HARIAN UNTUK UMUM 
TERBIT SEJAK 28 JUNI 1965 


Pendiri: PK. Ojong 4920-1980) 


KOMPAS 


TERBIT 32 HALAMAN # KLASIKA 
NOMOR 081 TAHUN KE-48 
Online: www.kompas.com 
E-mail: kompas@kompas.com 


Jakob Oetama Telepon: Redaksi (021) 5347710 
Iklan (021) 53679909 
Sirkulasi (021) 53679599 
RABU Harga langganan Rp 78.000,— 
19 SEPTEMBER 2012 AMANAT HATI NURANI RAKYAT ai 50 


NARKOBA MARAK 


Penundaan Eksekusi 
Jadi Satu Penyebab 


CILACAP, KOMPAS — Peredaran narkotika dan obat-obatan 
berbahaya yang kian marak di daerah, terutama di penjara, salah 
satunya disebabkan belum segera dieksekusinya terpidana mati 
kasus narkoba. Selama ini ditemukan sejumlah kasus peredaran 
narkoba yang dikendalikan terpidana mati dari dalam penjara. 

Kasus terakhir terjadi pada Adam Wilson (42), terpidana mati 
kasus markoba di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kembang- 
kuning, Nusakambangan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, yang 
pekan lalu ditangkap Badan Narkotika Nasional (BNN). Ia diduga 
menjadi pengendali bisnis sabu seberat 8,7 kilogram. 

Kepala Humas BNN Sumirat Dwiyanto mengakui, peredaran 
narkoba dalam jumlah besar beberapa tahun terakhir melibatkan 
narapidana. "Ini berbahaya. Mereka (terpidana mati) tanpa 
beban. Tak mungkin menjatuhkan hukuman lebih berat. Hu- 
kuman mereka sudah maksimal,” ujarnya. Kejaksaan Agung pun 
didesak segera melakukan eksekusi itu. Adam sampai Selasa 
(48/9) sudah menjalani hukuman sekitar 10 tahun. 

Adam menjalankan bisnis narkoba dari lembaga pemasyara- 
katan untuk mengumpulkan uang sehingga bisa menyuap pe- 
tugas agar bebas. Data BNN menunjukkan, 64 terpidana mati 
kasus narkoba hingga kini belum dieksekusi. 


Lihat Video Terkait "Jika tak dieksekusi, wajar 
"Penggerebekan Narkoba — Peredaran narkoba, terutama 
di Cengkareng” yang dikendalikan dari pen- 
Aoa koper jara, terus marak 
Tarkobrerakacud koba beromzet mi 
BACA JUGA HAL 21 dan 27 Pisah" kata Ketua Dewan Pim- 


pinan Daerah Gerakan Na- 
sional Antinarkotika Cilacap Nolly Sudrajat. Tahun 2011, Hartoni, 
narapidana kasus narkoba di Nusakambangan, terbukti memakai 
dan mengendalikan perdagangan sabu antarpulau dari penjara. Ia 
pun terbukti menyuap pimpinan dan pegawai LP Narkoti 


Belum optimal 

Kepala BNN Sulawesi Selatan Richard Nainggolan tak me- 
nampik pemberantasan peredaran gelap narkoba belum optimal. 
Itu karena, seperti di Sulsel, peredaran narkoba melibatkan 
oknum polisi dan penjaga penjara. BNN tetap bekerj 
dengan polisi, petugas LP dan rumah tahanan, serta ma: 
untuk menekan peredaran narkoba. 

Ketua Pelaksana BNN Kabupaten Jember, Jawa Timur, Teduh 
SW menambahkan, pemberantasan narkoba tak optimal karena 
keterbatasan anggaran. Dana operasional BNN di daerah masih 
dari hibah pemerintah daerah melalui dinas kesehatan, 

Sementara itu, Direktorat IV Narkoba Badan Reserse Kriminal 
Polri kemarin menggeledah rumah yang diduga digunakan 
sebagai laboratorium pembuatan sabu di Perumahan Citra 5, 
Jakarta Barat. Menurut Wakil Direktur Direktorat IV Narkoba 
Bareskrim Polri Komisaris Besar Anjan Pramuka Putra, seorang 
tersangka dengan inisial An ditangkap bersama dengan senjata 
api miliknya. Tersangka juga memiliki identitas BNN palsu. 
(GRE/KOR/JON/CHE/RIZ/SIR/FER) 


JANGAN 
LUPA TAGIH 
JANJINYA 


'KOMPAS/AGUS SUSANTO 


Seorang pedagang kelontong melintas di depan mural di Cawang, Jakarta Timur, Selasa (18/9), menjelang pencoblosan pada Pemilu Kepala Daerah DKT Jakarta putaran 
kedua, Masyarakat kian kritis dalam memilih kepala daerahnya karena kepala daerah menentukan nasib kota Jakarta selama lima tahun ke depan. 


SBY: Jaga Keamanan Jakarta 


Pilkada DKI Taruhan bagi Demokrasi Indonesia 


JAKARTA, KOMPAS — Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono menilai, kompetisi calon gubernur DKI 
Jakarta pada putaran kedua berlangsung sangat 
keras dan ketat, Berkenaan dengan kondisi itu, 
Presiden minta para calon gubernur berkomitmen 


”Kita harus sungguh-sungguh 
bertanggung jawab sambil meng- 
imbau agar calon gubernur itu 
memiliki komitmen dan tang- 
gung jawab menjaga keamanan di 
Jakarta, yang menjadi barometer 


tetap menjaga keamanan Jakarta. 


keamanan negara kita,” 
siden saat membuka sidang ka- 
binet paripurna di Kantor Pre- 
siden, Jakarta, Selasa (18/9). 
Presiden menyatakan, peme- 
rintah memberikan perhatian 


pada Pilkada DKI Jakarta. Meski 
demikian, pemerintah tidak akan 
masuk ke wilayah politik prak- 
tisnya. Pemerintah menyerahkan 
sepenuhnya kepada masyarakat 
DKI Jakarta untuk memilih pe- 


diri, 

”Saya mengikuti bahwa kom- 
petisi sangat keras dan ketat. Ma- 
ri kita pastikan dalam proses pe- 


milihan itu, sebelum, pada saat, 
dan setelah pemilihan, keamanan 
Jakarta tetap terjaga,” katanya. 
Warga cerdas 


Kepala Bidang Humas Polda 


mimpin — yang Metro Jaya Ko- 
dianggap tepat,” PUTARAN KE-2 misaris ' Besar 
demokratis, Rikwanto 

Jair, dan tanpa mengatakan, 
mengganggu Polda Metro Ja- 
pilkada itu sen- BAGA JUGA HAL Z7 ya memastikan 


personelnya siap melaksanakan 
pengamanan pada 20 September 
agar proses pemungutan dan 
penghitungan suara berjalan lan- 


car, Selain itu, Polda Metro juga 
berharap warga Jakarta cerdas 
dan tenang dalam menghadapi 
provokasi, khususnya yang ber- 
bau SARA dan memecah belah 
masyarakat. 
Polda Metro 
personel gabungan sebanyak 
16.605 orang, Selain itu, a Rik- 
wanto, dipastikan di setiap tem- 
pat pemungutan suara (TPS) juga 
ada pengamanan. Para anggota 
itu disebar untuk bertugas di TPS 
pada hari Rabu ini. Tugasnya 


menurunkan 


(Bersambung ke hal 15 kol 4-7) 


www.kompas.com 
OMPAS 
. " FA 


layanan 
berlangganan 


021- 2567 6000 


7, 


hotline@kompas.com 


www.twitter.com/harlankompas 


NN Beraneka www.twitter.com/kompasbreaking 


950,00 194276 
bau “ 
925,00 84 
92176 0,72614 
900,00 


12 3 1 1” 18/9 


(Hingga Selasa Pukul 21.39 WIB) 8 & Total 
dag 1, DKI JAKARTA 978 97 287 
& 2. JAWA BARAT 90 70 94 254 
Perak 3. JAWA TIMUR 82 81 78 21 

4, KALIMANTAN TIMUR 42 40 45 127 
Perunggu 5. RIAU 4238 47 107 


Berlanjut ko halaman 30 


WASHINGTON DC, SENIN 
— Indonesia sering disanjung- 
sanjung sebagai negara demo- 
krasi terbesar ketiga di dunia 
setelah India dan Amerika Seri- 
kat. Sejak reformasi tahun 1998, 
Indonesia juga mendapat pujian 
karena telah melakukan per- 
ubahan dan kemajuan pada ber- 
bagai institusi formal. 

Namun, pada kenyataannya, 
kurangnya kemauan politik di 
Indonesia menyebabkan pene- 
gakan berbagai aturan reformasi 
masih lemah dan kualitas de- 
mokrasi di negara ini masih tetap 
rendah. 

Demikian hasil penilaian ter- 
baru yang dilakukan Freedom 
House, organisasi nonpemerin- 
tah terkemuka dari AS, yang me- 
lakukan riset dan advokasi di 
bidang demokrasi, kemerdekaan 
politik, dan hak asasi manusia. 
Laporan penilaian tahunan yang 
berjudul "Countries at the Cross- 
roads 2012” itu dirilis di W: 
hington DC, AS, Senin (17/9). 

Laporan tersebut memuat ha- 
sil penelitian terhadap 85 negara 
yang dipandang penting dan 
strategis di seluruh dunia pada 
periode 1 April 2009-31 Desem- 
ber 2011, kecuali Mesir dan Tu- 
nisia yang dinilai pada periode 1 
Januari-31 Desember 2011. Lima 
negara anggota ASEAN, yakni In- 
donesia, Malaysia, Myanmar, 
Kamboja, dan Vietnam, masuk 
dalam penilaian tahun ini. 

Ini untuk ketiga kalinya Indo- 


KUALITAS PEMERINTAHAN 
Skor Indonesia Kembali Memburuk 


INDONESIA DALAM PENILAIAN 


FREEDOM HOUSE 


Standar minimal efekt 


— 


5 


sia dinilai dalam daftar "nega- 
ra-negara di persimpangan jalan” 
tersebut. 

Vanessa Tucker, direktur pro- 
yek "Countries at the Crossroads 
2012”, menyatakan, secara 
umum, penurunan kualitas pe- 
merintahan demokratis di selu- 
ruh dunia melampaui kemajuan 
yang terjadi. Bahkan, di kawasan 
Timur Tengah dan Afrika Utara, 
yang dilanda gelombang revolusi 
Arab yang menjatuhkan para dik- 
tator, kualitas demokrasi pun tak 


tah 


ilitas dan 
kuntabilitas 
s ara Publik 
MM Kebebasan sipil 
"Rute of Law? 
P Ta Kelola Aturan/ 
Hukum) $ 
tikorupsi dan 
si Aaeparansi 
Nilai Rata-rata 


Sumber: Litbang "Kompas" /STN, 
dari www.freedombouse.org 


Novan 


membaik. 
Tak sungguh-sungguh 


Indonesia disorot 
sus karena telah terj: 
runan kebebasan pers dengan pe- 
ningkatan insiden serangan ter- 
hadap para wartawan, Kepemi- 
likan media juga mengerucut pa- 
da kelompok-kelompok tertentu 
yang jumlahnya semakin sedikit. 

Indonesia juga dinilai tidak 


(Bersambung ke hal 15 kol 4-7) 


JELAJAH SEPEDA 


Penyeberangan Singkat 
yang Berakhir Panjang 


Pulau Bali dan Lombok 
di Nusa Tenggara Barat 
hanya berjarak 60 
kilometer, tetapi butuh 
hampir lima jam untuk 
menyeberanginya. 
Dermaga yang minim 
selain menghambat 
penyeberangan juga 
memperlambat arus 
ekonomi kedua pulau itu. 


ajah bersemangat para 
penumpang Dharma 
, V Kencana III 


tiba-tiba luntur setelah 
petugas informasi 
memberi tahu kapal 
akan terlambat mera- 
pat ke daratan karena 
harus antre. Waktu ke- 
terlambatan bahkan 
mencapai 90 menit 
atau sepertiga dari 
waktu perjalanan laut 
mereka, 

Penumpang, terma- 
suk peserta Kompas Jelajah Se- 
peda Bali-Komodo, pun lang- 
sung kecewa, Padahal, baru be- 
berapa menit lalu mereka sum- 
ringah karena dermaga Pelahuh- 
an Lembar sudah di depan ma- 


KOMPAS 


Jelajah 
sepeda 


BACA JUGA 
HAL 16 dan 24 


ta. Keinginan seg 
sepeda dan bisa 
cepat jadi pupus. 

Pada etape pertama Jelajah 
Sepeda Bali-Komodo, Selasa 
(18/9), peserta menyeberangi 
Selat Lombok dari Pelabuhan 
Padangbai di Bali menuju Pela- 
buhan Lembar di Lombok. Dari 
Padangbai kapal berlabuh pukul 
12.00. Namun, karena antre, ka- 
pal baru bisa berlabuh pukul 
17.30 di Lembar. 

Keterlambatan kapal karena 
antrean di dermaga menurut 
penumpang yang rutin menye- 
berang dan petugas kapal sudah 
menjadi hal biasa. Waktu ke- 
terlambatan bahkan bisa men- 
capai tiga jam karena 
harus menunggu lebih 
dari tiga kapal merapat 
ke darat terlebih dulu. 

Meski hanya tiga 
jam, dampak keterlam- 
batan itu sangat ber- 
pengaruh pada kelan- 
caran jalur distribusi 
logistik dari wilayah ti- 
mur Indonesia itu. 

Armin (24), penge- 
mudi truk dari Bejawa, 
Flores, Nusa Tenggara Timur, 
yang menjadi pelanggan tetap 
kapal penumpang Padang- 
bai-Lembar, mengatakan, satu 


ora mengayuh 
irahat lebih 


(Bersambung ke hal 15 kol 1-3) 


Gunakan Hak Pilih anda besok di Pilkada Jakarta dan dapatkan 


Hanya 1 hari, 20 September 2012 
Berlaku di : 


Gak mo 


Se - Jabodetabek 


Syarat & Ketentuan berlaku 


Syarat & Ketentuan 


remi besku hanya 1 (satu) hari yaitu tanggal 20 september 2012 dengan mesenjakan jari ber tinta Plkada » Hanya beslatu untuk pembelanjian Guardian dan Glant se-jabodetabek - Berlaku wntuk pembelanjaan makvemul 10 juta tuah dalam satu struk « idak berlaku untuk pembeli susu bayi di bawah 1 tahun, mbok, & 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


POLITIK & HUKUM 


KOMPAS, RABU, 19 SEPTEMBER 2012 


Semua Sidang Korupsi Direkam Video 

Mahkamah Agung mewajibkan perekaman video untuk semua 
sidang kasus korupsi atau perkara yang menarik perhatian 
publik. Kewajiban ini dimaksudkan untuk memudahkan Badan 
Pengawas Mahkamah Agung melakukan verifikasi pengaduan 
masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku hakim. Ketua 
Mahkamah Agung Hatta Ali, Selasa (18/9), mengungkapkan, 
pembuatan rekaman tersebut merupakan bentuk pengembang- 
an dari catatan persidangan konvensional. Rekaman itu akan 
diarsip dan dikirim ke Mahkamah Agung sebagai bagian berkas 
pengajuan upaya hukum. Ketua Mahkamah Agung telah me- 
ngeluarkan Surat Edaran Nomor 02 Tahun 2012 untuk ke- 


wajiban perekaman ini, (ANA) 


Polisi Antiteror Kembali Temukan Bahan Bom 


Polisi antiteror kembali menyita sejumlah bahan yang diduga 
kuat bahan pembuat bom di sebuah rumah di Tambun, Bekasi, 
Jawa Barat. Penggeledahan dan penyitaan bahan-bahan itu 
merupakan hasil pengembangan pemeriksaan terhadap ter- 
sangka M Thorig terkait ledakan bom rakitan di Beji, Depok. 
Hal itu disampaikan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri 


Brigadir Jenderal (Pol) Boy Rafli Amar di Jakarta, Sela 


8/9). 


”Di Perumahan Mutiara Gading disita bahan-bahan kimia yang 
diduga kuat bahan material untuk bom,” kata Boy: Bahan 
material yang disita antara lain urea 1 kilogram, black powder 3 
kilogram, gotri, pipa paralon, baterai, transistor, tempat bom 
rakitan, dan telepon genggam. Boy menjelaskan, sebelumnya 
polisi antiteror juga menangkap tiga orang yang diduga terkait 
ledakan bom rakitan di Beji, yaitu A alias J, A alias S, dan AR. A 
alias J diduga memberi bantuan dan mengupayakan pengadaan 


bahan peledak. (FER) 


Usulan Pemekaran di Papua 


MENDRA A SETYAWAN 


Warga Kabupaten Mappi, Papua, mendengarkan penjelasan Wakil Ketua Komisi TI DPR Ganjar Pranowo (membelakangi kamera) saat 
beraudiensi dengan Komisi TI di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/9). Mereka mengusulkan pembentukan dua kabupaten 
baru hasil pemekaran Kabupaten Mappi, yakni Kabupaten Muara Digul dan Admi Korbai. 


PENGANGGARAN 


DPR Setujui Tenda 
Bencana Pejabat 


JAKARTA, KOMPAS — Wakil 
Ketua Komisi VIII DPR Jazuli 
Juwaini mengatakan, Komisi 
VIII telah menyetujui pembelian 
posko portabel berupa tendaatau 
kontainer yang bisa digunakan 
untuk perhentian para pejabat 
yang tengah meninjau bencana, 
Anggaran yang diusulkan Badan 
Nasional Penanggulangan Ben- 
cana itu diambil dari realokasi 
anggaran 2012. 

"Pari anggaran belanja sarana 
dan prasarana kepenanggulang- 
an bencana, Dalam penjelasan- 
nya memang ada tenda,” 
Jazuli, Selasa (18/9) di Jakarta. 

DPR, menurut Jazuli, tidak 
ikut campur dengan harga tenda 
yang mencapai Rp 15 miliar. Ke- 
wenangan DPR sebatas perse- 


tujuan anggaran, sedangkan 
pengadaan menjadi urusan Ba- 
dan Nasional Penanggulangan 


Bencana (BNPB). Saat memberi 
persetujuan, DPR hanya berpe- 
gar penanggulangan ben- 
cana ditangani dengan baik. 

Terkait usulan ini, Kepala Pu- 
sat Data Informasi dan Humas 
BNPB Sutopo Purwo Nugroho 
menjelaskan, pembelian posko 
port: bel berupa tenda atau kon- 

iner itu usulan BNPB dan telah 
disampaikan dalam rapat dengan 
Komisi VTIT DPR pada 11 Sep- 
tember 2012. 


Beda dengan pengungsi 

Ia menegaskan, tenda yang 
akan dibeli bukan seperti tenda 
untuk Pramuka atau pengungsi 
yang menjadi korban bencana 
alam. Bahan yang digunakan un- 
tuk tenda tersebut, menurut Su- 
topo, akan mampu menahan an- 
caman bencana, seperti abu dan 
pasir dari letusan gunung api 
serta gempa bumi. 

Satu set posko portabel terdiri 
dari sejumlah ruangan, seperti 
untuk ruang pos komando, ruang 
radio komunikasi, media center, 
ruang perawatan, logistik, per- 
alatan, dan ruang istirahat. Per- 


alatan itu juga dapat menjadi 
tempat menginap Presiden dan 
pejabat negara lainnya saat 
mengunjungi Io) bencana, 

Ide pembelian posko portabel 
itu muncul dari pengalaman saat 
terjadi bencana seperti banjir 
bandang di Wasior, tsunami di 
Mentawai, dan gempa bumi di 
Padang, Saat itu, BNPB kesulitan 
mencari ruang yang memadai 
untuk pos komando. 

"Posko portabel sangat dibu- 
tuhkan. Ketika bencana , 
alat tersebut dibongkar, disimpan 
untuk kemudian dipakai di tem- 
pat lain,” ujar Sutopo. 

Soal kesulitan ini memang ke- 
rap terlihat dari sejumlah ben- 
cana yang terjadi terutama ketika 
pejabat tinggi akan datang. Ber- 
dasarkan pengamatan di sejum- 
lah lokasi bencana, untuk meng- 
si keterbatasan sarana di lo- 
i bencana atau Io 


ki tenda militer, di da- 
lamnya kerap jauh dari kesan 
darurat, Alasnya dan langit-langit 
tetap dibuat. Pendingin ruangan 
setinggi hampir 2 metei 
dis suhu 16 dei 
menjadi peralatan wajib. 

Untuk usulan pembelian ten- 
da ini, menurut Sutopo, BNPB 
terbuka, Jika pembelian posko 
portabel itu ditolak oleh DPR, 
BNPB tidak akan melanjutkan- 
nya. Namun, jika disetujui, peng- 
adaannya dijanjikan ra 
transparan dan sesuai mekanis- 
me pasar. 

Terkait usulan BNPB ini, 
Uchok Sky Kadhafi dari Forum 
Indonesia untuk Transparansi 
Anggaran menilai tidak ada sen- 
sitivitas dari pemerintah dan 
DPR dalam penggunaan anggar- 
an, Apalagi, tenda ini akan di- 
pakai di lokasi bencana yang sei 
ba darurat dan jauh dari ke- 
nyamanan. Ia menyarankan 
penggunaan tenda milik TNI. 
(NWO/YUN) 


JAKARTA, KOMPAS — 


”Kami hanya menyediakan 
tempat (rumah tahanan). Peng- 
amanan oleh mereka (KPK),” ka- 
ta Agus Suhartono di Kantor Pre- 
siden, Jakart: (18/9) 

Menurut Agus, tidak lagi re- 
levan mengaitkan nota kesepa- 
haman TNI dan KPK dalam pe- 
nyediaan ruang tahanan tersang- 
ka korupsi KPK dengan peran 
politik TNI di masa lalu. 

”PNI membantu penanggu- 
langan korupsi seharusnya malah 
didukung. Selama ini, TNI be- 
kerja sama dengan Kementerian 
Pertanian, Kementerian Pendi- 
dikan dan Kebudayaan, tidak ada 
masalah,” ujarnya. 

Secara terpisah, Juru Bicara 
KPK Johan Budi SP menjel: 
kan, peminjampakaian rutan mi- 
lik TNI semata-mata untuk op- 
timalisasi pemanfaatan fasilitas 
negara demi kepentingan lem- 
baga negara lain yang tengah 
membutuhkan. 

Menurut Johan, meskipun 
rutan tersebut berada dalam ken- 
dali Kodam Jaya, KPK tetap akan 
menyesuaikan dengan standar 
rutan Kementerian Hukum dan 
Hak Asasi Manusia. "Semua stan- 
dar rutan akan disesuaikan de- 
ngan standar Kemenkumham. 
Penjagaan dan sebagainya juga 
diserahkan ke KPK. Ini seperti 
pinjam pakai lahan dan bangun- 

ja orang lain pin- 
jam seperti meminjam lapangan 
tembak TNI,” kata Johan. 


Sesuai saran DPR 


Johan mengatakan, langkah 
KPK meminjam rutan TNI se- 
suai saran DPR yang meminta 
KPK menggunakan fasilitas ne- 
gara di lembaga lain dalam rang- 


Panglima Tentara Nasional 
Indonesia Laksamana Agus Suhartono menegaskan, 
nota kesepahaman antara TNI dan Komisi 
Pemberantasan Korupsi merupakan bagian dari 
kontribusi TNI melawan korupsi. 


ka tugas-tugasnya. "Permintaan 
gedung baru KPK termasuk rut- 
an kan belum disetujui. Rutan 
KPK di bawah gedung sekarang 
i ngat terbatas. Penitipan di 
rutan lain tentu digunakan juga 
oleh pihak lain,” kata Johan. 
Menurut Johan, rutan milik 
TNI yang dipinjam pakai KPK 
belum difungsikan dalam waktu 
dekat. Kemungkinan baru akan 
digunakan tahun 2013. KPK ha- 
rus merenovasi dan memasang 
sejumlah alat standar rutan Ke- 
menkumham, "Ada renovasi, pe- 
masangan ala er ruang 


harus idirenovasi. Nantinya & 
ruang untuk penjaga KPK, juga 
dipasang papan rutan KPK. Re- 
novasi menggunakan anggaran 
,” katanya. 

na renovasi rutan TNI 
ini dibenarkan Kepala Pusat Pe- 
nerangan TNI Laksamana Muda 
Iskandar Sitompul. 


Didukung 


Mantan Panglima TNI Jen- 
deral (Purn) Endriartono Sutarto 
menyatakan persetujuannya de- 
ngan pemanfaatan fasilitas rutan 
di Kodam Jaya oleh KPK. "Tidak 
apa-apa, kan hanya pinjam tem- 
pat, tetapi tanggung jawab tetap 
ada pada KPK. Sama dengan ka- 
pal perang TNI dipinjamkan un- 
tuk mudik,” kata Endriartono. 

Wakil Ketua KPK Bambang 
Widjojanto mengatakan, pinjam 
pakai fasilitas milik negara se- 
benarnya hal bi: KPK telah 
mengkaj spek termasuk 
soal hak asasi manusia. Rutan 
yang akan dipinjam pakai adalah 
sel tahanan milik Polisi Militer 


TNI Melawan Korupsi 


KPK Mencari Beking Seimbang 


KERJA SAMA KPK-TNI 
SOAL RUTAN 


Bentuk Kerja Sama 
# Sosialisasi peraturan tentang 
pencegahan dan penindakan 
korupsi di lingkungan TNI 
“ Koordinasi terkait laporan harta 
kekayaan pejabat negara pejabat 
TNI 


« Penggunaan sarana dan pra- 
sarana TNI yang diperlukan KPK 

@ Tukar-menukar informasi terkait 
tindak pidana korupsi yang 
mungkin dilakukan TNI 


Sumber: Litbang "Kompas", dlolah dari Pemberitaan "Kompas" dan laman KPK 


Kodam Jaya di Guntur, Jakarta 
Selatan, 

KPK, menurut Bambang, juga 
menindaklanjuti kerja sama dan 
nota kesepahaman dengan TNI 
yang ditandatangani tahun 2007 
yang antara lain mengatur ban- 
tuan sarana dan prasarana. 


Konflik kepentingan 

Terkait pinjam pakai rutan 
TNI oleh KPK ini, aktivis dari 
Imparsial, Poengky Indarti, me- 
negaskan, KPK semestinya men- 
jalan lain, "Akan terjadi pula 
konllik kepentingan karena KPK 
pun menerima laporan tentang 
dugaan korupsi di lingkungan 
Kementerian Pertahanan dan 
Mabes TNI,” ujar Poengky. 

Koordinator Komisi untuk 
Orang Hilang dan Korban Tindak 
Kekerasan Haris Azhar menya- 
yangkan langkah KPK bekerja 


Alasan Kerja Sama 

# Kapasitas rutan di KPK dan di 
tempat-tempat lain terbatas 

“ DPR belum mengizinkan 
anggaran yang diajukan KPK 
untuk pembangunan gedung baru 

# Banyak sel yang kosong di Rutan 
Militer TNI 


NOVAN 


sama dengan TNI. "KPK sedang 
berseteru dengan Polisi dan se- 
karang mencari backing seim: 
bang, Ini seperti mengadu Polisi 
dengan TNI, Aturan hukum juga 
dilanggar dalam kerja sama KPK 
dan TNI ini 

Sementara itu, Ketua Setara 
Institute Hendardi dalam jumpa 
pers Koalisi Masyarakat Sipil 
mendesak agar DPR segera me- 
ngeluarkan dana bagi KPK untuk 
membangun gedung baru. 

"KPK juga bisa menyewa ba- 
ngunan untuk rumah tahanan, 
sedangkan DPR daripada bangun 
gedung baru DPR, lebih baik 
uangnya digunakan membangun 
gedung baru KPK dan rumah 
tahanan, Toh nanti sebagian ang- 
gota DPR juga bakal pindah ke 
gedung KPK,” ujar Hendardi di- 
sambut tawa ah wartawan, 

(ATO/BIL/ONG) 


DUGAAN KORUPSI 


KPK Periksa 
Mantan 
Rektor UI 


JAKARTA, KOMPAS — Da- 
lam rangka penyelidikan, Komisi 
Pemberantasan Korupsi meme- 
riksa mantan Rektor Universitas 
Indonesia Prof Dr Gumilar Ros- 
liwa Sumantri terkait dugaan 
korupsi pengadaan sarana infor- 
masi dan teknologi di perpus- 
takaan Universitas Indonesia. 

"Yang bersangkutan — kami 
mintai keterangan terkait penye- 
lidikan KPK atas dugaan korupsi 
pengadaan IT perpustakaan UI. 
Kasus ini masih dalam tahap pe- 
nyelidikan KPK,” kata Juru Bi- 
cara KPK Johan Budi SP, Selasa 
(18/9) di Jakarta. 

KPK menyelidiki kasus ini 
berdasarkan laporan masyarakat 
beberapa waktu lalu. Sebelum- 
nya, sejumlah akademisi UI yang 
tergabung dalam Save UT me- 
laporkan Gumilar ke KPK atas 
sejumlah dugaan kasus korupsi di 
kampus merek: 

Gumilar datang ke KPK se- 
kitar pukul 10.00 dan sel di- 
mintai keterangan pukul 19.30. Ia 
membantah dimintai keterangan 
seputar penyelidikan KPK atas 
kasus korupsi di UI. Menurut 
Gumilar, dirinya hanya ditanya 
seputar laporan harta kekaya- 
annya setelah tidak lagi menjabat 
rektor UT. 

"Setelah selesai menjabat, ha- 
rus melaporkan harta kekayaa 
penyelenggara negara (LHKPN) 
ke KPK. Sudah kewajiban pejabat 
publik membuat laporan 
yaan dan harus diklarifik: 
ta Gumilar, 


Justru senang 

Ditanya soal penyelidikan 
KPK terkait sejumlah kasus du- 
gaan korupsi di UI, Gumilar 
mengatakan dirinya justru se- 
nang jika hal tersebut dilakukan. 

”KPK dipersilakan sup 
muanya terang benderang 
muanya bi . Kami meng- 
harapkan tidak ada fitnah dan 
tidak ada hal yang dibuat-buat 
dan semua berdasarkan fakta,” 
ujarnya, 

Dia meminta semua pihak di 
UI dan lembaga mana pun mem- 
buka diri terhadap pemeriksaan 
KPK. Gumilar berulang kali 
membantah dirinya diperiksa da- 
lam rangka penyelidikan KPK 
atas dugaan kasus korupsi di 
kampusnya. 

Dia mempersilakan pihak-pi- 
hak yang selama ini menuduhnya 
korupsi untuk hati-hati dan bisa 
membuktikannya. Gumilar 


mengatakan siap dengan pem- 
tudingan 
hu- 


buktian terbalik 
korupsi tersebut. "Tni nega 
kum, kami buka diri. Saya s 
memelopori pembuktian terbalik 
bagaimana LHKPN itu dipero- 
leh,” ujarnya. 

Menyangkut sejumlah proyek 
di UT yang dituding sarat korupsi, 
Gumilar mengatakan, silakan pe- 
negak hukum mengusutnya. "Ka 
mi serahkan kepada penegak hu- 
kum, silakan. Akan sangat baik, 
kami senang sekali dilakukan 
berbagai macam penyelidikan 
supaya semuanya jelas, jangan 
dipolitisasi dan ini tidak baik. 
Buktikan saja secara hukum dan 
mereka yang menuduh juga ha- 
rus bertanggungjawab secara hu- 
kum,” katanya. 

Gumilar merasa harta keka- 
yaannya saat ini wajar. (BIL) 


KINERJA PEMERINTAH 


Presiden Bandingkan Kabinet Pertama dan Kedua 


JAKARTA, KOMPAS — Pre- 
siden Susilo Bambang Yudho- 
yono kembali memperingatkan 
menterinya untuk menuntaskan 
perkerjaan rumah di kemente- 
rian masing-masing. Prestasi Ka- 
binet Indonesia Bersatu IT akan 
dibandingkan dengan KTB I pe- 
riode 2004-2009 yang dipimpin 
Presiden Yudhoyono dan Wakil 
Presiden Jusuf Kalla. 

”Saya bisa membandingkan 
nanti dengan prestasi sebelum- 
nya atau dengan era KIB I. Justru 
kita tidak boleh kendor tahun-ta- 
hun terakhir ini. Kita memiliki 
tanggung jawab, apa yang belum 
kita capai mari kita capai se- 
penuhnya,” kata Presiden saat 
membuka sidang kabinet pari- 
purna di Kantor Presiden, Ja- 
karta, Selasa (18/9). 

Untuk meraih prestasi itu, 
Presiden memerintahkan men- 
teri serius dan fokus. Untuk upa- 
ya meraih prestasi itu, Presiden 
memerintahkan Unit Kerja Pre- 
siden Bidang Pengawasan dan 


Pengendalian — Pembangunan 
(UKP4) untuk memonitor dan 
mengevaluasi. 


”Mulai September sampai De- 
sember, saya Instruksikan kepada 
seluruh kementerian dan lem- 
baga untuk betul-betul menun- 
taskan semua pekerjaan rumah 
yang masih tersisa. Pekerjaan itu 


baik yang menjadi bagian Ren- 
cana Kerja Pemerintah dan 
APBN-P 2012 maupun persiapan 
untuk menyukseskan pemba- 
ngunan 2013 dan 2014,” ujarnya. 


Situasi memanas 


Presiden kembali mengulang 
pernyataannya beberapa waktu 
lalu tentang situasi politik men- 
jelang 2014 yang kemungkinan 
memanas seiring penyelenggara- 
an pemilihan umum, 

"Kita harus tetap fokus, be- 
kerja lebih serius membangun 
keterpaduan dan bekerja sama 
yang baik sehingga semua sa- 
saran yang telah ditetapkan me- 
lalui RKP, APBN, dan RPJMN 
bisa dicapai,” katanya. 

Kepala UKP4 Kuntoro Mang- 
kusubroto mengakui, dari hasil 
pengawasan dan evaluasi yang 
dilakukannya, masih ada sejum- 
lah pekerjaan atau target dari 
kementerian yang belum selesai 
atau tercapai. Selain itu, kinerja 
para menteri juga masih ada yang 
perlu ditingkatkan. ”Saya kira 
masih ada yang perlu ditingkat- 
kan kinerjanya,” kata Kuntoro. 

Kuntoro enggan memberikan 
contoh sejumlah pekerjaan di ke- 
menterian yang kinerjanya be- 
lum sesuai dengan harapan. ”Ti- 
dak mungkinlah saya membe- 
rikan contoh, nanti ada yang ma- 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


“ (PRESIDENRD 


KOMPAS/RIZA FATHONI 


Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berbincang dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum, 
dan Keamanan Djoko Suyanto di sela sidang kabinet di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (18/9). Sidang 
itu membahas persoalan yang dihadapi bangsa. 


rah,” katanya. 

Belum rampungnya pekerjaan 
rumah di sejumlah kementerian 
disebabkan sejumlah kendala. 
Menurut Kuntoro, kendala itu 
antara lain masalah di internal 
kementerian, masalah koordinasi 


dengan kementerian yang lain, 
masalah pertanahan, dan masa- 
lah kebijakan yang kemudian 
merepotkan dalam mengimple- 
mentasikan di lapangan. 
Kendala di sejumlah kemen- 
terian yang nyata di publik antara 


lain karena sejumlah pejabatnya 
tersangkut kasus korupsi dan di- 
periksa Komisi Pemberantasan 
Korupsi. Terkait kendala-kendala 
itu, UKP4 sudah memberikan re- 
komendasi perbaikan kinerja ke- 
menterian terkait. (WHY) 


Embassy of India 
Jakarta 


SHORT LISTING OF ARCHITECT CONSULTANTS 
FOR CONSTRUCTION PROJECT 


Applications are invited from Architect Consultants who 
wish to be considered for appointment as Architects for a 
project to be undertaken by the Embassy of India for 
construction of the Chancery, 
Residences buildings at Jakarta. Architect shall have valid 
registration with the Professional Architects 
Council/designated Government Authority in Jakarta and 

post-registration peang of comprehensive 


Kndisauai Consultancy 


Services for designing and construction of projects ( such 
as Embassy buildings, Chancery, Residences for diplomats 
& staff, Multi ti Parpona hall, Conference facilities & 

ices for Multinational organizations, 
residential complexes, commercial complexes, Hotels, 
Resorts etc) costing US $ Four Million and above. 


Auditorium, 


The Architects/Companies, who have above experience, 
should submit list of projects designed by them, gualification 
and experience of their senior associates, structure of their 
organization and details of Association with various other 
consultantis in the area of structural design, electromechanical 
works, landscaping and interiors etc 


Application for Expression of Interest in sealed covers by 


the interested cor 
2012 


es should reach the Head of Chancery, 
Embassy of India, Jakarta by 1700 hours on 31" October 


Cultural Centre and Staff 


Construction Management 


KOMPAS, RABU, 19 SEPTEMBER 2012 


POLITIK & HUKUM 


3 


KOMPAS/ALIF ICHWAN 


Terdakwa kasus dugaan suap dana penyesuaian infrastruktur daerah, Wa Ode Nurhayati (tengah), 


menyalami Wakil Ketua Fraksi PAN Andi Anzhar Cakra Wijay 


ya (kiri) di Pengadilan Tindak Pidana 


Korupsi Jakarta, Selasa (18/9). Kemarin, Andi Anzhar menjadi saksi meringankan dalam persidangan 


Wa Ode. 


SUAP INFRASTRUKTUR 


Wa Ode Sudah Kembalikan Uang 


JAKARTA, KOMPAS — Wakil 
Ketua Fraksi Partai Amanat Na- 
sional Andi Anzhar Cakra Wijaya 
memberi kesaksian meringankan 
untuk terdakwa kasus dugaan su- 
ap dana penyesuaian infrastrul 
tur daerah, Wa Ode Nurhayati, di 
Pengadilan tindak Pidana 
Korupsi Jakarta, Selasa (18/9). 
Andi menegaskan, ada yang ganjil 
dengan laporan Haris Andi 
rahman ke fraksinya karena dana 
yang diduga untuk menyuap 
Wa Ode ternyata sudah dikem- 
balikan. 

Awalnya, kata Andi, Haris ber- 
sama Fahd Rafig menemuinya 
untuk mengadukan Wa Ode yang 
menerima sejumlah uang. Waktu 


itu Haris memberikan fotokopi 
bukti transfer uang itu. Hai 
menunjukkan bukti 


tidak bis: 
asli transfer tersebut. 

Sekitar dua pekan kemudian, 
Andi mempertemukan Wa Ode 
dan Haris. Ternyata, dalam me- 
diasi itu diketahui Wa Ode sudah 
mengembalikan uang tersebut 
jauh sebelum laporan Ha 

Wa Ode juga membawa bukti 
pengembalian uang. Namun, An- 
di mengaku tak tahu uang yang 
diberikan ke Wa Ode itu terkait 
dengan kepentingan apa. "Kata 

Haris, untuk memperjuangkan 


pengurusan anggaran di suatu 
daerah,” kata Andi. 

pa terkait dana penyesuaian 
infrastruktur daerah (DPID)! 
tanya Ketua Majelis Hakim Su- 
hartoyo. 

"Saya tidak tahu, baru tahu 
terkait DPID setelah ramai di 
media," jawab Andi. 

Andi mengaku tak tahu apakah 
dana yang disebut Haris digu- 
nakan untuk menyuap Wa Ode 
terkait daerah yang dijanjikan 
mendapat DPID seperti Kabu- 
paten Pidie Jaya, Aceh Besar. 

Hakim mengungkapkan, ter- 
nyata daerah-daerah yang diduga 
diurus untuk diloloskan menda- 
pat DPID masuk daftar penerima 
DPID. Menjadi pertanyaan me- 
narik, mengapa Haris tetap me- 
laporkan Wa Ode jika daerah 
ng diperjuangkan telah men- 
at jatah DPID. Andi mengaku 
lak tahu soal itu. 


tidi 


Status Haris 


Hakim mempertanyakan sta- 
tus Haris 
bisa 
"Andi 


yang dengan mudah 
mondar-mandir di DPR, 
Surahman ini anggota 
aryawan di sekjen, atau 
anya hakim, 

ng kenal, tahu na- 
manya, tetapi kurang kenal,” kata 


Andi. 

”Apakah segampang itu ang- 
gota DPR menerima laporan 
orang yang tidak dikenal?” tanya 
hakim. Dijawab Andi, "Justru ada 
orang yang tak dikenal mela- 
porkan ada yang menerima suap, 
makanya kami terima,” 

Hakim kemudian menegas- 
kan, sejak sidang pertama Wa 
Ode, sudah disampaikan ke pe- 
nuntut umum si Haris di- 
ajukan se ngka. Semua 
yang terlibat harus diajukan ke 
pengadilan. Badan Anggaran 
DPR harus dibersihkan, 

Sidang kemarin juga meng- 
had 
dana dari Universitas Islam In- 
donesia, Muzakir. Dia menjelas- 
kan soal prosedur penetapan ter- 
sangka dan penahanan seorang 
tersangka. Penjelasan ini men- 
jawab pertanyaan penasihat hu- 
kum Wa Ode, Nur Zainab. 

Penjelasan Muzakir bahwa jika 
sembarangan langsung menetap- 
kan seseorang menjadi tersangka 
dan menahannya, proses peng- 
adilan telah merampas hak se- 
seorang mendapat tanggapan ha- 
kim. Hakim mempertanyakan ja- 
waban Muzakir dan minta agar 
Muzakir berhati-hati dalam 
an. (AMR) 


Kejaksaan agar Acu UU 


Kembalikan Berkas Kasus Korlantas ke Polri 


JAKARTA, KOMPAS — Kejaksaan Agung 
diminta patuh kepada Undang-Undang Komisi 
Pemberantasan Korupsi dalam menindaklanjuti 
berkas kasus dugaan korupsi pengadaan alat 
simulasi berkendara di Korps Lalu Lintas Polri 
yang telah diserahkan polisi. 


Berdasarkan Pasal 50 Ayat 3 
Undang-Undang Komisi Pembe- 
rantasan Korupsi, kewenangan 
penanganan kasus Korlantas ada 
di KPK. Polisi tidak punya ke- 
wenangan menyidik kasus itu. 

“Dari sini jelas, kejaksaan ha- 
rus patuh kepada undang-un- 
dang sehingga harus mengem- 
balikan berkas perkara yang di- 
kirim kepolisian, Apalagi, penyi- 
dikan yang dilakukan Polri punya 
potensi konflik kepentingan dan 
dikhawatirkan bisa melindungi 
perwira-perwira tinggi,” kata 
anggota Badan Pekerja Indone 
Corruption Watch, Febri Dian- 
syah, Selasa (18/9) di Jakarta, 

Jaksa Agung Basrief Arief se- 
cara terpisah mengatakan, Ke- 
jagung tengah meneliti berkas 
kasus dugaan korupsi di Kc 
lantas yang diajukan penyi 
Polri. Di akhir penelitian, tim 


peneliti akan memberikan pen- 
dapat yang menentukan apakah 
kasus itu dilanjutkan prosesnya 
oleh Kejagung atau dikembalikan 
kepada Polri. 

“Sudah masuk di pidsus (ba- 
gian pidana khusus). Sudah ada 
timnya,” kata Basrief Arief di 
Kantor Presiden. 


Akhiri konflik 


Menurut pakar hukum pidana 
dari Universitas Indone: In- 
driyanto Seno Adji, sebagai jalan 
tengah untuk mengakhiri konflik 
KPK dan Polri, sebaiknya kedua 
institusi tersebut menyerahkan 
proses penuntutan kepada Jaksa 
Agung sebagai penuntut umum 
tertinggi, 

Sementara menurut pakar hu- 
kum tatz An- 
dalas, $: a, Presiden perlu 
turun tangan menengahi konflik 


KPK dan Polri. Tanpa putusan 
Presiden, penanganan kasus ter- 
sebut dikhawatirkan ber- 
larut-larut sehingga bertentang- 
an dengan kepastian hukum. 

“Ini bukan intervensi hukum, 
Justru merupakan kewajiban 
Presiden sebagai kepala negara 
untuk menengahi konflik yang 
jadi pada institusi di bawah- 
nya,” katanya, 


Tetap menyidik 

KPK menyatakan bahwa pe- 
nanganan penyidikan kasus Kor- 
lantas bukan balapan antara KPK 
dan Polri. KPK tidak akan ter- 
pengaruh dengan apa yang sudah 
dilakukan Polri dalam  me- 
nangani kasus tersebut. Meski- 
pun demikian, KPK tetap me- 
nunggu sikap kejaksaan dalam 
penanganan 


ni, 

Juru Bicara KPK Johan Budi 
SP mengatakan, KPK tetap me- 
netapkan empat tersangka dalam 


kasus ini. Mereka adalah mantan 
Kepala Korlantas Djoko Susilo, 
tan Wakil Kepala Korlantas 
Didik Purnomo, dan dua rekanan 
pengadaan alat simulasi, Budi Su- 
santo dan Sukotjo Bambang, 
Meski Didik, Budi, dan Sukotjo 
ditetapkan sebagai tersangka 


oleh Polri, KPK tak akan meng- 
hentikan penyidikan kasus ini. 

"KPK tidak bisa mengeluarkan 
SP3 (surat perintah penghentian 
penyidikan). Namun, KPK bisa 
melakukan supervisi, mengambil 
alih, dan melimpahkan kasus 
ini,” kata Johan, 

Johan mengatakan, KPK ma- 
ih fokus untuk menangani ter- 
sangka Djoko Susilo. Kemarin 
KPK memeriksa Direktur Jen- 
deral Anggaran Kementerian Ke- 
uangan Herry Purnomo dalam 
kaitan penyidikan kasus korupsi 
di Korlantas. Progresnya sih un- 
sangka DS," kata Johan. 
diperiksa, ”— Herry 
mengatakan, dia ditanya oleh pe- 
nyidik KPK seputar proses pe- 
netapan pagu penerimaan negara 
bukan pajak (PNBP). "Secara 
umum termasuk juga pre ba- 
gaimana PNBP itu bisa diper- 
gunakan oleh kementerian/lem- 
baga, khususnya Polri” kata 
Herry. 

Dia mengatakan, pemanfaatan 
daftar isian pelaksanaan anggar- 
an dari PNBP di Polri sekitar 90 
pers 

Menurut Herry, PNBP untuk 
Polri lebih dari Rp 3 triliun. 

(ATO/BIL/NWO/FAI) 


SUMBER DAYA KPK 


Kerja Penyidik yang Ditarik Masih Legal 


JAKARTA, KOMPAS — Kerja 
yang dilakukan 20 penyidik Ko- 
misi Pemberantasan Korupsi 
yang ditarik in: Inya, Ke- 
polisian Negara Republik Indo- 
nesia, tetap legal dan sah secar 
hukum. Meski penarikan ter 
but did: an masa tugas 
para penyidik sudah habis, me- 
reka tetap pegawai KPK. 

Wakil Ketua KPK Bambang 
Widjojanto mengatakan, Un- 
dang-Undang Nomor 30 Tahun 
2002 tentang KPK mengatur 
bahwa penyidik yang menja 
gawai KPK diberhentikan 
mentara dari instansi asalny: 
Dalam Pasal 45 UU KPK dengan 
jelas disebutkan, penyidik adalah 
penyidik pada KPK yang diang- 
kat dan diberhentikan KPK. 


"Logikanya, penyidik ini kan 
sudah menjadi pegawai KPK. Ja- 
di selama mereka belum kami 
berhentikan, ya mereka masih 
tetap menjadi pegawai KPK dan 
pekerjaannya tetap legal serta tak 
melanggar hukum,” kata Bam- 
bang, Selasa (18/9) di Jakarta 

Bambang mengatakan, me 
pun masa tugas ke-20 penyidik 
tersebut tidak diperpanjang di 
instansi asalnya, mereka tetap 
harus menunggu proses kepe- 
gawaian di KPK. Ada mekanisme 
dan tata aturan kepegawaian 
yang harus ditaati KPK berda- 
kan UU Nomor 30 Tahun 
2004 dan Peraturan Pemerintah 
Nomor 68 Tahun 2005 tentang 
Sistem Manajemen Sumber Daya 
Manusia di KPK. 


Bambang mengatakan, KPK 
tidak mempermasalahkan penar- 
ikan ke-20 penyidik oleh Polri 
kan mengikuti peraturan 
yang berlaku. KPK akan mengi- 
rim surat kepada Kepala Polri 
Jenderal (Pol) Timur Pradopo 
agar ma 5 enyidik di 
KPK diperpanjang 
sampai tugas-tuga 
tangani ini seles 

Se 


ang mereka 
" katanya. 
h, Kepala Biro 
Masyarakat Polri 
rigadir Jenderal (Pol) Boy Rafli 
Amar mengatakan, pada April 
lalu Polri menawarkan 10 nama 
perwira tinggi Polri untuk calon 
deputi dan direktur di KPK. Na- 
mun, KPK belum menjawab. 
Juru Bicara KPK Johan Budi 
mengatakan, bisa saja KPK kem- 


bali merekrut penyidik pengganti 
yang disodorkan Polri. Namun, 
hal itu membutuhkan waktu ka- 
rena ada proses perekrutan di 
KPK yang disesuaikan dengan 
standar lembaga ini. 

"Paling cepat proses rekrut- 
men dan seleksi penyidik ini ber- 
jalan selama dua bulan,” kata 
Johan, Dia mengatakan, pena- 
rikan penyidik Polri dari KPK 
sebut ba- 
ru pertama kali ini terjadi. 

Kepala Badan Ri 
nal Polri Komi: 
tarman mengat: 


, penyidik 


Polri di KPK memerlukan pro- 
mosi karier, Mereka tak hanya 
dipersiapkan menjadi penyidik, 
mel 


inkan juga pemimpin di ja- 
an kepolisian. (BIL/FER) 


BRI Banda Aceh 
BRI Banjar 


BRI Sumedang 


1. No, Rek. 0042-01-028296-XXX 
BRI Langsa 

2. No. Rek. 0234-01-020932-XXX 
BRI Bireuen 

3. No, Rek. 0145:01-01938906X 
BRiTakengon 

4. No, Rek. 0137-01-045990-XXX 
BRI Cimahi 

5. No. Rek. 0025-01-015580-1XX 
BRI Garut 

6. No, Rek. 0601-01-005046-1X-X 
BRI Cirebon 2 

7. No, Rek. 0092-01-004034-XXX 
BRI Sukabumi 

8. No. Rek. 0094-01-016806-X9X 
BRI Sumedang 

9. No. Rek. 1717-01-000076-XXX 
BRI Bandung Dewi Sartika 

10. No. Rek, 0161-01-022690-XX:X 
BRISingaparma 

11. No. Rek. 0623-01-017019XXX 
BRI Banjarmasin 2 

12. No. Rek. 0163-01-013804-1X-X 


14. No. Rek. 0212-01-007396XX.X 
BRI Tenggarong 
15. No, Rek, 0003-01-000076XX-X 


(RiTanah Grogot 


mrioperkoran @ & 


2. No, Rek. 0162-01-028189-KX-X 


3. No, Rek. 0094-01-017379-KX-X 


| MOBILE BRI 
pm 


LIHAT NOMOR REKENING ANDA DI BAWAH INI! 


KEPADA ANDA PARA PEMENANG 


BRI Sampit 
BRI Tenggarong 


BRI Mataram 


19. No. Rek. 0214-01-008787-XXX 
BRI Tanah Grogot 

20. No. Rek. 0183-01-025528XXX 
BRI Tarakan 

21, No. Rek. 0282-01-022839-XXX 
BRI Pangkalan Bun 

22. No. Rek. 0282-01-019077.XXX 
BRI Pangkalan Bun 

23. No. Rek. 0017-01-032097-XXX 
BRI Denpasar Gajah Mada 

24. No, Rek. 0052-01-038682XXX 
BRI Mataram 

25. No. Rek. 0369-01-025059-XXX 
BRI Denpasar Renon. 

26. No. Rek. 1112-01-001811-XXX 
BRI Ruteng 

27. No. Rek, 0024-01-019843-XXX 
BRI Ende 

28. No. Rek. 0277-01-013053XXX 
BRI Soe 


29. No. Rek. 0276-01-001364-1XX 
BRI Kefamenanu 

30. No. Rek. 0139-01-044568-XXX 
BRI Bekasi 

31. No. Rek 0139-01-003961-06X 
BRI Bekasi 

32. No. Rok. 0012-01-072986-1XX 
BRI Bogor 

33. No. Rek. 0651-01-000012-XX 
BRI Jakarta Warung Buncit 

34. No. Rek. 1399-01-000391-1XX 
RI Jakarta Warung Buncit 

35. No. Rok. 0339-01-014869-1XX 
BRI Jakarta Pasar Minggu: 

36. No, Rek. 1237-01-0005312XX 
BRI Jakarta Pasar Minggu 


4.No. Rek. 3611-01-000764-XX-X 
5. No, Rek. 0212-01-006432-XX-X 


6. No. Rek. 0052-01-040492-XX-X 


An aa Male BN Aa 


ATM BRI 


TM BRI 


25 EMAS 200 GRAM MAIN PRIZE PERIODE 18 JULI - 14 AGUSTUS 2012 
1. No. Rek. 0037-01-076878-XX-X 


7. No. Rek. 0387-01-004504-XX-X 
BRI Bogor Pajajaran 

8. No. Rek. 1445-01-000579-XX-X 
BRI Cibubur 

9. No. Rek. 0918-01-005141-XX-X 
BRI Tangerang 


125 EMAS 50 GRAM MAIN PRIZE PERIODE 18 JULI - 14 AGUSTUS 2012 


37. No. Rek. 0538-01-008671-XXX 
BRI 


38. No. Rek. 2005-01-004594-XX-X 
BRI Cimanggis. 

39. No, Rek. 1220-01-000556-XXX 
BRI Jakarta Kebayoran Baru 

40. No. Rek. 1220-01-002078-XX-X 
BRI Jakarta Kebayoran Baru 

A1. No. Rek. 0918-01-006905-XX-X 
BRI Tangerang 

A2. No, Rek. 1912-01-000245-XXX 
BRI Serang 

43. No, Rek. 0071-01-043085-XX-X 
BRI Pontianak 

44. No, Rek. 3242-01-001667-XXX 
BRI Jakarta Daan Mogot 

A5. No, Rek. 0304-01-019549-XXX 
BRI Sintang 

46. No, Rek. 0567-01-009188-XX-X 
BRI Singkawang 

47. No. Rek. 0208-01-020511-XXX 
BRI Ketapang 

48. No. Rek. 0111-01-007706-1X-X 
BRI Watampone 

149. No, Rek. 0223-01-014962-XXX 


BRI Makassar A Yani 

51. No, Rek. 2086-01-000006XXX 
BRI Makassar A Yani 

52. No. Rek. 4888-01-000615-1XX 
BRI Bau-Bau 

53. No. Rek. 1059-01-001019XX-X 
BRI Tual 

54. No, Rek. 0001-01-008654-XX-X 
BRI Ambon 


«| BANK BRI 


Melayani Dengan Setulus Hati 


PERIODE 18 JULI - 14 AGUSTUS 2012 
0328-01-000966-XX-X, BRI KC Surabaya Tanjung Perak 


PERIODE 18 JULI - 14 AGUSTUS 2012 
0206-01-028522-XX-X, Kantor Cabang Khusus BRI 


MAIN PRIZE PERIODE 18 JULI - 14 AGUSTUS 2012 


. No, Rek. 0124-01-023803-XX-X 
(Tabanan 


10. No. Rek. 0338-01-000006-XX-X 
BRI Jakarta Roxi 

11. No. Rek. 0222-01-013072-XX-X 
BRI Barru 

12. No. Rek. 0562-01-022676-XX-X 
BRI Ambon 

13. No. Rek. 0550-01-012298-XX-X 
BRI Pasuruan 


55. No. Rek. 0258-01-000662-XXX 
BRI Sinjat 

56. No. Rek. 0642-01-007132-1X-X 
BRI Makassar Panakkukang 

57. No, Rek. 0044-01-028780-XXX 
BRI Lumajang 

58. No. Rek. 6329-01-000073-0XX 
BRI Lumajang 

159. No. Rek. 0045-01-006901-XXX 
BRI Madiun 

60, No, Rek. 1161-01-003196XXX 
BRI Jember 

61. No. Rak. 0033-01-051494-1XX 
BRI Kediri 

62. No. Rek. 0081-01-050054-XXX 
BRI Malang Kawi 

63. No. Rek. 0681-01-002984-XXX 
BRI Bitar 

64. No, Rak. 0054-01-03067920XX 
BRI Manado 

65. No. Rek. 5176-01-000249-XXX 
BRI Manado, 

66. No. Rek. 0072-01-008267-XXX 
BRI Poso 

67. No, Rek. 0237-01-0332142XX 
BRITondano 

68. No. Rek. 1054-01-001649-XXX 
BRI Tondano 

69. No. Rek. 0053-01-029094- XXX 
BRI Medan Puti Hijau 

70, No, Rek. 3536-01-001038-XXX 
BRI Sidikalang 

71. No. Rak. 0367-01-039379-XXX 
BRI Medan Sisingamangaraja 

72. No. Rek. 0154-01-017388-XXX 
BRI Tanjung Balai 


TABUNGAN B! 


BRITAMA BISNIS D. 


1-002179-KX-X 


14. No. Rek. 0168-01-014667-XXX 
BRI Bitung 

15. No. Rek. 3271-01-001437-XXX 
BRI Kisaran 

16. No. Rek. 0615-01-003088-XX-X 
BRI Simpang Empat 

17. No. Rek. 2015-01-000018-XX-X 
BRI Jambi 


73. No, Rek. 0336-01-046490-1X-X 
BRI Medan Iskandar Muda 

74. No. Rek. 0336-01-000095-XX-X 
BRI Medan Iskandar Muda 

75. No. Rek. 5302-01-000396-1XX 
BRI Medan Gatot Subroto 

76. No, Rek. 0617-01-002360-XX-X 
BRI Bukittinggi 

77. No. Rek. 0271-01-010013-1X-X 
BRI Sijunjung 

78. No. Rek. 0231-01-000005-XXX 
BRI Padang Panjang 

79. No. Rek. 0098-01-057270-XX-X 
BRITanjung Karang 

80. No. Rek. 0040-01-020310-XX-X 
BRI Lahat 

81. No. Rek. 0155-01-003933-XXX 
BRI Kota Bumi 

82. No. Rek. 0155-01-032401-XX-X 
BRI Kota Bumi 

83. No. Rek. 0008-01-027042-KXX 
BRI Baturaja 

84. No, Rek. 0115-01-005080-XXX 
BRI Bengkulu 

85. No. Rek. 0604-01-004898-1X-X 
BRI Sarolangun 

86. No. Rek. 0605-01-04286-XX-X 
BRI Tulang Bawang 

87. No, Rek. 0170-01-004626-1X-X 
BRI Pekanbaru 

88. No. Rek. 0620-01-003151-0-X 


9 

89. No. Rek. 0560-01-000204-XX-X 
BRI Duri 

90. No. Rek. 3857-01-002607-XX-K 
BRI Tuanku Tambusai 


3, No, Rek. 0217-01-031415-XX-X 
BRI Raha 
4. No, Rek. 0211-01-016864-XX-X 


. No. Rek. 0899-01-000027-XX-X 
No. Rek. 1007-01-002043-XX-X 


RI BRITAMA, 


TABUNGAN BRI JUNIO. 
TINGKATKAN SALDO SERTA PERBANYAK TRANSAKSI E-BANKING BRI 


5. No, Rek. 1240-01-002846-XX-X 
BRI Jakarta Veteran 
6, No, Rek. 0965-01-001847-XX-X 


23.No. Rek. 0173-0 


BRI Semarang Pattimura 


BRI Semarang Brigjen Sudiarto 


91. No, Rek. 0156-01-003313-XXX 
BRI Batang 

92. No. Rek. 3029-01-000282XX 
BRI Semarang Pattimura 

93, No, Rek. 0546-01-002410-XXX 
BRI Pati 

94. No, Rek. 0327-01-022974-XXX 
BRI Ungaran 

95. No. Rek. 1138-01-001833-XXX 
BRI Semarang Brigjen Sudiarto 

96, No. Rek. 0041-01-0295641XX 
BRI Lamongan 

97. No. Rek. 0041-01-026562-XXX 
BRI Lamongan 

98. No. Rek. 0683-01-000101-KX-X 
BRI Lamongan 

99. No. Rek, 0211-01-017733-XXX 
BRI Surabaya Pahlawan 

100. No. Rek. 0061-01-005580-XX-X 
BRI Pamekasan 

101. No, Rek. 0095-01-011769XXX 
BRISumenep 

102, No. Rek. 3064-01-001047-XXX 
BRI Sleman 

103. No. Rek. 0029-01-019362-1X 
BRI Yogyakarta Cik Ditro 

104. No, Rek. 0029-01-104193-KXX 
BRI Yogyakarta Cik Ditto 

105. No. Rek. 2033-01-000703-XXX 
BRI Yogyakarta Cik Ditiro 

106. No, Rek. 0245-01-046877-XX-X 
BRI Yogyakarta Katamso 

107. No, Rek. 0106-01-030528-XXX 
BRI Cilacap 

108. No, Rek. 0035-01-003654-XXX 
BRI Klaten 


24. No. Ri 
25. No, Rek. 0329-01-039357-XX-X 


BRI Boyolali: 
k. 1398-01-000097-XX-X 
BRI Jakarta Tanah Abang 


BRI Jakarta Veteran 


109. No. Rek. 0149-01-0202610X 
BRI Karanganyar 

110. No. Rek. 0151-01-021028-XXX 
BRI Ajibarang 

111. No, Rek. 0340-01-031189XXX 
BRI Jakarta Otista 

112. No. Rek. 0968-01-00509820X 
BRI Jakarta Otista 

113. No. Rek. 0504-01-012581-XX-X 
BRI Jakarta Tanah Abang 

114. No. Rek. 0018-01-026886XX-X 
BRI Jakarta Tanah Abang 

115. No, Rek. 0869-01-00232220X 
BRI Jakarta Tanjung Priok 

116. No. Rek. 3227-01-000094-XX-X 
BRI Jakarta Tanjung Priok 

117. No, Rek, 1148-01-002387XXX 
BRI Jakarta Kramat 

118. No. Rek. 3218-01-00174720X 
BRI Jakarta Rawamangun 

119. No. Rek. 0506-01-000848-XX-X 
BRI Jakarta Segitiga Senen 

120. No, Rek. 0140-01-000019-XX-X 
BRI Jakarta Pluit 2 


124. No. Rek. 0310-01-03807501X 
BRI Sorong 

125. No, Rek. 0561-01-007269XXX 
BRI Timika 


utop 


@ o 
Tr 
KOMPAS RABU, 19 SEPTEMBER 2012 In Na 


Rubrik ini disajikan atas kerja sama Tim Iklan Kompas dan Tim Motor Plus 


YAMAHA BYSON PERTAMA KALI DILUNCURKAN PADA SEPTEMBER 2010 DI PADANG SAVANA, GUNUNG BROMO, JAWA TIMUR. LAUNCHING ITU DILAKUKAN 
BERSAMAAN DENGAN PELUNCURAN SCORPIO Z DALAM ACARA BERTEMAKAN “AMAZING JOURNEY”. 


, ejak peluncurannya yang spektakuler itu, Yamaha Byson 
mendapatkan penerimaan luar biasa dari konsumen. Ini 
bisa dilihat dari angka penjualan motor sport kapasitas 
150 cc ini, Pada September hingga Desember 2010, 

terjual 23.265 unit. Lalu pada 2011, Byson terjual sebanyak 
53.704 unit. Lantas dari Januari hingga Juli 2012, terjual 
69.176 unit. 

Setelah dua tahun berlalu, tepatnya pada September 2012, 
PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing kembali menyegarkan 
tampilan Byson. Yamaha meluncurkan facelift Byson dengan 
menghadirkan warna baru, yaitu biru, 

Perubahan minor lainnya yang lebih menunjukkan image 
lelaki juga terlihat dari grafis barunya. Dengan tambahan satu 
warna ini, Byson baru tersedia dalam empat warna, Tiga warna 
sebelumnya yakni Deep Red Metallic, Black Metallic X, dan 
White Metallic 6, Teranyar adalah Vivid Purplish Blue Cocktail 5. 

Menurut Head Of Corporate Communication Yamaha Motor 
Indonesia Indra Dwi Sunda, berdasarkan hasil survei Yamaha, 
warna biru disukai pria. “Kami mengeluarkannya untuk Byson 
baru ini. Bagi konsumen kami juga memberikan grafis baru 
sesuai image Byson yang gagah, wild, dan sporty," jelas Indra. 

Sekilas perbedaan dengan versi pertama adalah striping 
grafis yang makin ramai. Mulai dari tangki, cover samping 
hingga buntut. Garis striping dipadu antara silver dengan hitam 
membuat aura cerah lebih terlihat, Grafis tersebut melekat pada 
tangki Byson yang berbentuik tengkorak kepala banteng. Temanya 
“Invincible War Machine" dan layaknya superhero police robot 
yang menggambarkan kesan futuristik untuk karakter bodi motor. 
Grafis ini membuat Byson terlihat lebih garang dan fokus ke 
bagian tangki tengkoraknya sehingga pengendaranya pun bisa 
show off jadi pusat perhatian, 

Striping Yamaha Byson terbaru ini lebih mengesankan 
tampilan yang lebih macho guna mengimbangi bodinya yang 
besar dan kekar. Perubahan lainnya warna Byson ini beberapa 
bagiannya dilengkapi warna hitam, 

Berbeda dengan Byson lama yang sebelumnya disandingkan 
dengan kelir silver, Jika diperhatikan dengan saksama, 
perubahan lainnya pasti ketahuan. Cover headlamp Byson 
terbaru ini bewarna hitam, warna pemisah jok antara pengendara 
dan boncenger senada dengan warna striping, warna tutup baut 
swing arm juga hitam. Byson terbaru ini memang terkesan lebih 
gagah dan garang. 

Perubahan lainnya yang mempertegas kesan lelaki ada 
pada bagian bracket, Sebelumnya berwarna silver, sekarang 
hitam. Di luar itu, harga Byson baru ini tetap Rp 20,9 juta on 
the road untuk Jakarta dan sekitarnya, Spesifikasi mesinnya 
juga tidak berubah dengan tipe mesin 4 langkah, 2 valve 
SOHC, berpendingin udara, dan berkapasitas 153 cc. Mampu 
menghasilkan tenaga 10,1 KW pada 7.500 rpm dan torsi puncak 
13,6 Nm di 6.000 rpm. 

Tak salah jika Yamaha Byson baru ini menjadi pilihan biker 
sejati. Dengan tampang yang mumpuni, gagah, dan berani, 
Yamaha Byson bisa menjadi teman sehari-hari, Baik untuk 
kendaraan harian maupun untuk melakukan perjalanan touring 
jauh. Handling yang sudah mantap ditambah dengan penampilan 
baru ini dijamin bisa memberikan kepuasan bagi penggunanya. 

Di samping itu, untuk modifikasi motor ini juga mudah dilakukan. 
Mulai ganti kaki-kaki atau penambahan variasi pendukung lainnya, 

Warna terbaru dari Yamaha Byson ini tentunya lebih 
memanjakan konsumen. Tampilan motornya sudah garang dan 
diimbangi pilihan warna yang elegan dan stylish sesuai dengan 
penggunanya yang berjiwa muda, dinamis, dan atraktif, 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


» Modifikasi Sadel 


MEMODIFIKASI sadel bisa jadi pilihan untuk mempercantik tampilan sepeda motor. Namun sebelum 


menjalankan niat tersebut, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. 


Pertama adalah mengukur tinggi sadel. Hal ini karena masing-masing orang memiliki selera yang 
berbeda. Akan tetapi, apa pun itu alasannya, satu hal yang harus diingat adalah modifikasi ini hendaknya 


tidak mengganggu keseimbangan pengendara. 


Sementara untuk mendongkrak penampilan, mengganti sarung sadel dengan bahan karet sintesis atau 
bahkan dari bahan kulit bisa jadi pilihan. Namun yang pasti, perawatan pada bagian ini juga tak boleh 


dilupakan. (ASP) 


” Www,yamaha-motor.coid 


DOK YAMAHA 


wa yamaholigan.com — Yamaha Motor Indonesia @Yamsahatndonesis 


KOMPAS, RABU, 19 SEPTEMBER 2012 


POLITIK & HUKUM 


JEJAK NASIONALISME SUMEDANG (3) 


Perjuangan Tersisa di Ladang 


Ada dua pertempuran yang 


dikenal sebagai 


perlawanan terhadap penjajahan Belanda di 
Sumedang, yaitu Pertempuran Sumedang pada 1947 
dan peristiwa Buah Dua pada 1949. Setelah itu, tak 


tercatat pertempuran besar 


dalam sejarah Sumedang. 


Oleh DIDIT PUTRA ERLANGGA 


ertempuran Sumedang 
P berlangsung di pusat kota, 

di tengah pergantian pe- 
mimpin Sumedang dari Ku- 
sumah Adinata yang meninggal 
pada tahun 1946 kepada Raden 
Hasan Suria Secakusumah. Ber- 
dasarkan buku Sejarah Sume- 
dang yang disusun Nina Lubis, 
pertempuran melibatkan 2.000 
pejuang untuk mempertahan- 
kan pusat kota yang ingin di- 
duduki Belanda. Kedatangan 
mereka seiring dengan Agresi 
Militer I Belanda yang dilancar- 
kan pada Juli 1947, 

Dari arah barat, pasukan Be- 
landa mendekati pusat kota s 
telah sebelumnya menundukkan 
daerah Tanjungsari dan mena- 
han Wedana Sume- 
dang Lili Nataku- 
sumah. Begitu mema- 
suki pusat kota, pecah 
pertempuran selama 
dua jam untuk mem- 
pertahankan Sume- 
dang. Persenjataan 
yang tidak imbang 
memaksa pejuang 
mundur berikut bupa- 
tinya sehingga Sumedang jatuh 
ke tangan Belanda. Untuk 
mengisi kekosongan keku 
ditunjuklah Muhamad Singer 
selaku bupati. 

Dua tahun kemudian, per- 
tempuran di Sumedang yang 
sempat tercatat s 
sung di Buah Dua, sebuah ke- 

matan di wilayah utara. Per- 
janjian Renville pada tahun 


ivisi Siliwangi ditarik kembali 
Barat dan untuk me- 
i kembali Sumedang. Se- 
rangan serentak sempat mem- 
buat pasukan Belanda yang ber- 
tahan di sana kewalahan sehing- 
ga meminta bantuan dua kompi 
speciale tropen koninklijk atau 
pasukan baret hijau. 

Kehadiran pasukan dari Ban- 
dung mengubah jalannya per- 


tempuran hingga posisi mereka 
kembali unggul. Bahkan, pasu- 
kan baret hijau terus merangsek 
ke arah utara, yakni Buah Dua. 
Pada serangan tahun 1949, pa- 
sukan tersebut berhasil menem- 
bak Komandan TI/Tarumanega- 
ra Kapten Edi Sumadipraja be- 
serta empat pengawalnya. Salah 
satu prajurit bernama Mayor 
Omon Abdurahman ditembak 
dan jasadnya diletakkan begitu 
saja di Balai Desa Cibubuan, 
Buah Dua, hanya karena tidak 
bersedia membocorkan infor- 
masi mengenai keberadaan pa- 
sukan Siliwangi. 

Pertempuran di Buah Dua 
itulah kemudian dikenang da- 
lam bentuk monumen Peringat- 
an 11 April 1949 di 
Desa Cibubuan, 

Nina menuturkan, 
tidak ada lagi peristi- 
wa seperti di pusat 
kota ataupun di Buah 
Dua yang tercatat se- 
jarah di Sumedang, 
Kemunculan I: 
kar-laskar juga dite- 
mui di Sumedang, 
perti Pemuda Sosialis Indonesi 
Laskar Rakyat Inspektorat Su- 
medang, ataupun Laskar Wanita 
Indonesia atau Laswi. Umum- 
nya kiprah mereka terdengar 
hingga tahun 1949 si 

"Alasannya bisa jadi karena 
letak Sumedang yang berada di 
luar areal pertempuran dengan 
tentara Sekutu sehingga jarang 
tercatat dalam 
an di Indonesia, 


Mobilisasi terbatas 


Dua pertempuran di Sume- 
dang sulit dibandingkan dengan 
pertempuran di Bojong Kokos- 
an, Sukabumi, pada 1945-1946 
yang lebih besar skala ataupun 
dampak terhadap Pemerintah 
Republik Indonesia saat itu. 
Meski Sumedang tidak lagi 

terdengar setelahnya dalam se- 


Bukit Geulis dan sawah di D 


pembangunan kawasan tes 


KOMPAS /YULIA SAPTHIANI 


Sayang, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, ini mungkin akan menjadi bukit dan 
sawah terakhir sebelum "ditanami gedung-gedung yang dibutuhkan sebuah kota, termasuk untuk keperluan pendidikan, Di tengah-tengah 


hektar milik Institut Pemerintahan Dalam Negeri di Jatinangor. 


jarah perjuangan Indonesia, 
muncul pertanyaan mengenai 
geliat politik di sana, Nandang 
Suherman dari Pusat Pengkajian 
dan Pengembangan Masyar: 
Lokal menuturkan bahwa 
umumnya mobi 
kat masih terl 
tentu yang mengemuka atau 
menjelang momen politik ter- 
tentu seperti pemilihan kepala 
daerah. 
”Begitu menj 
muncul organis 
yang kembali bergairah untuk 
tampil ke publik. Sisanya tidak 
terlalu menonjol," kat 
Kelompok mal 
but Nandang, juga kurang t 
lihat perannya meski kecamatan 
paling barat, yakni Jatinangor, 
menjadi pusat pendidikan de- 
ngan beberapa perguruan tinggi 
sekaligus, seperti Universitas 
Padjadjaran, Institut Manaje- 


men Koperasi Indonesia, hingga 
Institut Pemerintahan Dalam 
Negeri. Salah satu kendala yang 
ditangkap Nandang, jarak dari 
Jatinangor ke Bandung lebih 
dekat daripada Jatinangor ke 
pusat kota Sumedang. 


Serikat tani 


alah satu yang masih berge- 
liat adalah Serikat Tani Kerak- 
yatan Sumedang yang mendam- 
pingi petani di beberapa wilayah 
Sumedang untuk mendapatkan 
hak mereka untuk bercocok ta- 
nam. Ketua Umum STKS Apih 
Safari mengatakan, mereka 
mendampingi petani mempero- 
leh lahan sejak tahun 1996 di 
daerah Wado yang dikuasai TNI. 
"Setelah bolak-balik ke Jakar- 
ta bertemu Presiden hingga ke 
Mabes TNI, akhirnya para pe- 
tani bisa mendapatkan hasilnya. 
Para petani mendapatkan tanah 


untuk digarap 1-2 hektar,” ujar 
Apih Safari. 

Saat ini, mereka masih mem- 
perjuangkan dua kasus yang 
melibatkan petani, yakni 450 


perkebunan negara yang telan- 
tar serta tanah 50 hektar milik 
IPPN di Jatinangor. Dalam 
mengadvokasi petani, ujar Apih, 
dia mengunakan peni 
yang khas untu 
Untuk kasus Ci 
tidak bisa frontal karena tanah 
tersebut masih dipertahankan 
oleh perusahaan swasta yang 
mendapatkan hak untuk meng- 
olah tanah tersebut. Mereka ju- 
ga mendapati tanah itu turut 
dijaga aparat keamanan. 
Sementara di Jatinangor, ST- 
KS sedikit lebih leluasa ”ber- 
gerak" karena petani dengan 
IPDN mencapai kesepakatan 


but, sekelompok petani tengah berjuang mendapatkan hak mereka untuk bercocok tanam, seperti di tanah 50 


untuk tidak saling mengganggu. 
Sebanyak 260 keluarga petani 
boleh memanfaatkan lahan 
IPDN, sementara IPDN tidak 


Rektor IPDN sekaligus guru Ba- 
hasa Inggris. Dengan demikian, 
gejolak yang mungkin timbul bi- 
sa diredam sebelumnya. 

Ditanya mengenai semangat 
perlawanan dengan kultur orang 
Sumedang, Apih mengatakan 
bahwa pada dasarnya orang Su- 
medang punya kultur manut ke- 
pada pemimpinnya. 

"Orang Sumedang lebih s 
bar, tetapi perlu pemimpin. Ka- 
lau tidak ada pemimpin, tidak 
akan ada jalan atau perubahan," 
kata Apih. UNA/ERI) 


Besok: Kepemimpinan di 
Sumedang 


ACEH 


Motif Teror 
karena 
Sakit Hati 


JAKARTA, KOMPAS — Si- 
dang perkara aksi-aksi teror yang 
terjadi menjelang pemilu kepala 
daerah di Aceh mulai digelar Se- 
nin (17/9). Dalam sidang dengan 
terdakwa Jamaludin, jaksa pe- 
nuntut umum mendakwa Jama- 
ludin ikut menembak 
orang-orang yang berada di se- 
buah warung di Aceh Utara dan 
mencoba membunuh mantan 
Gubernur Aceh Irwandi Yusuf 
karena sakit hati. 

Dalam sidang di Pengadilan 
Negeri Jakarta Pusat yang di- 
pimpin Ketua Majelis Hakim 
Ahmad Rosidin, Jaksa Andi Mul- 
dani dan Suroso secara 
bergantian membacakan surat 
dakwaan terhadap Jamaludin ali- 
as Dugok. Jaksa menjerat Ja- 
maludin, antara lain, dengan Pa- 
sal 15.juncto Pasal 6 Undang-Un- 
dang Nomor 15 Tahun 2003 ten- 
tang Pemberantasan Tindak Pi- 
dana Terorisme, Pasal 340 
KUHP, serta Pasal 1 Undang-Un- 
dang Darurat. 

Jamaludin serta dua terdakwa 
lain yang disidang secara ter- 
pisah, Kamarudin dan Mansur, 
didakwa menembak orang-orang 
yang berada di sebuah kedai atau 
warung di dekat barak karyawan 
penyadap karet di kawasan PT 
Setya Agung, di Kecamatan Geu- 
reudong Pase, Aceh Utara, pada 
akhir 201. 

Jaksa Andi mengatakan, para 
terdakwa menembak mengguna- 
kan senjata AK dan M-16. Ja: 
maludin menghabiskan 10-15 bu- 
tir peluru, Akibat penembakan 
itu, tiga orang yang berada di 
warung tersebut tewas dan tiga 
orang lagi luka-luka. 

Jaksa Suroso mengatakan, Ja- 
maludin bersama terdakwa lain 
juga mencoba membunuh Ir- 

andi Yusuf. Percobaan pembu- 
muhan ini dilakukan dengan cara 
menyiapkan bom di 
diperkirakan akan 
wandi, 

Terkait dengan sidang perkara 
aksi teror di Aceh itu, ada empat 
terdakwa yang akan mulai di- 
sidangkan pekan depan. Mereka 
adalah Fikram Hasbi alias Ayah 
Banta, Sulaiman, Usria, dan Rizal 
Mustagim alias Takim. (FER) 


SENGKETA PILKADA PAPUA 


DPRP Siap Terima Apa Pun Putusan MK 


JAYAPURA, KOMPAS — De- 
wan Perwakilan Rakyat Papua 
siap menerima apa pun putusan 
Mahkamah Konstitusi terkait 
sengketa kewenangan dalam Pil- 
kada Papua dengan Komisi Pe- 
milihan Umum, Hari Rabu (19/9) 
ini, MK akan memutus nasib 
pemilihan gubernur/wakil gu- 
bernur Papua yang prosesnya 
terhenti karena disengketakan 
oleh DPR Papua dan KPU. 

”Yang penting pemilihan gu- 
bernur digelar pada tahun 2012 
dan rakyat tidak terus menjadi 
korban," kata Ketua Panitia Khu- 
sus Pemilihan Gubernur Papua 
di DPR Papua Ruben Magai yang 
dihubungi, Senin (17/9) di Jaya- 
pura, 

Pilkada Papua sudah tertunda 
lebih dari 1,5 tahun. Seharusnya, 
Juli 2011 lalu Papua sudah me- 
miliki gubernur, 

Sebagaimana diberitakan, MK 
dalam putusan selanya menyata- 
kan proses pemilihan gubernur 
Papua periode 2012-2017 untuk 
sementara dihentikan. Penghen- 
tian itu menyusul adanya peng- 
ajuan sengketa kewenangan pe- 
laksana pemilihan gubernur oleh 
KPU. Sebelum sengketa itu di- 


ajukan, tahapan awal pemilihan 
gubernur telah digelar oleh DPR 
Papua. 

Selain didasarkan pada Un- 
dang-Undang Otonomi Khi 
Papua, langkah DPR Papua itu 
juga bagian dari amanat Peratur- 
an Daerah Khusus Nomor 6 Ta- 
hun 2011 tentang Pemilihan Gu- 
bernur Papua. 

DPR Papua telah membuka 
pendaftaran yang diikuti tujuh 
pasang bakal calon. Pasangan Lu- 
kas Enembe-Klemen Tinal, MR 
Kambu-Blasius Pakage, Habel 
Melkias Suwae-Yop Kogoya, dan 
Alex Hasegem-Marthen Kayoi 
diusung oleh partai politik. Ada- 
pun pasangan Wellington Wen- 
da-Weynand Watory, Noak Na- 
wipa-Johannes Wob, serta John 
Karubaba-Willem Magay maju 
melalui jalur independen. 

DPR Papua telah melakukan 
verifikasi awal atas ketujuh bakal 
calon tersebut. Selain itu, DPR 
Papua juga telah menyerahkan 
ketujuh bakal calon itu kepada 

jelis Rakyat Papua (MRP) un- 
tuk verifikasi keaslian mereka se- 
bagai orang Papua. 

Bagi Ruben Magai, apakah 
proses itu akan dikembalikan lagi 


ke DPR Papua atau nanti akan 
diserahkan kepada KPU Provinsi 
Papua tidak penting lagi. Me- 
nurut dia, Papua saat harus 
memiliki pemimpin, Selasa pagi 
dijadwalkan beberapa uns 
pimpinan DPR Papua dan peja- 
bat di Pemerintah Provinsi Papua 
ke Jakarta untuk menghadiri si: 
dang putusan MK. 

Besok MK bakal menentukan 
apakah pengambilalihan sejum- 
lah kewenangan KPU oleh DPR 
Papua, seperti melakukan pen- 
daftaran bakal calon, melakukan 
verifikasi, serta penetapan pa- 
sangan calon, konstitusional atau 
tidak. 

Sebelumnya, sempat beredar 
kabar bahwa putusan perkara 
Sengketa Kewenangan Lembaga 
Negara KPU versus DPR Papua 
bocor, MK disebut-sebut bakal 
memenangkan DPR Papua, 

Namun, hal tersebut dibantah 
Juru Bicara MK Akil Mochtar. 
Akil, saat dikonfirmasi mengenai 
informasi tersebut, mengatakan, 
”Menurut perasaan dan peng- 
amatan saya tidak bocor tuh,” 
Akil mengungkapkan, informasi 
seperti itu biasa tc 


(JOS/ANA) 


FILM KONTROVERSIA 


L 


Galang Petisi Kecaman dan Penolakan 


JAKARTA, KOMPAS — Wa- 
hid Institute akan menggalang 
petisi kecaman dan penolakan 
terkait film Innocence of Muslims 
yang memicu unjuk rasa dan ke- 
kerasan di sejumlah tempat ter- 
masuk di kota-kota besar di In- 
donesia. 

"Saya akan menggalang du- 
kungan warga Nahdlatul Ulama 
untuk memprotes keras terhadap 
produksi film ini,” ujar pendiri 
Wahid Institute, Yenny Zannuba 
Wahid, dalam jumpa pers di Ja- 
karta, Selasa (18/9). 

Terkait dengan provokasi me- 
lalui film itu, Yenny berharap 
umat Islam tidak terpancing de- 
ngan aksi-aksi kekerasan. Perasa- 
an tersinggung hendaknya dieks- 
presikan dengan cara-cara ber- 
budaya. "Kejahatan yang dibalas 
kejahatan hanya akan menjadi- 
kan Islam dipandang sebagai aga- 
ma kekerasan dan brutal,” ujar- 
nya. 

Jumpa pers dihadiri peneliti 
Islam dari Australia, Greg Barton, 
Ketua Setara Institute Hendardi, 
aktivis Kontras, Usman Hamid, 


dan Kepala Biro Penelitian dan 
Komunikasi Persatuan Gere- 
ja-gereja di Indonesia (PGI) Flen- 
ry Lokra. Jumpa pers digelar un- 
tuk menyikapi film Innocence of' 
Muslims dan kekerasan yang 
muncul karena film itu. 

Terkait dampak atas film itu, 
Usman menegaskan, "Kematian 
seorang duta besar seharusnya 
menjadi perkara serius bagi Pe- 
merintah Amerika Serikat.” 

Greg Barton mengatakan, film 
ini menyebabkan peristiwa tra- 
gis. Prinsip paling penting dari 
film ini adalah provokasi yang 
responsnya membuat kematian 
dan perusakan. "Janganlah kita 
membiarkan yang jahat mendu- 
kung yang jahat dan berbuat yang 
jahat pula,” katanya. 

Henry mengatakan, PGT me- 
ngecam keras pembuatan film 
yang mendorong perpecahan hu- 
bungan antaragama. PGI juga 
menolak respons atas film yang 
melahirkan kekerasan baru. 

Hendardi mengatakan, "Mem- 
balas karya seni dengan ekspresi 
kemarahan adalah “ kontrapro- 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


duktif dan hanya membahagia- 
kan orang-orang yang sengaja 
hendak menyudutkan Islam. Ci- 
tra Islam sebagai agama yang 
membawa misi damai seharus- 
nya tidak akan terusik oleh kar- 
ya-karya kontroversial yang di- 
buat segelintir orang, Karya film, 
buku, kartun yang mengagung- 
kan Islam jauh lebih banyak. Jadi 
sikap terbaik adalah memprotes 
dengan cara yang baik. 

Secara hukum, menurut Hen- 
dardi, kasus film ini merupakan 
kejahatan. Yang paling mungkin 
dipersoalkan adalah film tersebut 
masuk kategori hate speech atau 
penyebaran kebencian berdasar- 
kan agama. Bisa juga mengguna- 
kan kerangka hak asasi manusia 
mengacu pada Deklarasi Peng- 
hapusan Diskriminasi dan In- 
toleransi atas dasar agam: 

”Tetapi, deklarasi ini sifatnya 
morally binding (mengikat secara 
moral), tidak secara hukum. Dip- 
lomasi kebudayaan, diplomasi 
HAM, dan diplomasi keagamaan 
adalah jalan terbaik yang bisa 
ditempuh,” ujarnya. (OSA) 


Kini setiap Anda membeli mobil Nissan (kecuali Nissan Evalia), nikmati berbagai Hadiah Langsung” 
hanya di Parade Hadiah Nissan. Promo ini berlaku di bulan September - Oktober 2012. 
Nissan. Innovation That Excites. 


Segera kunjungi Dealer Nissan terdekat atau klik www.nissan.co.id 


"Syarat & ketentuan berlaku 


KOMPAS, RABU, 19 SEPTEMBER 2012 


TAJUK RENCANA 


Rekomendasi Munas NU 


ekomendasi Musyawarah 
Nasional Nahdlatul Ulama di 
Pondok Pesantren Kempek, 
Palimanan, Cirebon, mencerah- 
kan dan perlu ditindaklanjuti. 


Tema "Kembali ke Khitah 1945” menggulirkan pem- 
bahasan ke karut-marut yang aktual, keprihatinan bei 
ma, dan bagaimana NU ikut serta mengembangkan praksi 
pemerintahan demi kemaslahatan bersama. Persoalan 
korupsi dan persoalan pajak jadi isu pokok mun: 

Rekomendasinya: pemerintah jangan tebang pil 
pemberantasan korupsi. Pemerintah lebih transparan dan 
bertanggung jawab dalam alokasi pajak sekaligus memas- 
tikan tidak ada kebocoran. Dalam rumusan lugas dan 
imperatif, rekomendasi bergulir ke wacana boikot pajak 
dan penerapan hukuman mati bagi koruptor, 

Mengenai pemberantasan korupsi, selain menunjuk 
ketidakseriusan pemerintah, tidak disebutkan cksp 
penerapan hukuman mati dalam rekomendasi. Seperti soal 
kemungkinan boikot pajak, hukuman mati dibicarakan 
mendalam dalam proses pembahasan. Sikap NU mengenai 
korupsi sudah pernah dirumuska 
nas NU tahun 2002. Rekomendasi Mun. 
September 2012 itu bisa menjadi "bola 

Soal wacana penerapan hukuman mati terjadi pro dan 
kontra. Dengan praksis peradilan yang masih "amburadul” 
sekarang, mudah terjadi salah sasaran, Bagaimana dengan 
pemiskinan koruptor? Gagasan ini mungkin lebih moderat 
dan lebih mungkin diterapkan daripada hukuman mati 
dalam kondis peradilan kita saat ini, Perbaiki 
pr , baru bicara penerapan hukuman mati, 
Catatan ini tidak dimaksud mematikan angin wacana 
rekomendasi Munas NU. Bukan juga mengamini karut- 
marutnya keadaan, Melainkan rekomendasi Munas NU 
2012 kita apresiasi sebagai terobosan visioner atas kondisi 
aktual yang menistakan kemaslahatan umum, Keberaga- 
maan tidak lepas dari kondisi aktual sehari-hari, 

Rekomendasi Munas NU 2012 perlu disikapi dengan 
beberapa langkah. Pertama, rekomendasi itu jauh dari 
pamrih politik praktis kecuali demi kemaslaha 
Opsi dasarnya gerakan moral sebagai ekspr 
maan, bukan gerakan politik praktis, 

Kedua, rekomendasi yang tulus itu ibarat pelecut elite 
politik, terutama para pengambil keputusan politis (pe- 
merintah) menindaklanjutinya dengan jiwa, sistem, dan 
cara sesuai payung hukum dan kewenangan institusional. 
Konkretnya, jangan tebang pilih dalam upaya pemberan- 
n korupsi menjadi acuan kerja yang sifatnya imperatif, 
tentu angan setengah hati. 

Ketiga, metode pemiskinan koruptor: 
pembahasan dalam munas—merupakan salah satu instru- 
men yang cukup efektif membasmi aksi antikorupsi yang 
perlu digulirkan dalam berbagai implementasi legal. 

Pedang Achilles dalam mitologi Yunani saatnya ditebas- 
kan untuk memutus urat nadi karut-marut memperoleh 
penguatan rekomendasi Munas NU tahun 2012. 


i keberaga- 


salah satu topik 


OPINI 


e-mail: opini@kompas.com dan opini@kompas.co.id 


HA 


JANGAN “ 
TEBANG 
PILIH... 


Memilih Pemimpin Indonesia 


Oleh YONKY KARMAN 


i area Bandara Interna- 
D sional Soekarno-Hatta 
dan di kota Jakarta ter- 
pampang banyak baliho kepala 
daerah. Dengan pilihan dua lo- 


kas 


bahwa daei 
dari Indonesia. 


ten, atau provir 
kabupaten, atau provinsi ada 
angsa Indonesia. 


Real 


strategis itu, jelaslah baliho Alih-z 
tersebut tidak hanya iklan pro- 

mosi daerah, tetapi juga ekspresi 
ah merupakan bagian 


a kota, kabupa 
Memang idealnya kota, 
lah miniatur 


Namun, realitas politik 
tik di luar koridor keindo 
peduli apakah kepemimpin 
kesatuan ri 


adalah kekuasaan, 


n. P: 


ataupun keagam: 
dang hany: 


Indonesia dengan kualitas 


pimpinnya. 
Kesempi 
membuat dirinya tak peduli 


yang akan dipimpinnya terko 
Indonesia tegak oleh empat der 


dial Iatak peduli apakah wz 
dalam hiruk-pikuk primor 


at sebab tujuan utamanya 


lih memosisikan diri sebagai 
gian dari pemimpin Indonesia, kepemim- 
pinannya berlindung di balik isu kesukuan 
hal, undang-un- 
mengamanatkan kualifika 

utama kepala daerah adalah warga negara 


yang dapat memajukan daerah yang di- 


calon 


Indonesi 


nesiaan, Ta tak 
annya merusak 


kepemimpinan — sama, 


pemimpin 
iapakah rakyat 


di 


Yang 


se- P asi kepemimpinan yang seharus 
ring memperlihatkan pemimpin berpoli- 


Lwarga menerima intimi 

lan perlakuan diskriminatif. 

Perkawinan primordialisme dan politik 
membuat sila ketuhanan di- 


otonomi daerah, astra rakyat Indonesia 
menderita karena langkanya s 
mimpin demikian, Warga tidak mei 
hidup dan dilindungi oleh konstitusi yang 


alah satu wa: 
Dur adalah ia tid: 
sang badan dan menghadapi opos 
masuk dari pendukungnya 
bergelora keindone 
n. 2 pemilinpinannya yang singkat 


lah adalah jika karena 


k pe- 


1 kepemimpinan Gus 
segan-segan mem 


Dalam jiwa- 
an dan kema- 


a melahirkan ter 
sar yang menguatkan 


Setelah terbebas dari represi negara 
Orde Baru, ki 
warga atas nama primordi 
lemen yang seharu: 
tuan bangsa dalam praktiknya mem- 
orikan kesempatan kepada petualang po- 
meng 
dan memancing di air keruh. Kemis 
keutamaan politik (political virtue) mem- 
buat kepentingan pribadi ataupun kelom- 
pok ditempatkan di 
bangsa, Kegaduhan politik pun tak berko- 

si dengan perb: 


menjanjikan masa depan Indonesia yang 
lebih baik justru menghasilkan kepala dae- 


i represi datang di 
lisme, 


a mengawal 


duk-aduk kolam kebangsaan 
inan 


as kepentingan 


an kualitas kehidup- 


Berharap dari Kunjungan Suu Kyi 


pakah kunjungan tokoh 
Myanmar Aung San 
s AS akan berujung 
pada pencabutan sanksi eko- 
nomi AS terhadap Myanmar? 


Pertanyaan itu yang segera muncul menyusul sambutan 
hangat dari berb: asyarakat, peme- 
rintah, maupun Kongres AS, ketika penerima Hadiah Nobel 
Perdamaian 1991 ini mengunjungi AS hari Senin lalu, Ini 
adalah kunjungan pertama Suu Kyi ke AS sejak dua 
dasawarsa silam. 

Yang menarik, kunjungan Suu Kyi ke AS ini dilakukan 
sepekan sebelum kunjungan resmi Presiden Myanmar 
Thein Sein ke AS untuk menghadiri sidang tahunan Majelis 
Umum PBB di New York. Banyak yang memperkirakan 
bahwa kunjungan Thein Sein yang sudah melakukan 
banyak langkah pembaruan di Myanmar akan ada di ba 


nesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Berhasil 
menegakkan keempat pilar tersebut ber- 
ngunan bangsa Indon 
Indonesia tegak di mata 
kepala daerah pun 
mana keempat pilar itu tegak dalam ke- 
pemimpinannya. 


Melampaui primordi 

Sejatinya kepa 
pemimpin Indones 
tugas pokoknya mengayomi dan menye- 
jahterakan seluruh rakyat tanpa pandang 
bulu, Ia membangun karena dipercaya 
oleh rakyat, membangun bersama dan 
untuk rakyat. Pemerintahan tak diskrimi- 
natif dalam kebijakan ataupun implemen- 
tasi. Kepala daerah tampil lebih sebagai 
pemimpin seluruh rakyat, bukan pengu- 
asa. 


la daerah adalah sosok 
ang amanah dengan 


terpenting adalah mendulang suara ketika 
pemungutan suara dig ak peduli apa- 
kah cara mer itu mencede- 
rai keindonesiaan dan keutuhan masya- 
rakat. 

Alhasil, rakyat memilih pemimpin, 
tetapi yang muncul adalah penguasa. Hi- 
tung-hitungan politik yang memenuhi be- 
nak penguasa adalah bagaimana melunasi 
utang untuk ongkos membiayai 
lanannya menuju singgasana kekua 
Saat memerintah pun, ia tak merasa ter- 
ganggu dengan korupsi birokra ah 
kepentingan dirinya tak terganggu. 

Faktor primordial begitu saja memang 
tidak jelek sebagai identitas pertama yang 
langsung dihayati manusia pada umum- 
nya. Pilihan politik berd: faktor 
primordial pun tidak salah. Yang salah 
adalah ketika faktor primordial menutupi 


fondasi negara-bangsa Indonesia, 


Keutamaan politik 


Dari Surabaya berembus kabar baik. 
Kota itu baru-baru ini mendapat peng- 
hargaan internasional dengan predikat ra- 
mah dan layak huni. Selain parti 
warga, itu semua juga berkat kerj 
wali kotanya yang tak kenal | 
daerah yang unggul dalam vi 
kemampuan manajemen, k 
dan ekonomi, serta kemampuan melin- 
dungi warga dan memberikan rasa aman, 

Belum banyak kepala daerah seperti itu. 
Salah satu hambatan menjadi pemimpin 
yang mengindonesia 


integril 
daran sosia 


tas dengan memainkan isu-isu primordial 
sebagai jalan pintas menutupi kekurangan 


Bikiberporos Neritanaant moral itu mes 
ngotori politik, Politik penguasa akhirny 
berujung pada siapa yang layak dikor- 
bankan. 

Gerbong demokrasi kita sedang disu- 
supi penumpang gelap. Memang a country 
deserves its leader, Pemimpin terpilih ada- 
lah cermin kualitas masyarakat pemilih 

Semoga demokrasi dan otonomi daerah 
membuat rakyat semakin tercerahkan dan 
dewasa sehingga hasil pilkada pun adalah 
kepala daerah dengan kepemimpinan yang 
melampaui kelas partai, pemimpin rakyat, 
pemimpin Indones 


asa $ 


YONKY KARMAN 
Pengajar di Sekolah Tinggi 
Teologi Jakarta 


bayang-bayang Suu yang memang sejak berj 
melawan rezim yang berkuasa di Myanmar menday 
dukungan AS. 

Banyak yang berharap kunjungan Suu Kyi itu akan 
menjadi titik balik masa depan proses reformasi, baik 
politik maupun ekonomi Myanmar, yang kini tengah 
berji jak kepresidenan Thein Sein, peme- 
rintahan s sil Pemilu 2011, melakukan banyak per- 
ubahan, bahkan perubahan dramatis telah dilakukan. 

Kebijakan terakhir yang disambut penuh sukacita ter- 
utama oleh kalangan media adalah pencabutan sistem 
sensor terhadap pers. Hampir 50 tahun sejak kudeta 
militer, Agustus 1962, kebebasan pers Myanmar memang 
dipasung. Media dilarang keras menerbitkan tulisan yang 
dinilai junta mengancam ketertiban, keamanan, dan per- 
damaian. Wartawan selalu bekerja dalam tekanan berat. 
Tidak sedikit wartawan dipenjarakan tanpa proses peng- 
adilan karena tulisannya dinilai mengganggu ketertiban 
dan keamanan serta mengusik harmoni kehidupan antar- 
suku dan antarkelompok 

AS sendiri sudah memulihkan hubungan diplomatik 
dengan Myanmar beberapa bulan lalu setelah dibekukan 

2 22 tahun. Keputusan AS itu sebagai tanggapan 
positif terhadap berbagai perubahan dan makin demokra- 
kehidupan politik Myanmar meski Myanmar sempat 
ah Rohingya beberapa waktu lalu. 

Kini, kunjungan Suu Kyi ke AS diharapkan akan makin 
meningkatkan dukungan Washington terhadap reformasi 
yang dilakukan Myanmar, antara lain dengan mencabut 
sanksi ekonomi. Apalagi, Myanmar sudah memberikan apa 
ng diinginkan AS, yakni pembebasan tahanan politik. 
Hari Senin lalu, yanmar memberikan amnesti dan 
membebaskan lebih dari 500 tahanan politik. Langkah ini 
diharapkan akan semakin meyakinkan tidak hanya AS, 
tetapi juga negara lain bahwa Myanmar serius dalam 
membangun sistem politik yang lebih demokratis, Dan Suu 
Kyi besar perannya dalam hal ini. 


KOMPAS 


TERBIT SEJAK 28 JUNI 1965 


Pemimpin Umum: Jaka Oetama 
Wakil Pemimpin Umum: Agung Adipasetya, St. Sularto 
Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Rikard Bagun 
Wakil Pemimpin Redaks: Tilas Kuncahyano, Budiman Tanuredo, Niruk Mardara Pambudy 
Redaktur Senior:  Ninok Leksono, Avgust Parengkuan 
Redaktur Pelaksana James Luhulima 
Wakil Redaktur Pelaksana: Moharimad Baki Bambang Sigan Sumantri 
“Sekrtoris Redaksi: Retno Bintart, M, Nasir 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Maskin, Ketimpangan, dan Globalisasi 


Oleh ARIANTO A PATUNRU 


ric Maskin, peme- 
E nang Nobel Ekono- 

mi 2007, beberapa 
waktu lalu berada di Ja- 
karta dalam acara Human 
Development and Capabi- 
lity Association. 


Presentasinya mengenai me- 
ngapa pasar global belum mampu 
mengurangi ketimpangan di ne- 
gara miskin. Pertumbuhan eko- 
nomi di dunia telah mengangkat 
banyak penduduk bumi dari ke- 
miskinan, tetapi ketimpangan 
ternyata justru bertambah. 

Hal ini tampak bertentangan 
dengan prediksi ekonom Inggi 
klasik, David Ricardo, dua abad 
lalu. Teori keunggulan kompara- 
tif mengatakan, jika ada dua ne- 
gara dengan tingkat keterampil- 
an pekerja yang berbeda saling 
berdagang, pola perdagangannya 
akan mencerminkan perbedaan 
tersebut. 

Jika negara pertama memiliki 
banyak pekerja dengan tingkat 
keterampilan tinggi (sebutlah 
tingkat A) dan negara kedua di- 
dominasi pekerja berketerampil- 
an rendah (D), secara alamiah 
perdagangan terjadi di mana ne- 
gara pertama akan berspesialisasi 
pada produk yang menggunakan 
pekerja terampil dan negara ke- 
dua pada produk yang relatif tak 
membutuhkan tenaga kerja te- 
rampil. Tiap negara mendapat- 
kan kedua barang dengan lebih 
murah. Total kesejahteraan sosial 
akan lebih tinggi dibandingkan 
jika masing-masing memproduk- 
si kedua barang tanpa perdagang- 
an. 

Salah satu implikasinya, se- 
perti yang dijelaskan dalam mo- 
del Heckscher-Ohlin, ketim- 


pangan di negara miskin (ba 
negara kedua) berkurang karena 
permintaan akan pekerja kurang 
terampil di negara tersebut me- 
ningkat. Upahnya pun mening- 
kat. Hal sebaliknya terjadi pada 
pekerja terampil di negara ter 
but. Teori ini sukses menjelaskan 
fenomena perdagangan dunia pa- 
ling tidak sampai paruh kedua 
abad ke-19. 

Namun, mengapa 
timpangan global ti: 
berkurang, bahkan di beberapa 
tempat justru meningkat? Dalam 
studinya bersama Michael Kre- 
mer, Ma 
del — Ricardo-Heckscher-Ohlin 
agar dapat mengakomodasi per- 
kembangan perdagangan dewasa 
ini: maraknya jejaring produksi 
lintas negara, semakin beragam- 
nya tingkat keterampilan, serta 
n kompleksnya pembagi- 
an tugas dalam rantai nilai. 

Modifikasi mereka sederhana, 
tetapi implikasinya cukup signi- 
fikan. Alih-alih dua tipe, mereka 
membagi pekerja menjadi empat 
tipe keterampilan: A, B, C, dan D: 
dengan A paling terampil. Peker- 
ja tipe A dan B tinggal di negara 
maju, tipe C dan D di negara 
berkembang. Didorong oleh ke- 
tiga fenomena perdagangan mu- 
takhir di atas, pekerja tipe B dan 
C bergabung dan bekerja sama. 
Mereka menjadi penghubung an- 


isit dalam model mereka, 
tipe Atidak ”bersedia” bergabung 
dengan B karena kualifikasi me- 
reka terlalu tinggi untuk upah 
tipe B. Tipe B butuh tipe Cuntuk 
menjalankan jejaring mereka. Ti- 
pe C senang bergabung dengan 
tipe Bkarena upahnya tertarik ke 
atas. Namun, tipe D tidak mampu 
bergabung dengan tipe C karena 


keterampilan yang terbatas. Ma- 
ka, globalisasi bisa membuat tipe 
D ketinggalan. Celakanya, di ne- 
gara berkembang dan terutama 
negara miskin, tipe D-lah yang 
dominan. Ini menjelaskan ke- 
napa ketimpangan belum ber- 
kurang pada era globalisasi. 


Perbaiki kualitas pekerja 

Bagaimana solusinya? Sebagi- 
an orang mungkin menyarankan 
menahan globalisasi demi melin- 
dungi tipe D di negara miskin. 
Argumennya: jika globalisasi di- 
tutup, tipe C mau tak mau akan 
ama dengan tipe D. Ma- 
jahteraan tipe D (yang 
mayoritas) akan terangkat. 

Ini muskil. Pertama, menutup 
globalisasi berarti menghalangi 
kesempatan bagi tipe C (dan tipe 
B dari negara maju) mencapai 
skala yang menguntungkan ke- 
dua negara. Kedua, menahan glo- 
balisasi berarti menerima saja 
bahwa tipe D tidak akan pernah 
maju seperti tipe C, Ketiga, glo- 
balisasi sendiri niscaya tak akan 
bisa ditahan, kecuali dengan bia- 
ya yang sangat besar (misalnya 
hilangnya akses transportasi dan 
komunikasi yang mudah). 

Sebaliknya, Maskin menegas- 
kan, jika teorinya benar, langkah 
yang tepat bukan menghentikan 
globalisasi, melainkan memper- 
baiki kualitas pekerja tipe D agar 
mereka juga bisa menikmati glo- 
balisasi: bergabung dengan B dan 
C serta menikmati manfaat per- 
dagangan. Maskin menganjurkan 
investasi dalam SDM berupa 
pendidikan dan pelatihan. 

Oleh siapa? Mungkin bukan 
oleh pengusaha/pemberi kerja 
(karena pelatihan butuh biaya, 
dan ketika keterampilan pekerja 
meningkat, upah pun meningkat, 


yang berarti beban tambahan ba- 
gi pengusaha). Juga bukan oleh 
pekerja sendiri (terlalu miskin 
untuk meningkatkan kualitas de- 
ngan cara swadaya). Karena itu, 
ada ruang bagi pemerintah, LSM, 
a pihak swasta. Sw: 
dapat terlibat melalui mekanis 
me insentif yang pas (misalnya 
pengurangan pajak untuk jumlah 
tertentu pelatihan tenaga kerja). 

Ada dua isu yang relevan un- 
tuk kita. Pertama, kita pun masih 
menyaksikan naiknya ketim- 
pangan di Indonesia belakangan 
ini. Betul bahwa pertumbuhan 
ekonomi Indonesia masih kuat, 
inan dan pengang- 
s menurun, Namun, 
ketimpangan meningkat bukan 
hanya dalam hal pendapatan, ju- 
ga dalam dimensi non-pendapat- 
an (ketimpangan horizontal). Se- 
butlah seperti akses pada pendi- 
dikan dasar, kesehatan dasar, sa- 
nitasi layak, dan air bers 

Kedua, selain inves dalam 
M, pasar kerja juga berperan. 
Tipe D didominasi oleh pekerja 
informal yang mungkin sulit me- 
nembus pasar formal, seperti hal- 
nya tipe C, Dengan pasar kerja 
yang terlalu kaku, pemberi kerja 
tak punya insentif mempekerja- 
kan lebih banyak buruh lewat 
sistem formal. Mereka lebih me- 
milih subkontrak atau tenaga alih 
daya. Akibatnya, kepastian kerja 
bagi tipe D makin rendah. 

Lebih parah lagi jika tipe C 
justru menghalangi akses tipe D 
untuk naik. Ini bisa terjadi secara 
tak sengaja ketika pekerja tipe C 
memperjuangkan nasib mereka 
sendiri, tetapi justru membuat 
tipe D makin terpinggirkan. 

ARIANTO A PATUNRU 
Tellow, Australian National 
University 


POJOK 


Pengunjung antre 
menjenguk tersangka 
Hartati Murdaya. 
Tentu bukan karena 
gajinya belum dibayar- 
kan! 


. 


Sekitar 10 persen 
(Rp 100 triliun) pajak 
diselewengkan. 
Boikot pajak, puncak 
ketidakpercayaan! 


. 


Munas NU: Politik uang 
itu haram. 

Uang itu pelumas dan 
arahan! 


- 


Komisi VII DPR setuju 
tarif listrik naik 15 per- 
sen tahun depan. 
Tidak lagi ”disesuai- 
kan”, tapi naiknya 
"disesuaikan! 


men 


KOMPAS, RABU, 19 SEPTEMBER 2012 


Anomali Hubungan 
Bilateral Mesir-Israel 


eristiwa-peristiwa 
di Mesir pasca-Re- 


p volusi 25 Februari 


semakin menunjukkan 
bangsa Mesir kurang 
“bersahabat” dengan Is- 
rael kendati kedua negara 
terikat perjanjian damai. 


Respons berbagai kalangan di 
Mesir terhadap tragedi di perba- 
tasan yang menewaskan 16 ten- 
tara negeri itu baru-baru ini me- 
neguhkan kesimpulan tersebut. 
Para analis, suara jalanan, hingga 
Jamaah Ikhwan al-Muslimin me- 
nuduh Mosad, dinas rahasia Isra- 
el untuk urusan luar negeri, terli- 
bat dalam peristiwa berdarah 
itu. 

Faktanya, Israel sama sekali 
tidak mengimbangi dinamika di 
dalam negeri itu dengan sikap 
yang sama. Berbagai kalangan di 
Israel bahkan terus melontarkan 
harapan agar Mesir tetap meme- 
lihara perdamaian dan kerja sa- 
ma keamanan dengan negeri ter- 
sebut. Tuntu untuk kembali 
menganek: nai demi meno- 
pang keamanan Israel di front 
Barat, sebagaimana dahulu se- 
ring mengemuka, kecil sekali ter- 
dengar bahkan dari kalangan ke- 
lompok agama berhaluan Haw- 
kist, seperti Yizrael Beituna atau- 
pun Mifdel, 

Mengapa Tsrael tampak begitu 
”mengalah” dengan Mesir hingga 
saat ini dan seolah-olah tak ter- 
pancing dengan berbagai provo- 
ang menyudutkannya? Ja- 
inya sederhana: Mesir ada- 
lah negara amat penting bagi ke- 
amanan, ekonomi, dan pergaulan 
Israel di kawasan. 


Jangkar keamanan 

Mesir adalah negara terbesar, 
terkuat, dan paling berpengaruh 
di antara negara-negara yang ber- 
batasan langsung dengan Israel. 
Berada di dataran rendah dan 
wilayahnya yang terlalu sempit 
dan dikepung negara-negara 
yang bermusuhan, Israel adalah 
negara yang sangat rentan dari 
sisi keamanan dan pertahanan. 

Permusuhan dengan Mesir 
berarti ancaman yang demikian 
besar bagi pertahanan dan ke- 
nanan negeri itu, bahkan ck- 
sistensinya di kawasan. Sebalik- 
nya, kerja sama keamanan de- 
ngan Mesir amat berguna bagi 
kepentingan keamanan dan per- 


Oleh IBNU BURDAH 


tahanan Israel, setidaknya untuk 
beberapa hal berikut. 

Pertama, Israel menghadapi 
beberapa kelompok perlawanan 
yang berbasis di Gaza, seperti 
Hamas, Jihad Islamiy, dan ke- 
lompok kecil lain, baik faksi dari 
kedua gerakan tersebut maupun 
yang lain. Sejauh ini Israel mam- 
pu menahan serangan berbagai 
negara Arab, tetapi sering kali 
kewalahan menghadapi gerakan- 
gerakan perlawanan yang ber- 
gerak dengan pola yang tidak 
mudah dibaca itu. 

Jalan yang ditempuh Israel 
menghadapi — kelompok-kelom- 
pok itu kemudian adalah mengi- 
solasi Gaza kendati itu merupa- 
kan kekejian kolektif dan mem- 
bawa dampak krisis kemanusi: 
an yang luar biasa. Tanpa du- 
kungan Mesir, strategi isolasi i 
mustahil berhasil secara efektif. 

Sikap sedikit longgar Mesir 
terhadap — kelompok-kelompok 
pejuang Palestina dan kelompok- 
kelompok teroris yang bergerak 
di sepanjang perbatasan M 
srael dan Mesir-G: 
rupakan ancaman seriug bagi Ts- 
racl, Negara tersebut kerap me- 
nyampaikan desakan, termasuk 


mengetatkan 
kontrolnya di Sinai dan sekitar- 
nya. Hal terakhir ini sebenarnya 
berpotensi paradoks bagi Israel 
sebab bisa dijadikan alasan Mesir 
untuk menghadirkan kekuatan 
militernya di wilayah itu, sebuah 
klausul larangan dalam Perjan- 
jian Camp David. 

Kedua, pengaruh Mesir terha 
dap negara-negara Arab lain. T: 
rael belum pernah menghadapi 
perang terbuka dengan negar: 
negara Arab setelah berha 
"mengikat” Mesir dalam per 
Jian damai tahun 1979. Kendai 
masih dalam status bermusuhan, 
Suriah dan Lebanon belum per- 
nah melakukan ofensif terhadap 
Israel pascaperjanjian tersebut. 
Padahal, mereka adalah negara 
yang hampir selalu terlibat dalam 
beberapa kali perang Arab-Is- 
rael. 

Sebaliknya, langkah Mesir un- 
tuk berdamai dengan Isracl ter- 
nyata diikuti oleh Jordania 
(1994) dan Palestina (baca: Fa- 
tah) meskipun hingga kini belum 
mencapai kesepakatan final dan 
menyeluruh, 

Bagi keamanan dan pertahan- 
an Israel, memelihara perdama 
an dengan Mesir adalah mutlak. 


m- 


Karena itu, negara tersebut akan 
berupaya keras mempertahan- 
kan status damai dengan Mesir 
meskipun perkembangan demi 
perkembangan — menunjukkan 
bahwa negara tersebut semakin 
menjauh dari Israel. 


Normalisasi 

Kepentingan strategis Israel 
yang lain di kawasan adalah nor- 
malisasi hubungan dengan nega- 
ra-negara di sekitarnya, terutama 
di bidang ekonomi. Israel adalah 
negara yang hingga kini masih 
terkucil dalam pergaulan kawa- 
san, Memelihara perdamaian de- 
ngan Mesir diharapkan akan 
menjadi pintu masuk untuk 
membangun hubungan lebih 
normal dengan negara-negara 
Arab di sekitarnya. 

Sejauh ini banyak negara Arab 
yang telah membuka hubungan 
dagang dengan Israel, tetapi seca- 
ra umum masih sangat terbatas, 
masih malu-malu, dan kurang 
terbuka. 
ir, khususnya, adalah pa- 
bagi ekspansi 
ri dan jasa Israel 
yang jauh lebih maju. Jumlah 
sir hingga 80 juta 
jiwa dengan wilayah sangat luas 
dan berdekatan dengan Israel 
tentu merupakan pasar meng- 
giurkan. Karena itu, Israel mati- 
matian mempertahankan hu- 
bungan damai dengan Mesir se- 
bab target negeri yang sejak ke- 
lahirannya ditolak oleh semua 
negara tetangga dan di sekitarnya 
tersebut adalah diterima secara 
normal dalam pergaulan di ka- 
wasan, 

Lebih dari itu, mereka ingin 
menjadi kekuatan militer, politik, 
dan ekonomi yang tak tertan- 
dingi, bahkan menjadi pusat ke- 
ilmuan dan kebudayaan di Timur 
Tengah Raya. 
itu tak mungkin ter- 
Israel tak mampu me- 


Mesir, gi, hubungan baik 
dengan Mesir adalah kepenting- 
an mutlak negeri itu saat ini 
terutama untuk menjadi jemba- 
tan bagi hubungan dengan nega- 
ra-negara di kawasan. Bersite- 
gang dengan Mesir, dengan al. 
an apapun, berarti semakin men- 
jauhkan Tsrael dari cita-cita ter- 
sebut dan menjerumuskan kei 
bali negeri itu ke dalam "bara", 
IBNU BURDAH 
Pemerhati Timur Tengah 
dan Dunia Islam 


REDAK 


IT “XT 


H 


Surat untuk Redaksi Yth hendaknya dilengkapi fotokopi KTP/SIM/paspor yang masih berlaku, 
berikut nomor telepon yang dapat dihubungi. Kompas tidak mengembalikan surat-surat yang diterima. 
e-mail: opini@kompas.com dan/atau opini@kompas.co.id 


Pengelola "Pulsa Super” 
Menghilang Tanpa Jejak 


S 


aya adalah distributor "Pulsa Super” yang 
dikelola Ibu Yustina Niken S sejak tahun 
2008 dan berpusat di Yogyakarta. Usaha ini 


saya tekuni untuk memperoleh pendapatan tam- 
bahan: menjual pulsa elektronik secara eceran ke- 
pada teman-teman di sekitar tempat bekerja. 


Bisri 


ini menomorsatukan 


kesalingpercayaan sebab ti- 


dak ada perjanjian tertulis yang dibuat mengikat antara pe- 
ngelola dan distributor atau agen. Begitulah yang terjadi 


pada saya. 


Akhir April 2012 merupakan transaksi terakhir saya 


dengan "Pulsa Super” karena sejak it 


saya tidak lagi dapat 


melakukan transaksi dan berkomunikasi dalam bentuk apa 
pun dengan pengelola. Padahal, saya masih memiliki de- 
posit—berupa sejumlah uang sebagai modal untuk transaksi 
pulsa—yang, karena kehilangan komunikasi dengan pe- 
ngelola, kini tidak dapat ditarik atau digunakan. 

Patut dipertanyakan keberadaan ”Pulsa Super”. 

Bagaimana cara mengambil uang saya yang masih ada di 
”Pulsa Super”? Mohon yang bertanggung jawab dalam 
pengelolaan "Pulsa Super” beriktikad baik mengembalikan 
sisa deposit saya. Bagi yang bersangkutan mungkin jumlah 
itu kecil, tetapi bagi saya besar jumlah dan artinya. Kode 
distributor "Pulsa Super” saya adalah PS 5045. 


IMANUEL SUDE 


Lamunan RT 001 RW 001, Makale, 
Tana Toraja, Sulawesi Selatan 


Antara Bengkel 
Resmi dan Bengkel 
Tak Resmi Honda 


Sepeda motor saya, Honda 
Spacy tahun rakitan 2011 de- 
ngan nomor polisi B 3833 BJU, 
pada 26 Juli 2012 mogok tidak 
secara total: tersendat tidak ber- 
tenaga, lampu sein tidak menya- 
la, dan klakson tidak berbunyi. 
Lalu saya bawa sepeda motor itu 
ke bengkel resmi Honda AHASS 
0948 Robinson Motor, Jakarta 
Barat. Solusi yang ditawarkan 
bengkel adalah aki sepeda motor 
harus diganti. 

Setelah aki diganti dengan 
yang baru, sepeda motor kem- 


mrioperkoran @ ScraperOne & 


bali normal. Pagi keesokan ha- 
rinya saya kembali ke Robinson 
Motor dengan masalah yang 
sama. Setelah ditangani, sepeda 
motor dapat saya gunakan. Na- 
mun, sekitar pukul 13.30 saya 
harus kembali ke bengkel. Ini 
kali ketiga saya datang di beng- 
kel itu dalam dua hari. Aki kem- 
bali diganti dengan yang baru, 
gratis, dan sekitar engkol di- 
bersihkan. 

Namun, dalam perjalanan sa- 
ya pulang dari tempat kerja, 
sepeda motor kembali mogok. 
Lampu sein dan klakson tidak 
bisa berfungsi. Kali ini saya ba- 
wa ke bengkel tidak resmi. Se- 
telah diperiksa, ternyata akar 
masalah adalah sepul yang tidak 


Kaskus 


bisa menyuplai listrik karena 
ada kabel yang putus. Justru di 
bengkel tidak resmi Honda, per- 
baikan sepeda motor Honda 
Spacy saya beres total. 

Saya kecewa dengan cara 
bengkel resmi Hlonda AHASS 
0948 menangani 
peda motor Honda Si 
Sampai tiga kali tetap tidak me- 
nemukan akar masalah? Sung- 
guh sangat merepotkan dan 
menjengkelkan. 

Saya mohon perhatian pro- 
dusen sepeda motor Honda agar 
mengawasi kinerja bengkel- 
bengkel resminya. 

SETIAWAN 
PANGUMIHARDJA 
Jalan Albarokah 2 

RT 014 RW 001, 
Cengkareng, Jakarta Barat 


Penipuan dengan 
Mengatasnamakan 
Pejabat BKN 

Menanggapi surat pembaca 
di Kompas (6/9), "Modus Baru 
Penipuan: Telepon kepa 
siunan” oleh Saudara 
tono, dengan ini kami infor- 
masikan bahwa Humas Badan 
Kepegawaian Negara (BKN) te- 
lah menerima banyak penga- 
duan terkait dengan pencairan 
dividen pensiun yang menga- 
tasnamakan Direktur Pensiun 
BKN Wiritno, 

Perlu kami tegaskan bahwa 
hal itu adalah penipuan yang 
dilakukan oleh pihak yang tidak 
bertanggung jawab. Kami telah 
berupaya menjelaskan ihwal 
modus penipuan ini kepada ma- 
syarakat melalui situs web BKN, 
www-bkn.go.id. 

Kami mengimbau kepada 
pembaca surat kabar ini, apabila 
ada pihak-pihak yang membawa 
nama BKN atau para pejabatnya 
dengan janji "diterima sebagai 
pegawai negeri sipil (PNS)”, agar 
konfirmasi terlebih dulu kepada 
Humas BKN di Jalan Mayjen 
Sutoyo 12, Cililitan, Jakarta Ti- 
mur. Telepon atau faksimile 
(O21) 80882815. 

TUMPAK HUTABARAT 
Kepala Bagian Humas BKN 


Pesta Demokrasi di Universitas? 


Oleh SYAMSUL RIZAL 


ecara umum peran 
S sebuah universitas 

adalah menyeleng- 
garakan dan meningkat- 
kan mutu pendidikan, 
atau pengajaran, serta ri- 
set. Di Indonesia, tugas 
itu ditambah lagi dengan 
pengabdian kepada ma- 
syarakat. 


Ketiga tugas itu disebut Tri 
Dharma Perguruan Tinggi. Tri 
Dharma Perguruan Tinggi ini pa- 
da intinya harus diwujudkan, 
tetapi perwujudannya sering 
menghadapi kendala. Salah satu 
penyebabnya, tidak semua po- 
tensi universitas bisa disinergi- 
kan akibat efek samping dari pes- 
ta demoki (baca: pemilihan 


universitas terjadi kri: 
Ik di level tertinggi 
(rektor) maupun pada lapisan-la- 
pisan di bawahnya (dekan dan 
seterusnya). Masalah yang mem- 
belit mereka pun beragam: ko- 
rupsi sampai dengan pecat-me- 
mecat yang sekarang sedang ter- 
jadi di sebuah univei 
banggaan Indonesia. Saya me- 
lihat secara sistem ada 
yang salah dengan mekai 


menyelamatkan universitas, 
stem ini harus ditinjau kembali, 


Jabatan rektor 


bab jabatan rektor 
r dan didambakan pa 
ra pengajar? Jabatan rektor me- 
miliki magnet yang kuat. Paling 
tidak tiga hal: uang, kekuasaan, 
dan prestise, Karena ketiga mag- 
net ini pulalah para rektor setiap 
saat akan menghadapi ancaman 
berikut: dijebak, difitnah, dipuji- 
puji (secara palsu). Dalam banyak 
hal, pada awalnya boleh jadi se- 
seorang tak ingin jadi rektor. Na- 
mun, karena dibujuk dan dirayu 
oleh para pembisik atau tim suk- 
ng pada awalnya 
jadi rektor, atau 
ragu-ragu, menjadi mau. 

Banyak yang menjadi rektor 
yang tak menguasai (ilmu) ad- 
ministrasi dan tidak punya ka- 
pasitas kepemimpinan memadai. 


Ini dapat dimaklumi karena 
sebagian besar mereka ber- 
asal dari bidang yangsangat 
spesifik, misalnya fisika 
material, antropologi so- 
sial, kedokteran. Aki- 
batnya, begitu men- 
jadi rektor, mereka 
dengan mudah masuk pe- 
rangkap sebab kewenangan dan 
kekuasaan mereka terlalu besar: 
dari masalah akademik, admi- 
nistrasi, keuangan, sampai de- 
ngan masalah-masalah sepele se- 
muanya menjadi urusan rektor, 
Rektor tentu akan ter- 
selamatkan kalau punya pem- 
bantu dan pembisik yang arif. 
Namun, nasib rektor akan celaka 
dan terhina pada akhir masa ja- 
batannya kalau pembantu dan 
pembisiknya adalah orang-orang 
oportunis, licin, dan nekat. 


Efek pesta demokrasi 


Bagaimana suasana sebuah 
kampus saat akan terjadi px 
milihan rektor di universitas? 
ngat mencekam, Para pemilik 
suara yang sebagian besar pro- 
fesor punya sikap yang terbelah: 
bergantung pada jumlah calon 
yang muncul. Kalau ada tiga ca- 
lon yang sama kuat, para pemilik 
suara akan terbelah menjadi tiga 
kubu. Tim sukses yang ditunjuk 
kandidat rektor atau menawar- 
kan diri kepada kandidat rektor, 
atau ikut-ikutan secara tak fo 
mal, rata-rata sangat pandai da- 
lam dua bidang: merayu dan 
mengancam atau mengobral re- 
ward and punishment. 

Hal ini bisa dilakukan karena 
para pemilih 
jumlahnya. Hari-hari menj 
pesta demokrasi itu adalah hai 
hari yang sangat mencekam bagi 
para pemilik suara, tim sul 
dan kandidat rektor. Ada pemilik 
suara yang tak mau ambil risiko: 
segera terbang ke daerah lain 
atau ke luar negeri dengan ber- 
bagai macam alasan. Berobatlah, 
berseminarlah, dan alasan lain 
yang masuk akal. Mereka akan 
lebih baik menghindar membe- 
i ripada menghadapi 
risiko memilih yang kalah. 

Suasana akademik dan kole- 
gial yang biasanya sangat melekat 
pada na teman berubah 
menjadi saling curiga. Atmosfer 
akademik pada saat-saat itu be- 
nar-benar panas, kotor, terkon- 


DipiEsw 
taminasi, dan tidak bersahabat. 


Setelah pesta demokrasi 


Saat kandidat rektor sudah di- 
pilih, bukan berarti atmosfer aka- 
demik bersih kembali dan kita 
bisa bernapas dengan lega. Ok- 
sigen yang kita harapkan bersih 
masih belum bisa kita dapatkan. 
1 tim sukses juga be- 
. Mereka segera meng- 
identifikasi orang demi orang da- 
ri jumlah suara yang mereka per- 
oleh: siapa yang memilih "kita" 
dan siapa yang memilih kandidat 
lain, Lalu mereka berlomba-lom- 
ba melaporkannya ke rektor ter- 
pilih. Apa tujuan tim sukses? 
Tujuannya jelas: ingin memba- 
ngun kesan heroik, cari muka 
dari rektor terpilih supaya dapat 
ditunjuk menduduki jabatan ter- 
tentu, dan terpenting tentulah 
mengurangi jumlah persaingan 
dengan cara mendepak mereka. 

Karena pemilih sangat terba- 
tas dan tim sukses punya 
penciuman tajam, identifikas 
ring tidak meleset. Sejak hari 
terpilih pada saat itu, nasib rektor 
(yang tidak tegar dalam bersikap) 
akan ditentukan oleh tim suk- 
Kalaupun rektor terpilih 
kap tegar, tim sukses yang 
berjumlah lebih banyak lebih li- 
cin dan nekat akan tetap bisa 
membalikkan ke 
yangterjadi, nasib universitas 
tul-betul dalam bahaya, Para pro- 
fesor yang tidak memilih rektor 
terpilih akan berpotensi dising- 
kirkan perannya di universitas. 
The winner takes it all. 

Selain itu, tim sukses yang 
biasanya terdiri dari orang-orang 
nekat dan licin akan berpotensi 
mengendalikan universitas. Pada 
ujung masa jabatan, maka rek- 
torlah yang akan bertanggung ja- 


wab atas semua masalah. Kalau 
ada kasus-kasus koruj 
nya, tim sukses akan I: 
pukang sambil menyalahkan rek- 
tornya, Mengingat efek pesta de- 
mokrasi sangat merugikan uni- 
versitas, perlulah segera dicari- 
kan jalan keluar. 

Saya berpendapat bahwa ja- 
batan rektor harus dibuat se- 
demikian rupa sehingga tidak ada 
yang berminat menjadi rektor. 
Tugas pokok dan fungsi jabatan 
rektor hendaknya hanya mengu- 
rus masalah administrasi aka- 
demik dan perencanaan di uni- 
versitas. Keuangan janganlah di- 
urus oleh biro rektor. Keuangan 
harus diurus oleh kantor keuang- 
an yang tidak ada hubungan de- 
ngan universitas sehingga peg: 
wai kantor keuangan universi 
berkarier tidak di bawah uni- 
versitas, 


$ 
Klaim-klaim honor mengajar, 
jabatan, penelitian, beasiswa 
pembangunan infi 
boratorium, penambahan, reha- 
bilitasi ruangan, dan lain-lain 
menjadi tugas pokok dan fungsi 
universitas, Namun, eksekusi ke- 
uangan dan eksekusi pemba- 
ngunan infrastruktur bukan lagi 
menjadi wewenang universitas. 
Pengel -pengeluaran rutin, 
seperti gaji dosen dan lain-lain, 
langsung ditransf 
kening dosen. Universitas hanya 
merencanakan, Intinya, univer- 
sitas harus disterilkan dari 
mengurus masalah keuangan. 

Akan ada beberapa dampak 
g timbul, Pertama, ka- 
ada yang berminat jadi 
rektor, besar kemungkinan posi: 
rektor akan digilir di setiap uni- 
versitas. Kedua, rektor akan se- 
lamat memimpin universitas da 
rongrongan tim sukses yang ti- 
dak bertanggung jawab. 

Ketiga, semua potensi univer- 
sitas dapat disinergikan karena 
tidak ada pihak yang akan ter- 
singkir akibat efek samping dari 
ta demokrasi. Keempat, at- 
r akademik akan selalu ter- 
jaga dengan bersi 


ini, univer- 
an lain se- 
s dalam mewujudkan 
Tri Dharma Perguruan Tinggi. 
SYAMSUL RIZAL 
Guru Besar dan Direktur 
Program Pascasarjana 
Universitas Syiah Kuala 


spesial seperti: 


MURI RECORD FOR THE 


BNI Dining 


FULL BLOOM 


CELEBRATION OF 


» 


BNI gives you more 


" Syarat dan kotentuan berlaku di masing-masing outlet 


Experience 


FULL MOON 


ICE CREAM MOONCAKE BY HAAGEN DAZS 
& FREE CUT OUT ICE CREAM 


SAT, 22 SEPT '12 


More Mooncake Celebration offers 
at Gandaria City” 


Nikmati berbagai mooncake istimewa di festival mooncake Gandaria City. 
Gunakan Kartu Kredit dari Bank Negara Indonesia dan dapatkan penawaran 


» Diskon 1596 dengan Kartu Kredit BNI StyleTitanium, BNI Platinum & BNI 
Infinite (hari Senin - Jumat). 

« Diskon 1016 dengan Kartu Kredit BNI Gold & Classic (hari Senin - Jumat) 

« Diskon 596 dengan semua Kartu Kredit BNI (hari Sabtu - Minggu) 


Informasi lebih lanjut, hubungi BNI Call 500046 atau (021) 500046/68888 dari 
ponsel atau kunjungi www.bni.co.id 


NY 
(A 


PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk 


BNI.creditcard 


KOMPAS, RABU, 19 SEPTEMBER 2012 


KILAS LUAR) 


EGERI 


Myanmar Belajar Kelola Konflik dan Demokrasi 


erian Luar Negeri RT menggelar diskusi F 
bertajuk "Peningkatan Kapasitas Manajemen Konflik Etnis dan 
Demokratisasi antara Indonesia dan Myanmar”, Selasa (18/9), di 
Hotel Borobudur, Jakarta. Lima tokoh Myanmar yang sedang 
berkunjung ke Indonesia diundang hadir dalam diskusi ini. 
Diskusi terbagi dalam dua sesi, yakni sesi manajemen konflik 
dan sesi demokratisasi. Menurut Kepala Badan Pengk 
Pengembangan Kebijakan Kemlu RI Pitono Purnomo yang 
membuka diskusi, Indonesia dan Myanmar telah 33 tahun men- 
jalin hubungan diplomatik. Indonesia akan selalu mendukung 
penuh pemerintah dan rakyat Myanmar, Kontlik antaretnis yang 
terjadi antara etnis Arakan dan Rohingya di Negara Bagian 
Rakhine, Myanmar, dinilai karena perbedaan sejarah, terr 
perbedaan klaim antaretnis mengenai eksistensi mereka, 
peneliti senior LIPI, Thung Ju Lan, Ko Ko Hlaing, Kepala 
Penasihat Politik Presiden Myanmar, menegaskan, negaranya 
ingin menggali pengalaman demokrasi dan reformasi 
donesia, dan juga ingin membangun dialog militer, (CAL) 


Topan Sanba Mulai Melemah 


Topan Sanba menghantam Korea Utara dan Selatan dengan 
angin kencang dan hujan lebat. Pejabat setempat, Selasa (18/9), 
mengatakan, dua orang tewas akibat tertimbun tanah longsor 
dan ratusan orang lainnya kehilangan rumah. Topan juga me- 
mutus aliran listrik di Korsel. Di Korut, hujan lebat turun di 
beberapa bagian negara itu, termasuk kota Wonson di pesisi 
timur, Namun, dampak topan Sanba tidak mencapai ibu kota 
Korut, Pyongyang, yang berangin tetapi tak diguyur hujan lebat 
seperti yang di ooul, ibu kota Korsel. Topan Sanba, yang 
menghantam bagian selatan Korsel pada Senin tengah hai 
bergerak ke arah utara dan membelok ke perairan timu 
topan itu melemah dan kehilangan separuh kekuatannya, Se- 
lasa pagi. Pejabat dinas meteorologi Korsel mengatakan, Korut 
tidak terpukul langsung, tetapi terkena sisi luar badai itu. Lebih 
dari 3.700 rumah dan toko di Korsel belum dia strik, tetapi 
pemerintah memperkirakan aliran listrik akan pulih Se 
malam, Korban tewas akibat longsor berasal dari dua lol 
yang berbeda. (AP/DI) 


Rusia Hapus 90 Persen Utang Korea Utara 


Pemerintah Rusia mengumumkan keputusan mereka untuk 
menghapusbukukan 90 persen utang Korea Utara kepada Rusia 
yang total mencapai MN miliar dollar AS (Rp 104,5 triliun), 
Selasa (18/9). Moskwa juga akan menambah investasi mereka 
di Korea Utara, yang dini bagai upaya mereka untuk 
menjalin hubungan lebih baik dengan Pyongyang di bawah 
Kim Jong Un. Dengan mengl utang Korut, 
Rusia menempatkan Korut sejaj negara-negar ngat 
miskin yang mendapat pengampunan utang. Moskwa meng- 
umumkan, sisa utang sekitar 1 miliar dollar AS akan di- 
konversikan sebagai investasi di sektor energi dan pendidikan 
serta bantuan pembangunan. "Penggunaan dari bantuan yang 
diberikan akan ditentukan kemudian oleh kedua pihak,” kata 
Konstantin Vyshkovsky, Kepala Departemen Utang Interna- 
sional Kementerian Luar Negeri Rusia. Sejumlah negara dan 
komunitas internasional mencoba berhubungan kembali 
dengan Korut sejak kematian Kim Jong Il denga 
Jong Un, putra Jong Il, akan berusaha mengakhi 
dan isolasi negara tersebut. (RBUTERS/WAS) 


membebaskan lebih dari 


500 narapidana, 88 orang 


di antaranya tahanan politik, saat tokoh demokrasi 


Aung San Suu Kyi menjalani 


i kedua kunjungan 


bersejarahnya ke Amerika Serikat. Reformasi kini 
semakin meluas di Myanmar. 


Menurut Bo Kyi, Sekretaris 
Jenderal Asosiasi Bantuan bagi 
Napi Politik Myanmar (APP), 
Selasa (18/9), di antara 88 napi 
k yang dibebaskan, terdapat 


ng dibebaskan, me- 
nurut televisi Pemerintah Myan- 
mar, ada 514 orang, 

Pembebasan napi ini dilaku- 
kan Myanmar, mendahului ke- 
berangkatan Presiden Myanmar 
Thein Sein ke New York pekan 


depan guna menghadiri 
Umum Pers 
Bangsa-Bangsa (PBB). 
Amne yang — dilakukan 
Myanmar ini, menurut pengamat 
politik, diperkirakan mendekat- 
kan hubungan Myanmar dengan 
AS. Washington bulan lalu mem- 
perpanjang sanksi larangan im- 
por perdagangan i Myanmar 
junta milit 


idang 
tan 


patkan amnesti dari Pemerintah 
Myanmar itu sebagian besar 
China, In- 
dan Bang- 
menterian Luar Negeri 
Thailand membenarkan, setidak- 
nya 83 warga negaranya ditang- 
kap karena masuk secara ilegal ke 
Myanmar, Juli lalu. 

Meski ratusan tahanan dibe- 
an, menurut AAPP, masih 
sekitar 350 narapidana po- 
yang mendekam di beberapa 
penjara di Myanmar, 


Suu Kyi temui Hillary 

Pada Selasa, pemimpin oposisi 
dan tokoh demokrasi Myanmar, 
Aung San Suu Kyi, mengawali 
kunjungan bers hnya dengan 
bertemu Menteri Luar Negeri AS 
Hillary Rodham Clinton di kan- 
tor Departemen Luar Negeri AS 


Menteri Luar 
Negeri As 
Hillary Clinton 
bertemu dengan 
tokoh 
prodemokrasi 
Myanmar, Aung 
San Suu Kyi, di 
Departemen 
Luar Negeri AS 
di Washington 
DC, AS, Selasa 
(48/9). Selain 
bertemu Hillary, 
Suu Kyi juga 
dijadwalkan 
menerima 
penghargaan dari 
Kongres AS. 


OBITY IMAGES/OHIP SOMODEVILLA 


Myanmar Bebaskan 514 Napi 


Aung San Suu Kyi Temui Hillary Clinton di Washington 


YANGON, SELASA — Myanmar, Senin (17/9), 


di Washington. 

Ini merupakan kunjungan ba- 
lasan Suu Kyi setelah sembilan 
bulan lalu Menlu Hillary Clinton 
menemuinya di vila tempat ting- 
galnya di sisi danau di Yangon. 
Saat itu, Suu Kyi baru saja di- 
bebaskan dari status tahanan 
rumah yang mengekangnya se- 
lama hampir 20 tahun. 

Pembebasan Suu Kyi, d 
mudian disusul diteriman 
Kyi sebagai anggota parlemen, 
semakin meyakinkan dunia Ba- 
takan t formasi 
Tirai Besi” ini sehingga 
mereka akan meringankan a 
menghapuskan sanksi ekonomi- 
nya terhadap Myanmar, 

Antara bulan Mei 2011 dan 
Juli, Myanmar juga sudah me- 
lepaskan lebih dari 700 tahanan 
politiknya, 


Hari Rabu (19/9) ini kunjung- 
an Suu Kyi ke AS berpuncak 
pada acara penerimaan penghar: 
gaan yang tertunda dari Kongres 
AS. Pada tahun 2008 lalu, 
Kongres AS menganugerahi p 
mimpin demokrasi Myanmar ini 
dengan penghargaan tertinggi, 
Medali Emas Kongres 2008. 
Waktu itu, Suu Kyi masih ber- 
status penuh sebagai tahanan 
rumah, 

Saat Suu Kyi menginjakkan 
kakinya di Washington, Senin, 
Uni Eropa juga mencabut la- 
rangan impor perdagangannya 
dengan Myanmar. Pencabutan 
larangan ini memungkinkan "ne- 
gara miskin” Myanmar menc 
patkan akses ke pasar Eropa, tan- 
pa harus dibebani kuota dan pa- 
jak masuk apa pun. 

(AP/AFP/RBUTERS/SHA) 


Pengadilan Perancis Membela William-Kate 


NANTERRE, SELASA — 
Pengadilan Perancis, Selasa 
(48/9), memerintahkan penerbit 
majalah Closer menyerahkan se- ter 


mua salinan digital foto-foto te- dimaksudkan untuk  mengha- 
lanjang dada Catherine atau Du- langi penerbitan internasional 
chessof Cambridgedalam 24jam foto-foto tersebut, tampaknya 


dan mel sudah terlambat. 
penjualan k foto itu. 

Berdasarkan putusan peng- 
adilan tersebut, majalah gosip  bitkan foto-foto te 
Perancis itu terancam denda an peng di Pe 
10000 euro per hari jika tidak berlaku penerbit 
menyerahkan foto-foto y 
ambil saat pasangan Pangeran 
William dan istrinya, yang lebih 
populer dengan panggilan Kate, 


bagi 
yang masuk dalam kelompok pe- 
nerbitan Mondadori milik man- 
tan Perdana Menteri Italia Silvio 
Berlusconi. 


s penerbitan foto-foto 
a langkah itu 


Sebuah tabloid Irlandia dan 
satu majalah Ttalia telah mener- 
but. Putus- 
ancis hanya 
Clos 


berlibur di Perancis selatan. Ma- 
jalah itu juga tak bisa menyebar- 
kan foto-foto itu lebih lanjut, 
termasuk di situs web ataupun di 
aplikasi komputer tabletnya. 
Majalah Closer menerbitkan 
14 foto Kate dalam keadaan te- 


"Foto-foto ini, yang memper- 


lihatkan keintiman suatu pasang- 
an di teras rumah pribadi, di- 
kelilingi sebuah taman beberapa 
ratus meter dari jalan publik, 
serta bisa diasumsikan secara hu- 
kum bahwa mereka terlindungi 


kata putusan pengadilan 


u, 
Foto-foto itu memperlihatkan 
Kate, istri pangeran William se- 
dang bersantai di sebuah vila 
pribadi di Provence, Perancis si 


putusan itu. Sebaliknya, peng- 
kelompok Mondadori tidak 


di pengadilan pada hari 


Langkah hukum 


Gugatan ke pengadilan ini me- 
rupakan langkah pertama dari 
dua langkah hukum yang diambil 
secara bersamaan oleh pasangan 
William-Kate, Langkah hukum 
itu menjadi cerminan tekad me- 
reka untuk melindungi privasi 
mereka, Pihak Istana St James, 
tempat tinggal William, menya- 


gatan pidana terhadap fotografer 


yang hingga kini belum diketahui 
identitasnya. 
Christopher Mesnooh, peng- 


acara AS yang bekerja di Paris, 
mengatakan, “hukum Perancis 


untuk menerbitkan 
foto-foto itu meski itu mungkin 
akan melanggar hukum. 

Mesnooh mengatakan, keun- 
tungan dari penj ajalah 
itu lebih besar daripada ancaman 
denda yang ditetapkan peng- 
adilan, 

Alfonso Signorini, editor ma- 
jalah Italia, Chi, yang mener- 
bitkan foto-foto itu, Senin, meng- 
U tidak takut akan tindakan 
hukum karena foto-foto itu su- 
dah berada di ranah publik 
telah majalah Closer menerbit- 
kannya. Chi juga dimiliki kelom- 


Festival Teej di Nepal 


"NP PHOTO/NIRANJAN SHRESTHA 


Para perempuan Nepal ini menari di Kuil Pashupatinath saat perayaan Festival Teej di Kathmandu, 
Nepal, Selasa (18/9). Dalam festival itu, para perempuan pemeluk agama Hindu menjalankan pu 


lanjang dada, Jumat pekan lalu. dari orang lewat, adalah melang- takan juga akan mengajukan gu-  pok Mondadori. (AP/DD 


sehari penuh serta berdoa agar mendapat suami yang baik dan kehidupan pernikahan yang berbahagia. 


, j 3 


. 4 1 " 
IBXPO Kemayoran, Prefunetion Hall D 
Ta Sabtu, 24 Septewber 2012 


14:00 — 16:00 Photo Booth 
Talkshow Sejarah Mobil — 
Uames Luhulima (Redaksi Kompas) 


£/ Lowntge KOMPAS NS 05an 


100 — 16:00 Photo Booth 
16:00 — 16:30 Stand up Comedy by Kompas TV 


Ukinggu, 23 September 2012 


14:00 - 13:00 Klik Fotografi - Arbain Rambey (Pewarta Foto Kompas) 


13:00 — 17:00 Photo Booth 


1 


Ukinggu, 30 Septewber 2012 


14:00 - 13:00 Hlustrasi - Thomdean (Political Lartoonist & illustrator) r 
"DRAW YOUR DREAM CAR." 
1600 - IG.4S Talkshow bersama Rio Haryanto (Pembalap GP 2) 


Jumat, 28 Septewber 2012 


13:00 — 17:00 Photo Booth 
16:00 — 16:30 Acoustic Performance 
1400 — 14:30 Acoustic Performance by The PainKillers 


|| 


- 
h 
? 


LN ae Liputan Khusus Kendara | 
Hari Kanis, 20 & 39 Septowber 2012 


@ KOMPAS KOMPAS. PE KOMPAS 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, RABU, 19 SEPTEMBER 2012 


INTERNASIONAL 


Polisi Afganistan memeriksa lokasi ledakan bom bunuh diri di Kabul, Afgani: 


dekat minivan yang berisi pekei 
termasuk sembilan warga negai 


1g. 


AEP/MASSOUD HOSSAINI 


aku meledakkan kendaraannya di 
ng di jalan utama menuju bandara internasional Kabul itu. Polisi mengatakan, 12 orang tewas, 


AFGANISTAN 


Bom Bunuh Diri Tewaskan 12 Orang 


KABUL, SELASA — Sekitar 12 
orang tewas akibat bom bunuh 
diri di jalan raya menuju 
internasional Kabul di Distrik 15, 
Kabul, Afganistan, Selasa (18/9) 
pagi. Sembilan warg: 
jadi korban dalam serangan bom 
bunuh diri kedua dalam 10 hari 
terakhir di Kabul. 

Kelompok Hegb- 
mengaku bertanggung jawab atas 
insiden ini. Mereka mengatakan, 
serangan itu pembalasan atas 
beredarnya film yang menghina 
Islam. Unjuk rasa dengan alasan 
serupa sebelumnya terjadi di 
Benghazi, Libya, yang menewas 
kan empat warga Amerika Sei 
ikat, termasuk Duta Besar AS 
untuk Libya, Christopher Ste- 
vens, 

"Perempuan yang mengena- 
kan rompi berisi bom telah me- 
ledakkan dirinya seba reaksi 
atas video anti-Islam,” kata Zu- 
bair Sediggi, juru bicara kelom- 
pok itu, lewat telepon dari tem- 
pat yang dirahasiakan. 


Hezb-e-Islami adalah kelom- 
pok bersenjata terbesar kedua di 
setelah Taliban. Ke- 
dipimpin bekas per- 
dana menteri Gulbuddin Hek- 
matyar. Serangan bom bunuh diri 
ini tercatat yang pertama dila- 
kukan kelompok itu, dan yang 
pertama di Kabul yang melibat- 
kan perempuan. 

Korban tewas, selain pelaku, 
juga penumpang sebuah minivan 
yang dalam perjalanan menuju 
bandara. 

"Pada pukul 0645, pengebom 
bunuh diri menggunakan sebuah 
sedan, meledakkan diri di jalan 
menuju bandara di Distrik 15. 
Sembilan warga negara asing dan 
tiga warga sipil Afganistan tew 
serta dua poli era,” demi 
an pernyataan polisi Afganistan. 

Kementerian Luar Negeri 
Afrika Selatan mengatakan, de- 
lapan warganya yang bekerja pa- 
da perusahaan kargo di band: 
Kabul tewas. Kantor kepresiden- 
an Afganistan menambahkan, ti- 


ga warga Afganistan yang tewas 
termasuk sopir minivan dan se- 
orang penerjemah. Satu warga 
asing lain berasal dari Kirgistan. 
Dalam jumlah warga asing 
yang menjadi korban, insiden ini 
yangterbesarsejak April. Saat itu, 
seorang pilot Angkatan Udara 
Afganistan menembak delapan 
instruktur terbang dan seorang 
penasihat sipil AS setelah per- 
tengkaran di bandara Kabul. 
Sementara itu, ribuan demon- 
stran yang memprotes beredar- 
nya film Innocence of' Musli 
bentrok dengan polisi di Kabul, 
Senin. Mereka membakar mobil 
dan melempar batu ke 
lisi. Adapun Organisasi 
Sama Islam (OKI) da 


lah satu pengurus, Siti Ruhaini 
Dzuhayatin, mengecam keras 
pembuat film itu sebagai tindak- 
an yang tidak bertanggung jawab, 
dan penyalahgunaan 'kebeba 
berekspresi 
(REUTERS/AFP/AP/CAL) 


Tiga Negara Bertemu 


Warga Suriah Terancam Tak Bisa Menunaikan Ibadah Haji 


KAIRO, KOMPAS — Di tengah terus berlanjutnya 
pertumpahan darah di Suriah, menteri luar negeri 
tiga negara kekuatan utama Timur Tengah, yakni 
Mesir, Turki, dan Iran, bertemu di Kairo, Senin 


(47/9) malam, Pertemuan untuk membahz 


Suriah 


itu berakhir tanpa menghasilkan kesepakatan. 


Hadir dalam pertemuan ter- 
sebut Menlu Mesir Mohamed 
Kamel Amr, Menlu Turki Ahmet 
Davutoglu, dan Menlu Iran Ali 
Akbar Salehi, Arab Saudi absen 


dalam pertemuan itu dengan 
n Menlu Arab Saudi Pa- 
ngeran Suud al Faisal memiliki 


jadwal acara lain, 

Tiga menlu juga bertemu de- 
ngan Sekretaris Jenderal L 
Arab Nabil Al Araby dan Utusan 
Khusus PBB-Liga Arab Lakhdar 
Brahimi, Mereka mendengarkan 
keterangan Brahimi yang baru 
saja mengunjungi Suriah selama 


empat hari. 

Kamel Amr mengungkapkan. 
pertemuan para menlu tiga k 
kuatan kunci di Timur Tengah itu 
merupakan kelanjutan dari per- 
temuan tingkat pejabat tinggi 
Mesir, Iran, Turki, dan Arab Sau- 
di pekan lalu di 

Salehi mengatakan, semua pi- 
hak dalam p: 


dama 
Amr menambahkan, mereka ber- 
tukar pandangan dalam upaya 
secepat mungkin menghentikan 
pertumpahan darah di Suriah. 


Meski demikian, ketiga men- 
teri itu belum mencapai kese- 
pakatan akhir, Davutoglu meng- 
ungkapkan, ada sebagian pemi- 
kiran yang disepakati, tetapi ada 
juga perbedaan pendapat. 

Namun, mereka sepakat mem- 
bangun Suriah yang kuat dan 
memenuhi tuntutan rakyat Su- 
riah, Kamel Amr mengatakan te- 
lah disepakati untuk melanjut- 
kan pertemuan di sela-sel 
dang Majelis Umum PBB di New 
York, AS, akhir September ini. 


Melanggar batas 

Ketegangan yang disebabkan 
konflik di Suriah makin tinggi 
setelah dua jet tempur Suriah 
menembaki wilayah Lebanon di 
perbz n dengan rudal, Senin. 

Menurut pejabat keamanan di 
Beirut dan media Pemerintah 
Lebanon, Selasa (18/9), serangan 
ini adalah pelanggaran lintas 
perbatasan paling serius sejak 


kri 


Suriah dimulai 18 bulan 
lam. 

Menurut pejabat Lebanon, dua 
jet tempur Suriah menembakkan 
empat rudal ke wilayahnya yang 
berbatasan dengan Suriah. 

Rudal men, i daerah ter- 
pencil di pinggiran kota Arsal. 
Tidak ada korban, tetapi insiden 
tersebut membuat berang para 
pejabat di Beirut. Presiden Le- 
banon Michel Suleiman meme- 
rintahkan pihak terkait melaku- 
kan penyelidikan yang detail ke 
perbatasan yang terkenal tem- 
bakan rudal. 

Sementara itu, Arab Saudi di- 
kabarkan telah melarang warga 
Suriah memasuki wilayah negara 
itu untuk menunaikan ibadah ha- 
ji di Mekkah tahun ini. Menurut 
kantor berita Suriah, SANA, Pe- 
merintah Arab Saudi menolak 
menandatangani — kesepakatan 
penyelenggaraan ibadah haji ta- 
hun ini. (MTH/AB/AFP/CAL) 


PEMILU AS 


Romney Kembali Menjadi Sorotan 


WASHINGTON DC, SENIN 
— Bukan Mitt Romney namanya 
jika tidak mengundang kontro- 
si. Kandidat presiden Amerika 
at dari Partai Republik itu 
kembali menjadi sorotan, Senin 
(17/9), setelah media membocor- 
kan video berisi pidato Romney 
dalam acara pengumpulan dana, 
17 Mei lalu. 

Dalam video itu, Romney 
merendahkan pendukung Pres 
den AS Bi Obama—yang 
mencapai hampir separuh pen- 
duduk AS-—s orang-orang 
yang hidup dari sedekah peme- 
rintah dan "tidak peduli pada 
hidup mereka' 

Romney, yang tengah berada 
di Costa Me California, lang- 
sung mengelar jumpa pers untuk 
menanggapi video tersebut. Me- 
nurut Romney, komentarnya 
memang tidak disusun dengan 
baik, tetapi dia tak akan menarik 
apa yang telah dia ucapkan. 

Video yang dire diam- 
diam itu dibocorkan majalah ber- 
aliran liberal Mother Jones dalam 


situs mereka, Senin, Penggalang- 
an dana itu berlangsung di rumah 
manajer pengelola dana pribadi 
Marc Leder di Boca Raton, Flo- 
rida. Wajah setiap orang dalam 
video itu dikaburkan, kecuali wa- 
jah Romney. 

"Terdapat 47 persen yang ber- 


sama dengan dia (Obama), yang 
bergantung pada pemerintah, 
yang merasa mereka adalah 


korban, yang percaya pemerintah 
bertanggung jawab untuk me- 
melihara mereka, yang yakin me- 
reka berhak atas layanan kese- 
hatan, makanan, perumahan, dan 
apa saja," ujar Romney. 

Romney juga menyebut para 
pendukung Obama tidak mem- 
bayar pajak pendapatan. "Jadi, 
program kita (Partai Republik) 
soal pajak yang rendah tidak di- 
pahami,” ujarnya. 

Komentar Romney itu lang- 
sung ditanggapi Manajer Kam- 
panye Obama Jim Messina, "Me- 
ngejutkan, kandidat presiden AS 
berbicara dalam ruang tertutup 
di depan sekelompok donatur 


kaya bahwa separuh warga Ame- 
mereka 


memandang diri 
'korban' dan berhak atas 
Sulit untuk menjadi prt 
untuk seluruh orang Amerik: 
ka Anda menghina separuh bang- 
sa,” kata Jim Messina. 

Dalam jumpa pers, Romney 
yang terlihat gugup mengaku pi- 
dato itu "tidak disampaikan se- 
cara elegan”, 

”Tetapi, saya bicara soal proses 
politik untuk menarik pendu- 
kung. Presiden punya pendu- 
kuny ya ingin mem- 
buat tim saya kuat dan termo- 
tivasi, serta menarik orang-orang 
yang berada di tengah-tengah, 
mendukung saya," kilahnya. 

Romney tak hanya merend 
kan pendukung Obama, Keti 
berbicara soal isu internasional, 
dalam video itu Romney mer 
takan, bangsa Palestina "bag 
manapun juga tak tertarik" untuk 
berdamai dengan Israel, dan jika 
ia menjadi presiden, dia akan 
menyingkirkan isu itu, 
(REUTERS/AFP/AP/WAS) 


Yudha Tiga Berlian Motors 


“ PT KERINCI PERMATA MOTORS Kol. Abunjai 


HUBUNGI DEALER RESMI MITSUBISHI: 
Jakarta: « PT SRIKANDI DIAMOND MOTORS Mampang (021) 79188888: Sunter (021) 6506825, 6510900 « PT CIWANGI BERLIAN MOTORS Ciputat (021) 7401448 « PT SETIA KAWAN PAHALA MOTOR Pluit (021) 6624956-60 « PT DWINDO 
BERLIAN SAMJAYA Bintaro (021) 7458383 « PT BUMEN REDJA ABADI Latumenten (021) 6312381 « PT SUN STAR PRIMA MOTOR Fatmawati (021) 7507352-56, 7507316, 7509222. Bekasi: « PT SUN STAR MOTORS Juanda, Margahayu 
(021) 88347777. Bandung: “ PT SRIKANDI DIAMOND MOTORS Sukarno Hatta (022) 5403000, 5407000, 5421593 « PT SURYA PUTRA SARANA Abdurachman Saleh (022) 6031040 » PT WICAKSANA BERLIAN MOTORS A. Yani (022) 7200555. 
Cikampek: « PT SRIKANDI DIAMOND MOTORS Jend. A. Yani (0264) 316191-95. Cirebon: « PT TEJA BERLIAN Kalijaga (0231) 201651-53, 201624, 201774. Tasikmalaya: « PT DAHANA BERLIAN MOTOR HZ. Mustofa (0265) 333288. Semarang: 
« PT BUMEN REDJA ABADI Arteri Puri Anjasmoro (024) 7605506 « PT SUN STAR MOTOR Banyumanik (024) 7464567. Yogyakarta: » PT BOROBUDUR OTO MOBIL Adisucipto Km 7,3 (0274) 486706, 488601. Solo: » PT SUN STAR MOTOR 
Kol. Sutarto (0271) 647444, 647835, 648770. Surabaya: « PT SRIKANDI DIAMOND INDAH MOTORS Pecindilan (031) 3771000-1: Panglima Sudirman (031) 5348555, 5452966 » PT SUN STAR MOTOR Ngagel (031) 5025 833. Malang: » PT SUN STAR 
MOTOR Panglima Sudirman (0341) 456592-95. Jember: « PT MAYANGSARI BERLIAN MOTOR Gajah Mada (0331) 484366-68. Denpasar: » PT BUMEN REDJA ABADI Imam Bonjol (0361) 483002-03, 483744. Matarai 
BIMA Selaparang (0370) 640777, 640705. Medan: « PT SUMATERA BERLIAN MOTORS Sisingamangaraja Km 7 (061) 7866868 » PT SARDANA INDAH BERLIAN MOTORS Jend. Gatot Subroto (061) 4557800. Padang: » PT SUKA FAJAR Veteran 
(0751) 32906-07, 34096, 31074 » PT ANDALAS BERLIAN MOTORS By Pass Km 11 (0751) 497199. Pekanbaru: « PT PEKAN PERKASA BERLIAN MOTOR Jend. Sudirman (0761) 848808 « PT SUKA FAJAR Soekarno-Hatta (0761) 572543-44. Jambi: 
PT LAUTAN BERLIAN UTAMA MOTOR Jend. A. Yani (0711) 510585, 512900 
» PT BERLIAN MAJU MOTOR KH. Wahid Hasyim (0711) 510858, 515180. Lampung: « PT BUDI BERLIAN MOTOR Haji Mena Km 15 (0721) 709999, 785934 « PT LAUTAN BERLIAN UTAMA MOTOR Tenggiri (0721) 483000. Balikpapan: 
? PT MANDAU BERLIAN SEJATI Ring Road (0542) 875479, 875926, 872776. Samarinda: « PT MAHAKAM BERLIAN SAMIJAYA KH. Wahid Hasyim (0541) 771771, 260363, 260843. Pontianak: « PT GEMILANG BERLIAN INDAH Jend. A. Yani II Km 1,2 
(0561) 581111, 583333. Banjarmasin: « PT SUMBER BERLIAN MOTOR Jend. A. Yani Km 10,3 (0511) 4281699, 4281604-09. Batu Licin: « PT BARITO BERLIAN MOTOR Raya Batulicin, Tanah Bumbu (0518) 75800. Sampit: » PT SRIKANDI DIAMOND 
INDAH MOTORS Jend. Sudirman Km 2,6 (0531) 6711157-58. Makassar: » PT BOSOWA BERLIAN MOTOR Urip Sumoharjo (0411) 444444, 447744. Manado: « PT BOSOWA BERLIAN MOTOR Kairagi, Dimembe (0431) 863856, 862420, 863757. 


The Legend Meets Urban Soul 


www-.ktb.co.id/outlandersport 


0741) 60300, 63087, 63449. Muara Bungo: « PT SUKA FAJAR Jend. S 


Irman (0747) 21787, 21786. Palembang: 


(B exmitsubishi 


OUTLANDER 


#! xr8 Mitsubishi Motors Indonesia 


PT. BERLIAN CAHAYA 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


INTERNASIONAL 


KOMPAS, RABU, 19 SEPTEMBER 2012 


RENE L PATTIRADJAWANE 
E-mail: rIp@kompas.com SMS: 081802-KOMPAS 


Multilateralisasi 
Tanpa Prasangka 


risis di kawasan Laut China Selatan dan Laut China 

Timur, yang telah mengarah pada ketegangan terbuka 
J G3 berbagai unjuk rasa anti-Jepang di China, akan 
memengaruhi perimbangan kekuasaan di kawasan ini, Ke- 
tegangan atas klaim tumpang tindih ini pada akhirnya meng- 
ancam juga perimbangan ekonomi Asia yang nilainya mencapai 
18 triliun dollar AS. 

Klaim tumpang tindih kedaulatan atas pulau kosong dan 
pulau karang di wilayah Asia Timur dan Asia Tenggara menjadi 
krisis yang tidak masuk akal. Ketegangan yang menyebabkan 
terjadinya unjuk rasa besar-besaran di daratan China sepekan 
terakhir adalah bukti nyata ancaman yang bisa berdampak pada 

ilitas perekonomian Asia yang dinami! 

Pembelian tiga pulau tak berpenghuni, yakni Kubashima, 
Minami-Kojima, dan Kita-Kojima, di gugus Kepulauan Senkaku 
(China menyebutnya Diaoyu) oleh Pemerintah Jepang men- 
jadikan krisis klaim tumpang tindih berkembang liar, dan 
bertentangan dengan norma-norma hukum laut internasional. 

Kita memahami krisis ini setidaknya disebabkan oleh empat 
faktor yang bisa memengaruhi perimbangan kekuasaan dan 
kekuatan di kawasan ini. Pertama, klaim ini didasarkan pada 
mitos sejarah dan bukti-bukti sejarah dari masa ratusan tahun 
lalu yang mengarah pada legitimasi yang mengabaikan hukum 
dan tata hubungan internasional modern di era globalisasi. 

Kedua, ada faktor kebangkitan China yang dipersepsikan 
sebagai agresif karena menjadi tantangan dan ancaman serius 
polarisasi global dalam hal dominasi politik, ekonomi, dan 
perdagangan. Dari perspektif sejarah, kebangkitan China me- 
miliki kesamaan dengan kebangkitan Jepang setelah Resto 
i, dan tumbuh sebagai kekuatan liar karena kebutuhan 
pertumbuhan ekonominya yang diejawantahkan melalui ko- 
lonisasi dan ekspansi sumber-sumber daya alam. 

Ketiga, adanya 
persepsi tentang 
keberadaan sum- 
ber-sumber mi- 
nyak dan gas di 
kawasan Laut 
China Selatan dan 
Laut China Timur 
yang bisa diakses 
melalui penggu- 
naan teknologi. 
Keamanan energi 
di tengah globali- 
si ini menjadi 
penting bagi se- 
mua pihak yang 
memiliki klaim di 
kawasan tersebut, 

Faktor keempat terkait dengan situas global akibat 
rontoknya sistem keuangan di AS dan krisis zona euro yang 
berdampak pada merosotnya sejumlah harga komoditas. Situasi 
ini menyebabkan munculnya nasionalisme sumber daya atas 
sektor-sektor utama dunia, seperti energi, pertambangan, dan 
agrobisnis, 


Dibie sw 


Nasionalisme 


Nasionalisme sumber daya dalam berbagai bentuk komo- 
ditas memunculkan ancaman (khususnya terhadap para peng- 
usaha multinasional) melalui kenaikan pajak, 
janjian bisnis, asi perusahaan-perusah 
kebangkitan na i dalam berbagai bentuk. Ini terjadi di 
mana-mana, termasuk di Indonesia yang memberlakukan pe- 
ningkatan pajak ekspor atas sumber daya alam, 

Faktor-faktor ini memperumit klaim tumpang tindih ke- 
daulatan yang sekarang terjadi, yang tidak hanya mendorong 
negara sebagai aktor politik, tetapi juga meluas hingga peran 
at di masing-masing negara pengklaim. Ini yang 
di di Kepulauan Senkaku atau Diaoyu, pulau-pulau kosong 
yang sudah menjadi komoditas. 

Tak lama lagi, kita pun akan melihat kejadian serupa di 
kawasan lain, seperti Kepulauan Spratly dan Paracel, melalui 
berbagai bentuk. Mulai dari konsesi pemerintah ke berbagai 
perusahaan dalam dan luar negeri untuk melakukan eksplorasi 
sumber daya, termasuk wilayah penangkapan ikan ataupun 
kawasan wisata kelautan. 

Presiden Taiwan Ma Ying Jeou belum lama ini mengusulkan 
inisiatif perdamaian Laut China Timur, sesuatu yang sulit 
dilakukan karena akan ditolak Beijing. Multilateral tanpa 
prasangka mungkin menjadi solusi yang perlu dipertimbangkan 
mengingat rumitnya berbagai faktor di atas. 


AP PHOTO/RYODO NEWS 


Dua kapal Penjaga Pantai Jepang (paling depan) berlayar di depan armada kapal kesatuan Pengawasan Laut China di dekat wilayah Kepulauan Senkaku atau Diaoyu yang 
disengketakan dua negara di Laut China Timur, Selasa (18/9) sore. Pesawat kecil yang terbang melintas adalah milik perusahaan media Jepang. Ketegangan kedua negara 
kembali meningkat sepekan terakhir setelah Pemerintah Jepang memutuskan membeli tiga pulau di gugus kepulauan itu dari pemilik pribadi. 


Protes Anti-Jepang Memanas 


Makin Banyak Perusahaan Jepang Menghentikan Operasi di China 


BEIJING, SELASA — Ratusan pabrik dan toko 
milik perusahaan Jepang di China tutup untuk 
sementara menyusul unjuk rasa besar-besaran 


anti-Jepang, Selasa (18/9). 


Pengunjuk rasa mendesak 


Pemerintah China bersikap tegas dalam 
mempertahankan Kepulauan Diaoyu dari Jepang. 


Ribuan pengunjuk rasa turun 
kejalan dengan membawa poster 
berisi protes terhadap Jepang, 
Sebagian pengunjuk rasa mem- 
bawa gambar Mao Zedong, pe- 
mimpin besar Chin 

Pengunjuk rasa memprotes 
keputusan Jepang membeli tiga 
pulau di gugus Kepulauan Diaoyu 
(Senkaku menurut Jepang) di 
Laut China Timur. Kepulauan 
tersebut telah lama menjadi ob- 
yek sengketa kedua negara. 

Unjuk rasa besar-berasan di 
China ini juga bertepatan dengan 
peringatan Insiden Mukden yang 
terjadi pada 18 September 1931. 
Saat itu pasukan Jepang menge- 
bom rel kereta api di dekat kota 
Mukden di Manchuria. Peristiwa, 
yang menjadi awal invasi Jepang 
atas China ini, menyisakan sakit 
hati rakyat China 

Rakyat China selalu memper- 
ingati Insiden Mukden setiap 
tanggal 18 September. Kali ini 
peringatan insiden tersebut te- 
rasa lebih panas karena hubung- 
an China-Jepang bermasalah 
sebagai buntut dari sengketa 
Kepulauan Diaoyu atau Senka- 
ku. 

Para pengunjuk rasa mengata- 
kan, Pemerintah China harus 
bertindak tegas terhadap Jepang 
sebagaimana yang pernah dilaku- 
kan Mao. Menurut pengunjuk 
rasa, Pemerintah China hanya 
memprotes dan bicara, tetapi ti- 
dak pernah bertindak seberani 
Mao, 


Mereka mendesak Pemerintah 
China mempertahankan Diaoyu 
dari tangan Jepang. 

Para pengunjuk rasa menge- 
pung Kedutaan Besar Jepang di 
Beijing. Mereka melemparkan 
botol, mengibarkan bendera 
China, menyanyikan slogan-sl 
gan anti-Jepang, dan meru 
beberapa jendela bangunan Ke- 
dubes Jepang. 

Pemerintah China tidak mau 
mengambil risiko. Polisi bersen- 
jata menjaga ketat gedung ke- 
dubes. Mereka mengantisipasi 
agar pengunjuk rasa tidak me- 
rusak atau rusuh, 

Untuk rasa serupa juga terjadi 
di Shanghai dan Shenzen, Be- 
berapa pengunjuk rasa ditangkap 
polisi karena rusuh. Mereka me- 
rusak toko, restoran, dan pabrik- 
pabrik milik Jepang. 


Pabrik tutup 


Merespons gelombang unjuk 
rasa anti-Jepang yang semakin 
meluas, para pengusaha Jepang 
menutup pabrik dan toko mereka 
di China, Produsen mobil Honda 
Motor Co dan Toyota Motor 
Corp berhenti beroperasi setelah 
pengunjuk rasa menghancurkan 
toko-toko mereka. Langkah se- 
rupa dilakukan Nissan, Mazda, 
dan Mitsubishi, 

Beberapa perusahaan bahkan 
memulangkan pekerjanya ke 
Jepang "Kondisi di China 
sangat tidak karuan. Warga di 
China menyarankan agar saya 


PERDAGANGAN MANUSIA 


Hentikan Pengiriman Tenaga Kerja Perempuan 


JAKARTA, KOMPAS — Ne- 


gara-negara Asia Tenggara perlu yyanmar Lag 


Kamboja 


SITUASI UMUM PERDAGANGAN ORANG DI WILAYAH ASEAN 


tidak keluar rumah,” kata Hisato 
Takase, ekspatriat Jepang, saat 
tiba di Bandar Udara Haneda, 
Tokyo. 

Penghentian operasionall 
pabrik dan toko itu mengaki 
kan harga saham perusahaan- 
perusahaan asal Jepang itu me- 
nurun. Kondisi ini akan mem- 
buruk jika pabrik dan toko Je- 
pang di China tidak segera ber- 
operasi kembali, 

Sekretaris Kabinet Jepang 
Osamu Fujimura mengatakan, 
China harus lebih rius me- 
lindungi aset dan pekerja Jepang. 
Alasannya, Jepang memegang 
peranan penting bagi pertum- 
buhan ekonomi China. "Kami ya- 
kin dapat bersikap tenang dan 
mengambil keputusan rasional,” 
ujarnya. 

Menteri Pertahanan China Li- 
ang Guanglie menjelaskan, China 


juga berharap upaya damai dan 
jalan keluar yang baik bagi seng- 
keta pulau tersebut. Oleh karena 
itu, pihaknya mengharapkan da- 
pat bekerja sama dengan Jepang 
untuk mencari solusi, 

Meski demikian, Liang mem- 
peringatkan bahwa pihaknya pu- 
nya hak untuk mengambil "lang- 
kah-langkah lanjutan” dalam 
menghadapi sengketa kepulauan 
ini 

Menteri Pertahanan AS Leon 
Panetta dalam kunjungannya ke 
China, Selasa, mengimbau a 
kedua belah pihak menahan diri. 
Sebelumnya, Leon juga meng- 
unjungi Jepang dan menyerukan 
hal senada. 

Pemerintah AS sebelumnya te- 
lah menegaskan tidak akan me- 
mihak siapa pun dalam sengketa 
ini meski AS adalah sekutu dekat 
Jepang. 


Tarik pemain 

Ketegangan Jepang-China juga 
merambah ke ranah olahraga, 
China memutuskan menarik se- 
mua pemain bulu tangkisnya dari 
turnamen Jepang Terbuka yang 
akan berlangsung pekan ini. Chi- 
na beralasan khawatir kondisi ke- 
amanan di Jepang memburuk se- 
bagai dampak ketegangan di an- 
tara dua negara bertetangga itu. 

Juru bicara penyelenggara tur- 
namen tersebut membenarkan 
penarikan pemain China itu, Un- 
tuk selanjutnya, pihak panitia Je- 
pang akan meminta China mem- 
bayar biaya akomodasi. Panitia 
mengaku telah memesan kamar 
untuk 40 pemain China dan me- 
reka harus membatalkan. Untuk 
itu, panitia turnamen akan me- 
minta pihak China membayar 
biaya pembatalan tersebut. 

(REUTERS/AP/AFP/MHF) 


FLOOR SAMPLE 


DAVINCI 


CLEARANCE 


Style any room for less with Hollywood Homes 
and Signature Heritage clearance sale! 


LIMITED TIME OFFER @ FIRST COME FIRST SERVE # 12-23 SEPTEMBER 2012 


Pati 
Belvedere Bed 200 
with 2NT 


Rp. 17.800.000,- 


A 
“A-— 


Savanna Bed 130 
with 2NT 


Ai 


i - pe 
« 
Rp. 29.800.000,- 


“@ Negara sumber perdagangan orang, terutama 
ke Thalland, melalui alur regular 

« Korban umumnya dipekerjakan pada PRT, seks 
Industri, buruh pabrik, petani, an pencat ikan 

« Negara trans perdagangan orang dari China, 
Vietnam, dan Myanmar 

' Negara sumber migrasi tenaga kerja ke luar 


menghentikan pengiriman tena- 
ga kerja perempuan ke luar ne- 
geri. Ini untuk mengurangi po- 
tensi perdagangan manusia oleh 
sindikat transnasional. 


» Negara sumber perdagangan orang 

“ Perempuan, laki-laki, dan anak: 
diperdagangkan untuk kerja paksia 
dan seksual komersial 

# Negara tujuan Thailand, China, 
Brunei, Banglades, Pakistan, India, 
Malaysia, Korea Selatan, dan 


« Negara sumber, tujuan dan transit perdagangan orang d 
' Perdagangan orang dalam negeri umumnya terjadi untuk tujuan 3 
eksploitasi seksual di perkotaan dan daerah turis 
« Warga negara Vietnam (terutama anak-anak) diperdagangkan ke 
Kamboja terutama untuk eksploitasi seksual dan tenaga 
@ Negara sumber migrasi tenaga kerja ke luar negeri terutama ke 
Thailand 


Signatune Kenitage 
sa H 
ot u3 


Demikian antara lain yang di- Makau negeri Vietnam 
sampaikan Ibrahim Yusuf, Ketua Thaland 1 Mei same KANAN KA gt 

ssi skutif dari catat 18 « Anak-anak warga negara Kamboja diperdagangkan di kota- 
Badan Eksekutif dari Indonesian be wanara at on asi kota besar Vietnam pada seks industri dan kerja paksa 


Council on World Affairs (ICWA), 
dalam seminar tentang penang- 
gulangan perdagangan manusi 
di Asia Tenggara di Universitas 
Kristen Indonesia, Selasa (18/9). 
Seminar yang digelar Himpunan 
Mahasiswa Hubungan Interna- 
sional UKI dan ICWA ini juga 
menghadirkan Priska Apsari Pri- 
mastuti dari Organisasi Interna- 
sional untuk Migrasi (IOM) dan 
dosen Hubungan Internasional 
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik 
UKI Bambang Prayitno. 

Yusuf menjelaskan, penghen- 
tian pengiriman tenaga kerja pe- 
rempuan telah dilakukan oleh 
sejumlah negara, seperti India 
dan Banglades, Mereka hanya 
mengirim tenaga kerja pria. "Me- 
reka terlatih untuk bekerja dalam 
sektor yang biasa dilakukan pe- 
rempuan, seperti memasak dan 
mengasuh bayi,” ujarnya. 

Ia mengemukakan, terdapat 
2,5 juta jiwa korban perdagangan 
manusia di dunia. Sebanyak 14 
juta jiwa berada di kawasan Asia 
Pasifik serta 230.000 jiwa di Ti- 
mur Tengah dan Afrika. Di Asia 
Tenggara, setiap tahun diperkira- 
kan 200.000 sampai 225.000 pe- 
rempuan dan anak-anak menjadi 
korban perdagangan manusia. 

Ini sebangun dengan data 


mrioperkoran @ & 


# Perempuan diperdagangkan hampir 
di seluruh dunia sebagai pekerja 
seks komersial 

' Negara tujuan migrasi tenaga kerja 
terutama dari negara tetangga 

# Korban umumnya dipekerjakan pada & 
seks industri, pertanlan, pencari 
ikan, dan konstuksi bangunan. 


Indonesia 
Negara sumber, tujuan, dan transit perdagangan 


orang, Lokasi transit adalah Kepri, Riau, Belawan, : 
Medan, Tanjung Balai, Bandung, Jakarta, Semarang, « Negara tujuan perdagangan orang 


Parepare, Makassar, Nunukan, dan Manado, 
Negara tujuan meliputi Uzbekistan, Myanmar, 
Moldova, Kolombia, China, Arab Saudi, Kamboja, 
Malaysia, dan Singapura 
Korban bekerja sebagai pekerja seks komersial, 
pekerja paksa, dan pekerja murah 


Singapura Brunei 

Perempuan dan anak perempuan 
diperdagangkan di seks industri 

' Negara tujuan migrasi tenaga 
kerja terutama di sektor informal 
(PRT), pabrik, dan konstruksi 
bangunan 


Sumber International Organization of Migration dan Indonesian Council on World Affairs 


IOM. Sejak tahun 2005 hingga 
Desember 2011, IOM telah me- 
nolong 4.067 korban perdagang- 
an manusia. Dari jumlah itu, ter- 
dapat 2.813 perempuan dewasa 
dan 774 anak perempuan. 

Data Badan Nasional Penem- 
patan dan Perlindungan Tenaga 
Kerja Indonesia, tahun 2010 ter- 
dapat 59.984 TKI bermasalah di 
Malaysia. Sebanyak 97,8 persen 
di antaranya perempuan. Pada 
tahun 2011 terdapat 6.003 pe- 
kerja yang dipulangkan dari Ti- 
mur Tengah. Mayoritas adalah 
perempuan. 

Selain Singapura, Malaysia, 
dan Brunei, semua negara di Asia 
Tenggara menjadi sumber per- 


dagangan manusia. Singapura, 
Malaysia, dan Brunei hanya men- 
jadi negara tujuan. Adapun In- 
donesia menjadi negara sumber, 
transit, dan tujuan perdagangan 
manusia. 

Perdagangan manusia sejak la- 
ma menjadi perhatian khusus 
negara-negara Asia Tenggara. Pa- 
da tahun 1997, mereka mem- 
bentuk ASEAN Vision 2020 yang 
berisi komitmen memerangi ke- 
jahatan perdagangan perempuan 
dan anak-anak. Pada 2004, 
ASEAN menandatangani dekla- 
rasi melawan perdagangan ma- 
nusia. 

Mereka juga menjalin hubung- 
an dengan negara di luar ASEAN 


e Negara tujuan perdagangan 
Orang untuk eksploitasi 
tenaga kerja dan seksual 

Korban umumnya di- 
perdagangkan melalui 
proses perekrutan migrasi 
tenaga kerja 


» Perdagangan orang dalam negeri terjadi dari desa ke kota 
untuk tujuan eksploitasi seksual 
' Negara sumber migrasi tenaga kerja yang rentan 
dagangan orang 


Das ara 


lipina 
Negara sumber buruh migran 

& Perempuan, anak, dn laki-laki diperdagangkan ke 
Ivar negeri untuk eksploitasi tenaga dan seksual 


Malaysia 

@ Negara tujuan (“less transit) 

Korban umumnya diperdagang- 
kan pada seks industri dan 
kerja paksa melalui migrasi 
tenaga kerja 

“# Negara tujuan dari migrasi 
tenaga kerja dari Indonesia, 
Thailand, Banglades, India, Sri 
Lanka, Myanmar dan lain-lain 


ANDRI 


untuk maksud sama. Bahkan, or- 
ganisasi internasional dan lem- 
baga swadaya masyarakat diajak 
bekerja sama melahirkan sedikit- 
nya 14 proyek penanggulangan 
perdagangan manusia. 

Namun, kejahatan ini tak per- 
nah surut. "Pemberantasan per- 
dagangan manusia masih sulit 
karena masih ada ego antarne- 
gara dan individu,” kata Priska. 

Kendala lainnya, kata Deputi 
ITI Perlindungan Perempuan da- 
ri Kementerian Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan 
Anak, Luly Altruiswaty, banyak 
korban yang enggan melapor ka- 
rena ketergantungan ekonomi 
kepada pelaku. (MIE) 


Diaz DT 240 
vath 8 Chalrs 


Savanna 
Chestof Drawers — Los Gatos Coffee Table Los Gatos Showcase Sheffievd Console 


Rp. 6.980.000,- Rp. 2.980.000,- Rp. 3.980.000,- Rp.1.980.000,- Rp. 998.000,- 


Brighton Sofa 
342#1 Seater 


Signature Heritage OT 
AC #6CH 


Ottoman 
Um xim) 


DA VINCI TOWER Jl. Jend Sudirman Kav. 12 Jakarta Pusat 10220 Ph: 462215795 2222 
DA VINCI MELAWAI Jl, Melawai Raya No. 193 C-D Jakarta Selatan 12160 Ph: 16221724 5775 
CASA DEI MOBIL Jl. Fatmawati Raya No. 28 C (seberang Lotte Mart) Ph: 46221 766 9490 
OPEN DAILY 1100 AM - 08.00 PM www.davinciasia.com 


KOMPAS, RABU, 19 SEPT 


EMBER 2012 


INTERNASIONAL 


Prospek Diturunkan 


Argentina Dianggap Tidak Serius Membayar Utang 


PARIS, SELASA — Pemeri 


ngkat kredit Moody's 


Investor Service menurunkan prospek utang 
Argentina dari stabil menjadi negatif. Moody's 


memperingatkan kebijakan 
serampangan dan tidak ada 
pembicaraan soal utang me 


Prospek negatif berarti dalam 
waktu dekat ada kemungkinan 
peringkat Argentina diturunkan, 
Sementara itu, peringkat B3 yang 
dimiliki Argentina belum ber- 
ubah, Peringkat ini hanya enam 
level di atas peringkat sampah. 
Penurunan peringkat dari B3 
menjadi C mengindikasikan, 
Moody's berpendapat Argentina 
rentan mengalami gagal bayar. 

”Resolusi mengenai utang Ar- 

gentina dengan para kreditornya 
di Paris Club sangat kurang. Ma- 
salah utang itu sudah ditun- 
da-tunda selama beberapa tahun 
dan tidak ada tanda-tanda ada- 
nya resolusi nyata, Hal tersebut 
menimbulkan pertanyaan me- 
ngenai niat baik Argentina dalam 
pembayaran kembali utangnya,” 
an pernyataan Moody's di 
Perancis, Selasa (18/9). 
gentina memiliki utang se- 
9 miliar dollar AS kepada 
Paris Club, Paris Club adalah 
kelompok informal yang terdiri 
atas 19 negara berekonomi kuat 
di dunia. Kelompok ini mem- 
berikan bantuan jasa finansial, 
seperti pendanaan, restrukturi- 
sasi utang, penghapusan utang, 
dan penundaan  pembayai 
utang dari negara yang terlilit 
utang. Debitor disarankan pe 
ke s Club atas rekomend 
Dana Moneter Internasional 
(IMF) setelah solusi alternatif 
tidak dapat dijalankan. 

Indonesia pernah memanfaat- 


Pari 


ekonomi yang 
kemajuan dalam 
njadi penyebabnya. 


kan forum Paris Club untuk me- 
nyelesaikan utang luar negeri, 
dengan mendapatkan keringan- 
an pembayaran utang. 

Moody's juga yakin terus ter- 
jadi kebijakan serampangan se- 
perti nasionalisasi tanpa kom- 
pensasi terhadap YPF, perusa- 
haan minyak terbesar Argentina 
yang sebagian besar sahamnya 
dimiliki perusahaan Spanyol, 
Repsol, Selain itu, kontrol terha- 
dap impor juga menyebabkan 
pertumbuhan ekonomi stagnan. 

Pemeringkat lain, Standard & 
Poor's, lebih dulu menurunkan 
prospek Argentina pada April la- 
lu, Dari S&P, Argentina men- 
dapatkan peringkat kredit B. S&P 
menurunkan prospek Argentina 
setelah mengenyahkan Repsol 
dan menasional: YPE 

Moody's juga semakin khawa- 
tir dengan kredibilitas data eko- 


nomi resmi pemerintah. Menu- 
rut Moody', laporan resmi pe- 
merintah tentang inflasi di ba- 


menjadi keprihatinan Moody's. 
Sebagai negara pengekspor ko- 
penurunan harga ini 
akan memengaruhi perekonomi- 
an Argentina dan kemampuan- 
nya membayar utang. 
Nantikan anggaran 

Akhir pekan ini, Presiden Cri 
tina Kirchner akan menyampai- 
kan rancangan anggaran tahun 


PROFIL EKONOMI ARGENTINA 


PDB 
PDB per kapita 
Tingkat inflasi 


: 725,6 miliar dollar AS (2011) 
: 17.700 dollar AS (2011) 
1 2216 (2011) 


Jumlah angkatan kerja perkotaan : 16,7 juta (2011) 


Tingkat pengangguran NN 


Proporsi Angkatan Kerja 
(2009): 


Industri 2396 


Pertanian 596 


Nilai Ekspor Impor 2011 (miliar doll 
Ekspor 


84,27 


Keterangan: 


256 (2011) 


Penduduk di Bawah 
Garis Miskin (2010) 


ar AS) 


Impor 


« Argentina merupakan salah satu negara kaya seabad Jalu, Namun, 
beberapa dekade terakhir terjerat krisis ekonomi, defisit anggaran, 


inflasi, dan larinya modal, 


@ Angka persentase dan proporsi merupakan perkiraan. 


Sumber: Litbang "Kompas" /TOT, dari wwwndexmundi.com dan www.cia.gov, 


ANDI 


KILASAN KAWAT SEDUNIA 


TG 4 


New York 


A 
Wasi 


New York 


2013 di hadapan Kongres. Kantor 
berita Telam menyebutkan, Ko- 
misi Anggaran Majelis Rendah 
mulai mengkaji rancangan ang- 
garan itu pada 26 September. 
Pemerintahan Kirchner dan 
aliansinya mengusai mayoritas di 
kedua majelis. Artinya, rancang- 
an anggaran Kirchner dapat lolos 
dengan mudah. Setelah disetujui 
majelis rendah, rancangan 
garan tersebut akan dibahas di 
Senat. Menteri Ekonomi Hernan 
Lorenzino dijadwalkan akan 
memberikan penjelasan singkat 
tentang rancangan anggaran ini 
pada 20 September. 
Pemerintahan Kirchner me- 
miliki kebiasaan menyusun ang- 
garan menggunakan perkiraan 
yang sangat konservatif, Biasanya 
menggunakan hasil penghasilan 
pajak ketika perekonomian be 
tumbuh, Dominasi partai Kirch- 
ner di parlemen membuat hanya 
terjadi sedikit pengawasan pada 
anggaran belanja kementerian. 
Investor obli menantikan 
perkiraan anggaran dari pertum- 
buhan ekonomi untuk tahun ini 
dan tahun 2013. Mereka ingin 


melihat apakah Argentina akan 
membayar utangnya pada tahun 
2013-2014. 

Pemerintah Argentina perta- 
ma kali mengeluarkan surat 
utang yang disebut Waran Pro- 
duk Domestik Bruto pada tahun 
2005 sebagai bagian dari pem- 
bayaran utang, Tahun 2001, Ar- 
gentina gagal membayar utang 
sebesar 81,8 miliar dollar AS. 

Argentina akan membayar wa- 
ran, atau surat berharga, yang 
berdenominasi euro, dollar AS, 
dan peso itu jika produk domes- 
tik bruto melampaui 8,26 persen. 
Pembayaran dilakukan setahun 
setelah produk domestik bruto 
itu tercapai. 

Pertumbuhan ekonomi Argen- 
tina rata-rata sebesar 7,6 persen 
antara tahun 2003 dan 2010. Ta- 
hun lalu, pertumbuhan ekonomi 
mencapai 89 persen. 

Peningkatan harga waran be- 
lakangan ini memberi sinyal, pa- 
ra investor berharap pemerintah 
melaporkan pertumbuhan eko- 
nomi akan melampaui 8,26 per- 
sen pada tahun ini dan tahun 
depan. (AFP/REUTERS/JOE) 


Para pencari kerja mengisi formulir lamaran di sebuah pameran lowongan kerja dalam International 


Contact Center Conference and Expo di SMX Covention Center, Manila, Filipina, Selasa (18/9). Mereka 
melamar untuk mengisi posisi petugas pusat layanan pelanggan (call center). 


TabunganPanin 


Selamat Kepada Para Pemenang 


Panin Super Bonanza 


Mau menikmati steak termahal di New York? Sebuah restoran 
di New York menawarkan steak seberat 340 gram seharga 350 
dollar AS atau sekitar Rp 3,3 juta sepotong. Konon, steak itu 
berasal dari daging yang baru tersedia di Amerika Serikat, yakni 
daging sapi Kobe Jepang, Marc Sherry, pemilik restoran Old 
Homestead di Distrik Meatpacking, mengatakan banyak pe- 
langgan yang membayar terlebih dahulu, bahkan rela mem- 
bayar berlipat dari harga resmi, untuk menjadi orang pertama 
yang menikmati daging impor dari Jepang itu. "Kami memiliki 
daftar tunggu dari orang yang berminat terhadap steak ini. Ini 
adalah steak yang paling enak," ujar Sherry seraya berpromosi. 
Bagaimana ya rasanya? 


emenang Hadiah Rp" 


|. hd 
PU ora 
- 


Kapas Krampung 
Perode Juli 2012 


aga 4 
4 Ah 


15 Pemenang motor 
Honda Beat CW 


5232016481PKB-Selat Panjang 
6001198738 BJM-Banjarmasin 
7002402862 MKS-Makassar 
1532007848 JKT-Daan Mogot 
5011000065 MDN-Sutomo 


0122000562 JKT-BSD Golden Madrid 
1332004838 BGR-Tajur 

5132010536 PST-Tebing Tinggi 
1081000011 JKT-Grand Wijaya 
4002087637 SBY-Surabaya Coklat 


4112001689 SBY-Jl. Semarang 
1482259779 JKT-Mangga Dua 
6302038908 SAM-Samarinda 
4152062777 SBY-Surabaya Cendana 
4052021646 SBY-Sidoarjo 


Washington 


Seekor panda di Kebun Binatang 
Washington melahirkan anaknya. 
Panda yang bernama Mei Xiang itu 
melahirkan di kompleks kebun bi- 
natang pada Minggu (16/9) lalu. He- 
wan besar itu hamil dengan cara 
pembuahan buatan pada April tahun 
lalu. Spermanya berasal dari sperma 
beku panda lain koleksi kebun bi- 
natang tersebut yang dinamakan Tian 
Tian. Sebelumnya, Tian Tian dan Mei 
Xiang telah dijodohkan, tetapi mereka 
gagal melakukan pembuahan secara 
alamiah. Kepala dokter hewan di kebun binatang setempat, 
Suzan Murray, menyatakan, walaupun terlihat lelah, Mei Xiang 
sudah dapat duduk dan mendekati bayinya. "Dia benar-benar 
berperan sebagai ibu panda yang baik,” ujar Murray dalam 
pernyataan tertulisnya. Dua panda itu merupakan pinjaman 
dari China. Di China diperkirakan hanya ada 1.600 panda yang 
hidup di alam liar. Keberadaan panda di Washington sangat 
menarik perhatian pengunjung. Selama 11 tahun berada di 
Washington, mereka hanya melahirkan dua anak panda saja. 
Panda sebelumnya, Tai Shan, lahir pada tahun 2005 dan di- 
kembalikan ke China. (REUTERS/UPI/JOE) 


Tabungan Panin dengan bangga mempersembahkan hadiah Super Besar dari Panin Super Bonanza. 
Siapapun berkesempatan memenangkan Hadiah Utama uang tunai sebesar Rp 3 Miliar, Hadiah Bulanan 
uang tunai sebesar Rp 1 Miliar untuk 1 orang pemenang, serta 90 unit motor Honda Beat CW. 


amar 


Bergabunglah dengan Tabungan Panin, tingkatkan saldo Anda, dan jadilah pemenang 


Periode Undian: 1 Maret - 31 Oktober 2012 


Syarat dan ketentuan berlaku. 


(@500678 60678 www.panin.co.id 


&) PaninBank 


TIOTNVANS SROSda/OGL Kowoig Ui IBINS 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


LANGKAN 


KOMPAS, RAB 


U, 19 SEPTEMBER 2012 


PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN 


Minim, Program Perawatan Sosial SMK 

Program keahlian perawatan sosial pada jenjang sekolah me- 
nengah kejuruan (SMK) dinilai kurang. Program itu hanya ada 
di 18 SMK di Indonesia. Padahal, jurusan ini diyakini mampu 
mencegah berbagai masalah sosial, terutama di kalangan re- 
maja. Di Jakarta, program yang dulu disebut kesejahteraan 
sosial itu hanya terdapat di SMKN 28. Minimnya jurusan 
diduga terkait dengan minimnya peminat. "Padahal, permin- 
taan lembaga-lembaga rehabilitasi akan tenaga pendamping 
siap pakai itu tinggi,” kata Kepala SMKN 28 Jakarta Nurhas- 
nah, Selasa (18/9), di Jakarta. Siswa-siswa program ini sejak 


awal dibekali keterampilan berkomunil 


serta pemahaman 


ilmu psikologi, sosiologi, dan antropologi dasar, (LUK) 


81.000 Tunaaksara di Kalsel Belum Tersentuh 


Kalimantan Selatan masih punya pekerj: 


an rumah mengen- 


taskan ribuan orang tunaaksara, Dari sekitar 144.500 orang 
sasaran program tahun 2010, hingga 2012 baru tercapai sekitar 


63.500 orang, Sisanya, sekitar 81000 orang, akan dis 


empat 


tahun ke depan, Menurut Sekretaris Dinas Pendidikan Kalsel 
Amka di Banjarmasin, Selasa (18/9), warga tunaaksara tersebar 


di hampir semua daera 
ke atas. Untuk meng: 
Kalsel bekerj 


sama dengan Tenta 


Mereka rata-rata berusia 45 tahun 
tunaaksara itu, Dinas Pendidikan 


'a Nasional Indonesia, ter- 


utama untuk menjangkau wilayah terpencil. (WER) 


Penyerahan Satwa Langka di Padang Berlanjut 
Penyerahan satwa langka yang dipelihara ilegal oleh seorang 
kolektor di kawasan Lubuk Begalung, Padang, Sumatera Barat, 
berlanjut hingga tiga hari ke depan. Pihak Balai Konservasi 
Sumber Daya Alam (BKSDA) Wilayah Sumbar masih me- 
nunggu satwa langka lain, di antaranya beruang madu, 1 elang, 


5 kakatua jambul kuning, 2 nuri, 1 siamang, 4 burung merak, 
Senin malam lalu diserahkan bilou, s: 
langka Kepulauan Mentawai. Kolektor, TE, berkomentar 


ngkat 


tentang penyitaan tersebut, "Itu sudah tugas mereka (BKSDA).” 


(INK) 


Edukasi Kebersihan Toilet 


Guru menjel 
pada Edukasi 
SDN Gunung 03 Pagi 


KOMPAS/IWAN SETIYAWAN 


an pentingnya menjaga kebersihan toilet 
ierakan Seribu Toilet Bei 
, Jakarta Selatan, Sel 


h dan Sehat di 
(18/9). Gerakan 


yang didukung oleh produk pembersih toilet ini mendorong 
pentingnya menyediakan sarana toilet sekolah yang bersih 
untuk menciptakan lingkungan sehat bagi anak. 


Pengembangan Karya Siswa 


Sejumlah karya si: 


a kejuruan ditampilkan dalam pemeran pendidikan di halaman Balaikota Semarang, Jawa Tengah, Selasa (18/9). 
Pameran ini dalam rangka deklarasi Semarang sebagai kota vokasi yang bertujuan mengembangkan generasi muda kreatif dan inovatif. 


KOMPAS /P RADITYA MAHENDKA YASA 


UU Sistem Pendidikan 
Nasional Bakal Direvisi 


Guru Diusulkan Diresentralisasi 


JAKARTA, KOMPAS — 


DPR berencana merevisi 


Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang yang 
baru berusia 10 tahun tersebut dianggap sudah 
tidak sesuai dengan perkembangan yang terjadi 

di masyarakat serta isinya kurang lengkap. 


bahas pasal 
yang akan dir kata Zul- 
fadhli, anggota Komisi X DPR 
dari Fraksi Partai Golkar, Selasa 
(8/9), di Jakar' 

Hal senada disampaikan ang- 
gota Komisi X, Dedi $ Gumilar. 
”Pengajuan revisi belum formal. 
dang menginven- 
| mana saja 
yang perlu direvisi, terutama 
yang tidak $ konstitusi 
dan perkembangan pendi 
ujar Dedi dari Fraksi Partai 
Demokrasi Indonesia Perjuang- 
an. 


Menurut Zulfadhli, ada sejum- 
lah pasal dalam Undang-Undang 
stem Pendidikan Nasional (UU 
iknas) yang belum bisa me- 
ngawal kemajuan pendidikan In- 
donesia pada masa sekarang dan 
masa depan. 

"Seperti wajib belajar 9 tahun 
yang diatur dalam undang-un- 
dang tersebut, kini sudah tidak 
sesuai karena arahnya sudah me- 
nuju wajib belajar 12 tahun,” ka- 
tanya, 


Payung hukum 


Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan, beberapa lalu, me- 


BEBERAPA PASAL REVISI 


& Tentang resentralisasi guru 

& Rintisan sekolah berstandar 
Internasional 

# Pendidikan anak usia dini 

&@ Wajib belajar 9 tahun 
menjadi 12 tahun 


nyepakati wajib belajar 12 tahun, 
yang istilahnya pendidikan me- 
nengah universal, mulai 2013. Pe- 
merintah pun sepakat mengu- 
curkan dana bantuan operasional 
sekolah untuk siswa SMA/SMK 
sederajat, yang besarnya Rp 1 juta 
per anak tiap tahun. Karena wa- 
jib belajar 12 tahun tidak dikenal 
dalam Undang-Undang Sisdiknas 
dan tak ada payung hukumnya, 
istilahnya adalah pendidikan me- 
nengah universal 

Begitu juga soal pendidikan 
ak usia dini, Undang-Undang 
tidak mengaturt 
"Karena itulah, 


Un- 


dang-Undang Sisdiknas memang 
perlu direvisi," kata Zulfadhli. 

Adapun soal struktur guru, 
ketika kewenangannya berada di 
pemerintah kabupaten/kota, jus- 
tru posisinya dipolitisasi. Guru 
tidak bisa dimutasi antarkabu- 
paten/kota, pengangkatan kepala 
sekolah sekehendak bupati/wali 
dan guru dilibatkan dalam 
tan politik. “Melihat. feno- 
ni, kuat keingis 
guru diresen' 
wah pemerintah pusat,” 
lanjutnya. 

Mohamad Abduhzen, Direktur 
Eksekutif Institute for Edi 
Reform Universitas Paramadina, 
mengatakan, — Undang-Undang 
Sisdiknas harus direvisi. 1) 
n sekolah berstandar in- 
onal dan ujian nasional 
merupakan salah satu persoalan 
yang harus dibenahi karena sam- 
pai sekarang menimbulkan pro 
dan kontra,” kata Abduhzen. 

(BLN) 


PENGHARGAAN 


Bentara 
Budaya 
Award untuk 
10 Seniman 


JAKARTA, KOMPAS — Me- 
masuki usia 30 tahun berkarya, 
Bentara Budaya yang merupakan 
lembaga kebudayaan nirlaba mi- 
lik Kompas Gramedia memberi 
penghargaan kepada 10 seniman. 
Ke-10 seniman itu memiliki kar- 
ya unik, fenomenal, dan telah 
bekerja keras, tetapi kurang men- 
dapat perhatian dan pengharga- 
an dari masyarakat. 

Direktur Eksekutif Bentara 
Budaya Hariadi Saptono, Selasa 
(18/9), mengatakan, tema "Slen- 
co” (salah sambung) dipilih da- 
lam peringatan kali ini karena 
terjadi kesalahpahaman dan ku- 
rangnya komunikasi antara pe- 
merintah dan rakyat dalam ba- 
nyak persoalan. 

Hingga saat ini ada empat Ben- 
tara Budaya yang dikelola secara 
nirlaba, yakni Bentara Budaya 
Yogyakarta yang berdiri 26 Sep- 
tember 1982, Bentara Budaya Ja- 
karta (1986), Balai Soedjatmoko 
Surakarta (2008), dan Bentara 
Budaya Bali (2009). 

Pemberian penghargaan kepa- 
da para seniman itu akan dila- 
kukan Rabu (26/9). (LUK) 


PENERIMA BENTARA 
BUDAYA AWARD 


1 Ni Nyoman Tanjung 
(perupa, Bali) 
2 Anak Agung Ngurah Oka 
(seniman keramik klasik, Bali) 
3, Pang Tjin Nio 
(sinden gambang keromong, 
Jakarta) 
4. Rastika 
(pelukis kaca, Cirebon) 
5. Sitras Anilin 
(seniman wayang orang, 
Merapi, Magelang) 
6. Sulasno 
(tukang becak dan pelukis 
kaca, Yogyakarta) 
7. Mardi Gedek 
(dalang wayang klithik, 
Bojonegoro, Jawa Timur) 
8 Dirdjo Tambur 
(pemain ketoprak senior, 
Yogyakarta) 
9. Hendrikus Pali 
(penggiat tenun dan seni tari, 
Kambera, Sumba Timur, NTT) 
10. Zulkaidah Harahap 
(ketua opera tradisional, 
Batak, Sumatera Utara) 


WARISAN BUDAYA 


Masih Sebatas Menjadi Barang Tua 


YOGYAKARTA, KOMPAS — 
Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan sedang mendata be- 
saran warisan budaya In- 
Warisan budaya diha- 
rapkan tak sekadar jadi barang 
tua, tetapi bernilai filosofis dan 
menyejahterakan masyarakat. 
"Harus memiliki dampak ke- 
makmuran. Kami tak ingin se- 
kadar merawat barang tua yang 
tak ada nilai ekonominya “bagi 
yarakat,” kata Menteri Pen- 
didikan dan Kebudayaan Mo- 
hammad Nuh, Selasa (18/9), pada 
pembukaan The 5" Asia Europe 
Meeting (ASEM) Culture Minis- 
ters Meeting di Yogyakarta. 


, Menurut Nuh, tata kelola wa- 


seryasi fisik, konservi 
dampak terhadap k 
masyarakat. Jika tak dijalankan, 
an budaya akan hilang. 
Hingga kini, baru 14 waris: 
budaya Indonesia tercatat di 
UNESCO. Padahal, ada 65.178 
warisan budaya benda dan 2.100 
warisan tak benda di Indones 
Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan juga sedang menyi- 
apkan RUU Kebudayaan, yang 
ditargetkan disahkan tahun 2013. 
"Jika tak dirawat, apa yang ada 
akan hilang dan siklus kebuda- 


yaan terputus,” kata Nuh. 

Menurut perwakilan Polandia 
pada The 5" ASEM Culture Mi- 
nisters Meeting, Monika Smolen, 
pengembangan warisan budaya 
juga perlu memikirkan bagaima- 
na budaya mampu mengem- 
bangkan ekonomi masyarakat 
dan membuka lapangan kerja. 

Sebelumnya, Wakil Mendik- 
bud Bidang Kebudayaan Wiendu 
Nuryanti mengatakan, ada Di- 
rektorat Diplomasi Budaya yang 
khusus memproses pencatatan 
hak cipta warisan budaya In- 
donesia ke UNESCO dan ber- 
diplomasi terkait klaim-klaim da- 
ri negara lain. (ABK) 


LAYANAN PENDIDIKAN 


Selamat & Sukses aras birainnya 


ASIA HRD AWARDS 2012 


Oleh : 


MTI rr 


PT. 


PT Multi Terminal Indonesia 


Member of IPC Company 


@UICK RESPONSE “TRUST 


Retjasut 


LL Ig MSA. 


Maa MITRA SENTOSA ABADI 


LABUHAN INDONESIA II (PERSERO) 


PBM PT. MITRA SENTOSA ABADI 
RUKO INGGANO MIGAN 


IL Raya Enggano No SN-50 
Tunjung Priok, Jakarta Utara - 14320 
Phone : 462 21 4307790, 43901034 -40 
Ya: 46221 49006791 


ASURANSI 


WAHANA TATA 


Gantainer terminal Operator - Bulh/General Cargo Terminal Operator 
Wareousing!CFB - Project Cargo - Custom Ciearance - Forwarding 


Address . Jl. Pulau Payung No.1 Port Of Tg. Priok Jaharta 14910, Indonesia 


Anak Berkebutuhan Khusus Diabaikan 


KUPANG, KOMPAS — Banyak 
sekolah formal di Nusa Tenggara 
Timur enggan menerima anak 
berkebutuhan khusus meski 

aturan pemerintah mew: 
anak-anak berkebutuhan khusus 


da, dan Olahraga NTT Linus Lusi 
pada peluncuran program pe- 
ningkatan ketahanan kelompok 
paling rentan terhadap bencana 
alam kerja sama Care, Plan, dan 
Handicap International di Ku- 


dan SMA 244 orang 

Direktur Yayasan Peduli Se- 
sama NTT Isidorus Udak menga- 
takan, NTT tak punya guru te- 
rapis dengan keterampilan khu- 
sus mendampingi ABK. Keba- 


Phone 1 462 21 4300 6207 Fax : 62 21 4IO1 0715 www, muditerminal co.id 


“kepereayaan pasti 


BANK BRI 


mendapat layanan pendidikan pang, Selasa 8/9), mengatakan, nyakan guru SD dan SMP adalah PORT MEDICAL CENTER Melayani Dengan Setulus Hati 
yang sama. Para guru sekolah anak berkebutuhan kh lulusan perguruan tinggi yang 
formal beralasan tidak memiliki (ABK) di 21 kabupaten/kota di terfokus pada pendidikan anak- 
keterampilan menangani anak NTT sebanyak 1.714 orang, Jum- anak normal. Menurut dia, guru 
berkebutuhan khusus. lehituterdiri dari tingkatTKdan bagi ABK tidak perlu lulusan Na LP # Jakarta International 
Staf Dinas Pendidikan, Pemu- SD 640 orang, SMP 830 anak, program studi khusus. (KOR) ea aa Container Terminal 
DVO II WASKITA 


MISI DAGANG DARI KOREA 


KOTRA Jakarta kembali mengundang para Pengusaha dan Pelaku Bisnis untuk 
menjalin kerja sama dengan pengusaha dari Korea Selatan pada acara: 


“GYEONGSAN TRADE MISSION 2012” 
Kamis, 27 September 2012 


1 GOLF BTIMULATOR SYSTEM (Albetrang 3) :iat alowa playing round of go on ie sesar castod 
with pracise activity Information from actual measures, and Is upgradad with new widened booth and. 
Kan pera aa penat ben gta anget ha io 

: Health food & su rta: mulipe Vtamun & mineral, problotes,biuabeny Vitamin, diefod, beauty 

product, natural ru extract, mate tea and etc. www.pharmaville.com 

eotmpanto: holi & Bus & torang go 


kotra 


Korea Trade investment 
Promotion Agency 


# 
bank bjb 
(3 


PERUAMAAN BOWEKAR MUAT (PNG 
FT, TKIUTAMA KURNIA SEJAHTERA 


&pROSPERO 


MANAGEMENT 
www.ppm-manajemen.ac.id Ewpowering Human Capita 


A Timori No.4 Tunjung Pro, Jakarta M310 “Indonesa AI MAGNA Pn ri MATA MA 


Phone: MAIN) A01, Fm 221) 4374120: mmm an | CONSTRUCTION & INVESTMENT 


orgarized by Dwitama Wukirindo - O21 8781973 


CTadne TPP PT. TRI PANDU PELITA 


Pharmsvillo Co.,Ltd 


Hankukbowonbio Co.Ltd : 
Buhoung Medical : Health beauty massage: TENS device for pain contro, Fat reduce electric device, Skin care electric 


device.www.buheungmadical.com uu pa MUTIARA SAMUDRA 
E-Pia Tech Co.Ltd : Security egulpment: Manhole survalllanco systom: wireless CCTV , manhole surveillance system. 
Www.o-pia.co.kr 


Sewedaneg Cnanyan 
wu Deny 4 Rute M2 Tangrn Pan. setan ME 
ca 


Ecoc: : Multi purpose special ogulpmant vehicle: Onder Ds 1 Jakata Due NA Ma Non aan Ka 

1 LUCEJ lociric poto: Ie rat masa praduce leciasoootas In Kore. Nose ro: adhaust io, ha sana Da ta gay aman aan 
as 50cc scooters. 2. MT-1900: mutti-purpose special eguipment vehicle. for watering, Kn ten 
pesi control Ire Mt tumigalor truck and sprayor. Yunm.orocar.co.kr 
Pukul 09.00 — 17.00 wib Inovasi Untuk Solusi TPK 
“Shangri-La Hotel, Indoneslan Room, 'SAMUDERA LOGISTICS 
Kota BNI, Jl. Jend.Sudirman Kav.1, Jakarta 10220 PT. HUTAMA KARYA (erero) “ KO 1) AA 
Noto: (MIL ENGIMKERING 8 GENENAL.COKTMACTORS, PT. MASAII TATANAN CONTAINER 


Dp andanara tari KOJA CONTAINER TERMINAL £ makmtomian me tangran mens 


arak tanggal 28 Soptombor 2012, pukul 08.00 - 16.00 wib 


Untuk Pendaftaran dan Informasi Hubungi: Andar, Faradina, Sekar, Cecil & Cece 
KOTRA (Korea Trade Cantor) Jakarta 
Embassy of The Republic of Korea 
Tel: (021) 574-152 Ext. 33/34 : Fax: (O21) 572-2187/572-2204 


Emas 
Mp erww tpkloja.coid 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, RABU, 19 SEPTEMBER 2012 


LINGKUNGAN & KESEHATAN 


Tes Kandungan Belerang 


Belerang 
konsentrasi 
tinggi dapat 

membahayakan 
kesehatan dan 
jiwa manusia. 
Eksploitasi 
panas bumi/ 
geotermal perlu 
berhati-hati ter- 
kait aspek ini. 
Sebuah alat 
pendeteksi kon- 
sentrasi bele- 
rang digunakan 
memantau 
kondisi sumur 
panas bumi di 
Chevron 
Geothermal 
Salak, Jawa 
Barat, Selasa 
(8/9). 


KOMPAS/ICHWAN SUSANTO 


KEDOKTERAN GIGI MILITER 


Menyiapkan Prajurit Siap Tempur 


JAKARTA, KOMPAS — Ke- 
dokteran gigi militer bertugas 
menyiapkan prajurit siap tempur 
kapan pun dan di mana pun. 
Daya tahan gigi mereka harus 
lebih tinggi dibandingkan pera- 
watan dalam kedokteran gigi si- 
pil. 

Pendiri Lembaga Kedokteran 
Gigi (Ladokgi) Tentara Nasional 
Indonesia Angkatan Laut RE 
Martadinata, Tirta Halim, seusai 
peluncuran buku  biografinya, 
Berlayar Tanpa Batas, di Jakarta, 
Selasa (18/9), mengatakan, karak- 
ter prajurit di medan pertempur- 
an unik dan spesifik. 

Mereka dapat terkungkung da- 
lam kondisi khusus hingga be- 


berapa tahun tanpa ada pera 
watan gigi. Kondisi ini tidak 
alami dalam kedokteran gigi sipil 
karena perawatan dapat dilaku- 
kan hampir setiap saat. 

"Prajurit harus me 


tembak. Persoalan itu harus bii 
ditangani dokter gigi mili 
ujar mantan Kepala 
AL selama 


esehatan gigi militer 
harus disebar di seluruh Indone- 
sia, khususnya di dekat wilayah 
yang punya potensi tinggi terjadi 
pertempuran, seperti Laut China 
Selatan dan perairan Indonesi: 
timur, Penyebaran Ladokgi un- 


tuk penanganan segera prajurit 
yang terluka di medan tempur, 

Namun, tetap harus ada lem- 
baga induk yang menyelenggara- 
kan pendidikan dan pengem- 
bangan kemampuan tenaga kese- 
hatan gigi militer, riset khusus, 
ataupun pusat rujukan perawat- 
an gigi militer, 

Menurut Halim, riset di La- 
dokgi penting karena bersifat 
khusus yang tak mungkin dilaku- 
kan kedokteran gigi sipil, misal- 
nya penelitian gigi pada pener- 
awat jet. 

t bersamaan, diresmi- 
kan Ikatan Peminatan Kedokter- 
an Gigi Militer (Ipadokgimil). Or- 
ganisasi seminat yang diakui 


Konsil Kedokteran Gigi Indone- 
sia itu merupakan kumpulan 
dokter gigi di TNI dan mereka 
yang berminat pada kedokteran 
gigi militer sebagai cabang ke- 
dokteran gigi interdisiplin. 

Ketua Ipadokgimil yang juga 
Kepala Ladokgi TNI AL RE Mar- 
tadinata yang merupakan ahli be- 
dah mulut, Laksamana Pertama 
Ananda Danardono, mengatakan, 
peminatan ini dapat melengkapi 
spt isasi kedokteran gigi yang 
ada di Ladokgi. Makin kompre- 
hensifnya Ladokgi diharapkan 
membuat prajurit” mendapat 
perawi gigi terbaik hingga 
mereka siap melaksanakan tugas 
operasional. (MZW) 


Penegakan Hukum 
Tembakau Lemah 


Larang Total Iklan, Naikkan Cukai 


JAKARTA, KOMPAS — Lemahnya penegakan 
hukum dan maraknya iklan rokok membuat 
jumlah perokok pasif ataupun perokok anak dan 
perempuan meningkat drastis. Padahal, risiko 
perokok pasif kena penyakit akibat rokok tiga kali 
lebih tinggi dibandingkan dengan perokok aktif. 


Hal itu dikemukakan Ketua 
Pusat Dukungan Pengendalian 
Tembakau (TCSC) Ikatan Ahli 
Kesehatan Masyarakat Indonesia 
Alex Papilaya, Selasa (18/9), di 
Jakarta. 

Menurut Alex, berlipatnya 
jumlah perokok baru pada anak 
dan perempuan akibat tidak di- 
kendalikannya iklan rokok. Apa- 
lagi, iklan rokok sangat inovatif 
dan menarik sehingga mendo- 
rong mereka untuk merokok. Se- 
baliknya, kampanye anti-mero- 
kok lebih terbai 

. Pembata an iklan rokok baru 
nakan di televisi. Semen- 
tara iklan rokok di spanduk, ba- 
liho, koran, internet, serta spon- 
sor kegiatan olahraga, seni, dan 
pendidikan sangat bebas. 

Padahal, risiko perokok pasif 
tiga kali lebih tinggi daripa 
perokok aktif. "Perokok pa: 
menghirup langsung asap rokok, 
sedangkan perokok aktif ham 
mengisap kemudian mengeluar- 
kan kembali,” ujar Alex. 

Sementara itu, Ketua Komisi 
Perlindungan Anak Indonesia 
Maria Ulfah Anshor menyatakan, 
Undang-Undang Nomor 36 Ta- 
hun 2009 tentang Kesehatan sc 
cara tegas menyatakan rokok se- 


bagai zat adiktif yang harus di- 
atur peredarannya. Namun, kata 
Maria Ulfah, tidak ada aturan 
yang mengendalikan paparan ro- 
kok pada anak. Padahal, anak 
merokok karena meniru orang- 
tua dan lingkungan sekitarnya. 

”Tidak ada regulasi yang me- 
larang orangtua membelikan ro- 
kok untuk anak, orangtua yang 
menyuruh anak membeli rokok, 
serta tak ada aturan tentang 
umur minimal anak bisa meng- 
akses rokok," katanya. 

Rancangan Peraturan Peme- 
rintah tentang Pengamanan Ba- 
han yang Mengandung Zat Adik- 
tif Berupa Produk Tembakau bagi 
Kesehatan mengatur usia mini- 
mal boleh mengakses rokok ada- 
lah 18 tahun, Namun, aturan ini 
belum disahkan dan tidak ada 
sanksi tegas bagi mereka yang 
menyuruh anak membeli rokok 
ataupun menjual rokok pada 
anak-anak di bawah umur, 

Hasil Global Adult Tobacco 
Survey Organisasi Kesehatan Du- 
nia (WHO) menunjukkan, jum- 
lah perokok laki-laki berumur 
lebih dari 15 tahun di Indonesia 
naik 539 persen pada 1995 
menjadi 67 persen pada 2011 
Adapun perokok perempuan na- 


ik dari 17 persen menjadi 2,7 


persen. 
Riset Kesehatan ar 2007 
menyebut, prevalensi perokok 


anak usia 10-14 tahun mencapai 2 
persen. Jika jumlah anak pada 
rentang umur itu 22,67 juta jiwa 
pada 2010, jumlah perokok anak 

umur 10-14 tahun lebih dari 
4500000 orang. Perokok rei 
laki-laki usia 15-19 tahun seba 
nyak 87,3 persen pada 2007, pa- 
dahal tahun 1995 baru 13,7 per- 
sen (naik hampir tiga kali lipat). 
Adapun perokok remaja perem- 
puan naik dari 0,3 persen jadi 16 
persen (lima kali lipat lebih). 

"Anak-anak yang sejak dini 
mengenal rokok akan mengalami 
kecanduan saat dewasa. Rokok 
juga menjadi pintu masuk me- 
ngenal narkotika dan obat-obat- 
an terlarang,” ujar Maria Ulfah. 
Larang iklan 

Untuk membatasi bibit baru 
perokok yang akan membebani 
dana kesehatan negara, Alex 
mengusulkan iklan rokok dila- 
rang total, seperti dilakukan ne- 
gara-negara lain. Harga rokok ju- 
ga harus dinaikkan 2-3 kali. De- 
ngan begitu, harga rokok yang 
saat ini Rp 10000-Rp12.000 
menjadi Rp 30.000-Rp 40.000. 

"Penaikan dilakukan dengan 
meningkatkan cukai rokok. Atur- 
an ini akan menguntungkan ne- 
gara karena meningkatkan cukai 
rokok dari Rp 63 triliun tahun 
2010 menjadi lebih dari Rp 100 
triliun,” katanya. Aturan ini akan 
menekan jumlah perokok kelom- 
pok ekonomi bawah. (MZW) 


KONSERVASI SATWA 


Pemantauan Elang 
Tertinggal Jauh 


SUKABUMI, KOMPAS — 
Konservasi burung elang di Ta- 
nah Airjauh tertinggal oleh Thai- 
land dan negara lain yang pernah 
belajar dari Indonesia. Penyebab- 
nya, minimnya perhatian dan du- 
kungan pembiayaan perlindung- 
an burung raptor. 

Salah satunya dalam penan- 
daan burung, Indonesia masih 
memakai metode konvensional. 
Caranya, memasang semacam 
bendera kuning di sayap. 

"Hingga tahun 2004, kita (In- 
yang pertama dan 
u dalam konservasi elang, 
khususnya pelepasliaran dan re- 
habilitasinya. Thailand dan ne- 
gara lain bel. pada kita. Kini, 
kita tertinggal,” kata Gunawan, 
pengelola Suaka Elang, s 
memaparkan upaya konserva 
elang dalam kunjungan wal 
wan ke Chevrc 
lak Ltd, yang di si 
terian Lingkungan Hidup, Selasa 
(48/9), di Sukabumi, Jawa Barat. 

Di Thailand, pemantauan 
burung sudah berb: elit. 
Suaka Elang yang didirikan 12 
organisasi/perusahaan/institusi 
pemerintah masih mengandal- 
kan penandaan konvensional, 
yakni pengamatan mata. 

Indonesia pernah mengguna- 
kan teknologi berb sinyal 
transmiter, Namun, sejak 2009, 
upaya itu berhenti karena ba- 
terainya hanya bertahan dua ta- 
hun dan pabriknya tutup. ”Kini, 
kami menggunakan bendera saat 
pelepasliaran. Masyarakat sekitar 
pelepasliaran kami andalkan 
mengamati elang,” ujarnya. 

Metode ini sangat terbatas dan 
kurang akurat. Namun, metode 
serupa akan kembali digunakan 


«. 


Kami menggunakan 
bendera saat pe- 
lepasliaran. Masyarakat 
sekitar pelepasliaran 
kami andalkan 
mengamati elang. 
Gunawan 
Suaka Elang, November menda- 
tang, saat melepasliarkan seekor 


elang di Taman Nasional Gunung 
Halimun-Salak (TNGHS). 


Pengadi at pemantau bu- 
rung berb: 
atu 
pada burung mencap 
lar AS (sekitar Rp 40 juta). Ini 


belum mencakup alat penerima 
sinyal. 

Kepala TNGHS Agus Priam- 
budi mengatakan, anggaran pe- 
merintah sangat terbatas. Oleh 
karena itu, pihaknya memaksi- 
malkan potensi untuk melin- 
dungi arca konservasi lebih dari 
10.000 hektar, salah satunya de- 
ngan meminta Chevron Geo- 
thermal Salak (CGS) membantu 
pemantauan satwa melalui pe- 
masangan camera trap. 

Manajer Policy, Government, 
and Public Affair CGS Ida Bagus 
Wibatsya menyatakan, pihaknya 
sedang menyiapkan tiga camera 
Irap di sekitar lokasi operasi CGS. 
Langkah ini didasarkan pada re- 
komendasi pakar fauna liar dan 
LSM konservasi. "Di lokasi kami 
ga sering dijumpai macan tutul 
wa melintas atau beristirahat di 
pipa,” tuturnya. (TCH) 


Kerusakan Dieng 


Petani di Kecamatan Batur, Banjarnegara, Jawa Tengah, $ 
nam di tanah dengan kemi 


(48/9), merawat kentang yang di 
lebih dari 30 derajat. Tampak da 


KOMPAS/GREGORIUS MAGNUS FINESSO 


ngan 
jauhan lereng perbukitan 


Dieng yang gundul akibat penebangan hutan menjadi lahan 
pertanian semusim sehingga menyebabkan degradasi lahan. 
Penggunaan pupuk kimia berlebihan menyebabkan erosi lumpur 
dari wilayah ini mencapai 161 ton per hektar per tahun. 


OBAT TRADISIONAL 


Marak, Penambahan Obat Rematik 


JAKARTA, KOMPAS — Bahan 
kimia obat rematik dan peng- 
hilang rasa sakit sering keda- 
patan ditambahkan ke obat tra- 
disional, Hal ini dilarang di Tn- 
donesia, tetapi sering dilanggar 
Deputi Bidang Pengaw: 
Obat Tradisional, Kosmetik, dan 
Produk Komplementer Badan 
Pengawas Obat dan Makanan 
(BPOM) T Bahdar J Hamid 
mengatakan hal itu dalam jumpa 
pers, Selasa (18/9). 
Berdasarkan hasil pemeriks: 
an contoh produk di pasaran t: 
hun 2012 oleh BPOM, penam- 
bahan bahan kimia obat rematik 
dan penghilang rasa sakit marak. 
Obat rematik dan penghilang s: 
kit itu antara lain fenilbutason, 
piroksikam, parasetamol, dan 
asam mefenamat. Bahan obat itu 
ditemukan pada obat tradisional 
untuk masalah asam urat, ko- 
lesterol, dan peningkat stamina. 
”Mereka sembarangan men- 
campur bahan kimia obat ke obat 
ional, Padahal, penggunaan 
obat harus tepat diagn 
dosis, dan mempertimbangkan 


kondisi kesehatan,” ujar Bahdar. 
Penambahan bahan kimia obat 
itu berbahaya. Fenilbutason se- 
bagai antirematik jika digunakan 
sembarangan menyebabkan ru- 
am, muntah, pendarahan lam- 
bung, penimbunan , reaksi 
hipersensitivitas, anemia aplas- 
tik, bahkan gagal ginjal. Peng- 
gunaan parasetamol dalam jang- 
ka panjang bisa menyebabkan 
kerusakan hati. Pemakaian sem- 
barangan piroksikam menyebab- 
kan diare, penglihatan kabur, 
anoreksia, dan hipertensi. 
Bahdar mengatakan, 
men mera 
mengonsui 
alami. Mereka tidak menyadari 
bahwa obat tradisional itu di- 
tambah bahan kimia obat. 
Pengamatan BPOM, jenis obat 
yang ditambahkan berubah, ”Ta- 
hun 2008-2011, bahan kimia obat 
yang sering ditambahkan ialah 
obat pelangsing dan afrodisiak, 
isibutramin, sildenafil, dan 
Tahun 2001-2007 mulai 
bergeser pada obat rematik dan 
penghilang rasa sakit,” ujarnya. 


konsu- 


Kasubdit Inspeksi Obat Tra- 
disional, Kosmetik, dan Produk 
Komplementer BPOM Mauizzati 
Purba menambahkan, 
tahun, BPOM memeri 
14000-20.000 contoh obat trz 
disional. Sampai pertengahan ta- 
hun ini, 3,12 persen contoh me- 
ngandung bahan kimia obat. 

"Persentase itu bisa berubah 
pada akhir tahun karena masih 
terus ada pemeriksaan,” ujar 
Mauizzati. BPOM menargetkan, 
pada tahun 2014, temuan bahan 
kimia obat dalam obat tradisional 
tinggal 1 persen. 

Contoh diambil dari sarana 
produksi dan distribusi. Tambah- 
an bahan kimia obat terbanyak 
ditemukan pada obat tradisional 
yang tidak berizin edar. Bahdar 
menyebutkan, semester I tahun 
ini, BPOM menarik 25 jenis obat 

adisional mengandung bahan 
obat dari peredaran dan 
memusnahkan 41449 bungkus. 
"Sebanyak 31 kasus diproses hu- 
kum. Namun, hukuman masih 
rendah sehingga tidak memberi 
efek jera,” ujarnya. (INE) 


CUCI GUDANG BERLIAN 


LEBIH DARI 10.000 PCS EMAS & BERLIAN TERMURAH 
SENAYAN CITY. THE HALL, TGL. 19 - 22 SEPTEMBER 2012 


25.299.000) 


mrioperkoran @ & 


COME OUT AND PLAY! 


The All New-Aveo adalah mobil pertama di Indonesia yang dilengkapi dengan transmisi otomatis 6 kecepatan di kelasnya. Eksterior yang sporty, kabin yang luas, 
digital instrument serta di dukung oleh guite-ride technology membuat perjalanan anda semakin seru dan menyenangkan. 


Visit Chevrolet at The Indonesia International Motor Show Hall C 20th - 30th September 2012. 
www.chevrolet.co.id | Customer Assistance Center :0 80010 CHEVY (24389) 
Car specifications and colors may yary by country. | 100'6real stunts. Modified vehicle. Professional driver on closed course. Please do not attempt. 


KiChevrolet Indonesia “I@Chevyindonesia www.chevrolet.coid Customer Assistance Center: (021) 8895 5105 -Tol Frae O 80010 CHEVY (24389) 


GM Ioi 6 po 
lutornotie Tranamisslon 


WHEN WAS:THE LAST TIME YOU 
DID SOMETHINGFOR THE FIRST,TIME? 


More Comfort 
with Bigger Cabin 


Sporty Headlamp weh 
Polo me Home Puteton 


CHEVRDLET 


KOMPAS, RABU, 19 SEPTEMBER 2012 


ILMU PENGETAHUAN & TEKNOLOGI 


IPTEK 


SURVEI KELAUTAN 


Mengungkap Perubahan Iklim 


RENCANA PENEMPATAN PELAMPUNG 
INDONESIA TRITON DI BARAT SAMUDRA PASIFIK 


KILAS 


Perceraian Orangtua Tingkatkan Risiko Stroke Pria 
Pria yang orangtuanya bercerai sebelum dia berumur 18 tahun 
memiliki risiko terserang stroke saat dewasa tiga kali lebih 
tinggi daripada pria yang orangtuanya tidak bercerai, Statistik 
ini tetap sama meski berbagai faktor risiko stroke, seperti 
merokok, kurang olahraga, obesitas, dan konsumsi alkohol, 
diperhitungkan. Namun, kondisi itu tidak ditemukan pada 
perempuan. Temuan Esme Fuller-Thomson dari Universitas 


Penelitian dilakukan di berbagai belahan dunia 
untuk mengungkap dampak perubahan iklim akibat 


akumulasi gas rumah kaca di atmosfer. Di Indonesia, Indonesia Triton 2 


Toronto, Kanada, yang dimuat dalam International Journal of 7 Kya : sa , 221Y 1309BT 

Stroke itu didasarkan atas informasi dari 9.900 pria dan pe- survei menunjukkan dampak negatif dan positif. Pertengahan 2013 

rempuan di Amerika Serikat yang mengikuti survei nasional Penelitian ditingkatkan di kawasan laut yang diduga 5 Indonesia Triton 1 

pada 2010. Dari 4.047 pria yang ikut survei, 165 orang mengaku b kh arsikarh » O2LU 1389BT 5 d 
menderita stroke, Mereka yang mengalami kekerasan semasa erperan membenamkan Karuon. Sept 2012 Fani Head 


kanak-kanak atau orangtuanya kecanduan obat-obatan dan 
alkohol tidak disertakan dalam penelitian ini, "Tidak jelas 
bagaimana perceraian meningkatkan risiko stroke pada pria. 
Kemungkinan perceraian mengubah cara anak laki-laki bere- 
aksi terhadap stres,” kata Fuller-Thomson kepada My Health 
News Daily, Kamis (13/9). Temuan ini selaras dengan penelitian 
serupa di Kanada tahun sebelumnya yang menunjukkan, 
anak-anak yang orangtuanya bercerai berisiko terserang stroke 
dua kali lebih tinggi dibandingkan dengan anak yang per- 
nikahan orangtuanya langgeng. (MYHEALTHNEWSDAILY/MZW) 


Kudis Ancam Serigala Yellowstone 

Tahun 1930-an, kelangsungan hidup serigala abu-abu di 
Amerika Serikat terancam musnah oleh perburuan. Untuk 
memulihkan populasi predator itu, Pemerintah AS membawa 
31 serigala dari Kanada untuk dilepaskan di Taman Nasional 
Yellowstone, Hasilnya, habitat fauna pemakan daging ini ber- 
kembang pesat, pernah mencapai lebih dari 170 ekor. Namun, 
saat ini, keberadaan serigala itu menyusut. Temuan para pe- 
neliti dari Penn State University menunjukkan, jumlah serigala 
abu-abu di Yellowstone turun drastis, kurang dari 100 ekor. 
Penyebabnya, serangan virus kulit alias kudis. "Jumlah ini 
angka terendah, seperti awal reintroduksi," kata Emily S 
Almberg, mahasiswa pascasarjana bidang ekologi Penn State 
University, seperti dikutip Live: nin (10/9). Pada awal 
reintroduksi, tahun 1997, semua serigala baru di Yellowstone 
diuji untuk mengetahui penyakit yang diderita, Serigala-serigala 
itu memiliki setidaknya satu penyakit infeksi, temper, 
parvovirus, dan virus herpes. Mulai 2007, serigala setempat 

li menjalani uji infeksi kudis. Penyakit ini disebabkan 
infeksi tungau di bawah kulit, yang menyebabkan kulit sangat 
gatal. Hal ini membuat serigala menggaruk kulit dengan sa 


keras hingga bulu-bulunya rontok. Alhasil, serigala yang ter- 
infeksi itu mati kedinginan karena tak ada bulu penghangat 


pada musim dingin. Sekelompok serigala di Yellowstone yang 
diberi nama Mollie pertama kali terdeteksi menunjukkan tan- 
da-tanda kudis sekitar Januari 2007, tetapi dinyatakan sembuh 
pada Maret 2011. Kelompok lain yang diberi nama Druid— 

jadi i serigala baru yang stabil—akhirnya 
im dingin 2010 setelah setengah tahun 
sebelumnya terdeteksi menunjukkan gejala kudis. Para peneliti 
menemukan, penyebaran penyakit tergantung jarak. Setiap 
96 kilometer ara satu kelompok serigala kudisan dan 
kelompok tak terinfeksi ada penurunan 66 persen risiko 
penyakit di kelompok sehat. (LIVESCIENCE/ICH) 


Oleh YUNI IKAWATI 


jak Agustus lalu, anomali 
Sasa El Nino kembali 


mencengkeram Indonesia. 
Kehadirannya menggusur La 
Nina yang bercokol sejak tahun 
2010, Kehadiran La Nina ber- 
efek kebalikan dengan El Nino. 
Dipengaruhi La Nina, musim di 
Indonesia pada tahun 2010 ber- 
lalu tanpa kemarau, sepanjang 
tahun beriklim basah. 

Kemunculan El Nino, Agus- 
tus lalu, menyebabkan musim 
kemarau mundur atau lebih la- 
ma di banyak zona musim 
(ZOM). Jika umumnya musim 
hujan tiba pada September, ta- 
hun ini musim hujan baru mu- 
lai Oktober, Kemunduran awal 
musim hujan sesungguhnya ter- 
jadi beberapa tahun terakhir. 

Munculnya El Nino dan La 
Nina silih berganti tanpa jeda 
merupakan indikasi nyata ter- 
jadinya perubahan iklim, Begitu 
kesimpulan Nani Hendiarti, Ke- 
pala Bidang Teknologi Pemodel- 
an Sumber Daya Alam Badan 
Pengkajian dan Penerapan Te- 
knologi (BPPT), yang ditemui di 
sela acara Sail Morotai 2012, 
akhir pekan lalu. 

”Sebelum tahun 2000-an, 
periode kemunculan fenomena 
El Nino Southern Oscillation 
(ENSO) sekitar empat tahunan. 
Namun, 10 tahun terakhir, ke- 


menunjukkan, keke: 
culnya anomali tidak hany 
lingkup regional berupa 


tetapi juga skala lokal berupa 
gangguan iklim musiman 
(monsun). 

El Nino ditandai munculnya 
kolam hangat (area permukaan 
laut yang bersuhu lebih hangat 
daripada sekitarnya) di bagian 
tengah dan timur ekuator Sa- 
mudra Pasifik. Hal ini mendo- 
rong penguapan air hingga me- 
nimbulkan hujan deras di Peru 
dan Ekuador, tetapi sebaliknya, 
kekeringan di Indonesia. 

Ketika El Nino itu, Arus Laut 
Lintas Indonesia (Arlindo) yang 
biasanya masuk dari timur laut 
Indonesia akan terhambat. 
Dengan begitu, tidak terjadi 
migr: -asi ikan tuna yang meng- 
uti Arlindo saat El Nino. 
positifnya, terhentinya Ar- 
lindo akan meningkatkan inten- 
sitas kenaikan massa air laut 
ng membawa nutrien dan 
Ikton ke permukaan di be- 
berapa lokasi. 

Pantauan lit SEAWIF 
(Sea-viewing Wide Field-of-view 
Sensor) saat puncak El Nino 
menunjukkan peningkatan kon- 
sentrasi klorofil (plankton) dari 
a rendah hingga tinggi di 
perairan Indonesia, terutama di 
perairan barat Sumatera, selatan 
Jawa, hingga Nusa Tenggara, 
Naiknya klorofil menarik ber- 
bagai jenis ikan ke lokasi itu. 
Kondisi ini memudahkan nela- 
yan menangkap ikan. 


Pemantauan karbon 
Meningkatnya anomali cuaca 


Sumber: Balai Teknologi Survei Kelautan BPPT 


akibat perubahan iklim ber- 
pangkal dari emisi gas karbon, 
terutama di sektor transportasi 
dan industri. Keberadaan ka: 
bon ini menjadi obyek peneli- 
tian, Selama ini, pengukuran 
karbon dilakukan di darat, 

Kini, penelitian mengarah 

ke laut. 

Dalam pelayaran dari Boja- 
negara, Banten, ke Pulau Mo- 
rotai, Maluku Utara, hingga So- 
rong, Papua, Kapal Baruna Jaya 
III milik BPPT melakukan 
pengukuran kondisi kelautan 
dan kandungan karbon di air 
laut. Dalam pelayaran selama 
pengukuran 
di 20 titik, kata Iwan Eka, pe- 
neliti dari Balai Teknologi Sur- 
vei Laut BPPT, pemimpin tim 
survei, 

Hasil pengukuran pada pela- 
yaran menunjukkan, kandungan 
Karton di air laut rata-rata 400 
part per million (ppm). Kan- 
dungan karbon di laut lebih 
andarnya, 388 
ppm. Artinya, ada daya serap 


karbon di laut meski kecil, 
Berdasarkan penelitian di 
Teluk Banten, jumlah karbon 
terlarut 500 ppm saat kemarau 
jadi 355 ppm di mu 
Pelayaran dilal 


puncak Sail Morotai 2012, akhir 
pekan lalu. Setelah itu, Kapal 
Baruna Jaya III, melalui proyek 
Science and Technology Re- 
search Partnership for Sustain- 
able Development (Satreps), 
melanjutkan pelayaran ke So- 
rong untuk menempatkan pe- 
lampung Tna-Triton di perairan 
utara Papua, Rabu (19/0), di ti- 
mur laut kepala burung. Tahun 
depan diagendakan penambatan 
pelampung di perairan di sebe- 
lah timur Morotai pada jarak 
150 kilometer, 

Rancang bangun pelambung 
dilakukan peneliti BPPT dan 
Japan Agency for Marine Earth 
ence and Technology (Jam- 
stec) di Puspiptek Serpong, Ban- 
ten, 

Proyek penelitian Satreps 


Contoh pelampung pemantau kelautan dan iklim 


Alat pengukur kandungan karbon dioksida pada 
air laut disebut partial CO2. 


ANDRI 


yang melibatkan kedua pihak 
bertujuan mendukung pros 
adaptasi dan mitigasi mengha 
dapi perubahan iklim. Diperlu- 
kan pengembangan jaringan pe- 
lampung observasi kelautan dan 
jaringan radar untuk memantau 
kondisi atmosfer. 

Jejaring ini dapat meningkat- 
kan kemampuan memprediksi 
curah hujan di Indonesia, yang 
dipengaruhi perubahan iklim 
yang terbentuk, kata Deputi 
Teknologi Pengembangan Sum- 
ber Daya Alam BPPT Ridwan 


Djamaluddin. 
Dalam kerja sama ini akan 
dikembangkan mitigasi efek va- 


Iklim yang menyebabkan 
banjir dan kekeringan di Indo- 
nesia. Selain itu, perlu dilakukan 
adaptasi di bidang transportasi 
dan pertanian untuk mengha- 
dapi dampak tersebut. Hal ini 
juga dapat berkontribusi bagi 
peningkatan akurasi predik: 
iklim global dengan meny 
kan data observasi dan hi 
nelitian ilmiah di Indones 


PERUBAHAN IKLIM 
Pembangunan 


JAKARTA, KOMPAS — Pem- 
bangunan tak perlu jargon-jar- 
gon perubahan iklim karena 
jargon-jargon itu berbeda dengan 
bahasa pembangunan. Saat ini, 
kapasitas membangun belum di- 


disatukan ke dalam ren 


nanti,” ungkapn 


lan 50 tahun. "Karena telanjur, 
Is na 
pembangunan jangka menengah 


Jika tidak dimasukkan, lanjut 
Fitrian, akan sulit dilaksanakan 


maknai sesuai substansinya. 

”"Jargon lebih disukai ketim- 
bang substansi. Pemerintah tidak 
siap untuk menerjemahkan jar- 
gon tersebut. Masih ada keter- 
n untuk memahami sub- 
menerjemahkannya 
ujar Ketua Institute 
$ Reform 

Fabby Tumiwa, Selasa (18/9), di 
Jakarta. 

Jargon pembangunan rendah 
karbon atau rendah emisi (kar- 
bon) a substan 
on pembangunan ber- 

yang dikenalkan ta- 
hun 1992 pada Konferensi Pem- 
bangunan Berkelanjutan T di Rio 
de Janeiro, Brasil. 

Jargon-jargon perubahan ik- 
lim itu, menurut Fitrian Adri- 
ansyah, kandidat doktor spesi- 
alisasi iklim dan keberlanjutan di 
Australian National University, 
harus bisa masuk ke birokrasi 
pembangunan yang sudah ber- 


karena tak sesuai dengan bahasa 
pembangunan — yang selama 
ini digunakan. "Pengukur keber- 
hasilan kan sama, sektor 
al dan ekonomi, Fitri- 


uji 


an, 
Istilah penurur 


n emisi kar- 
bon, misalnya, dinilai tidak perlu 
dijadikan indikator pembangun- 
an. Terkait emisi itu, Indonesia 
berjanji menurunkan emisi kar- 
bon 26 persen dengan usaha sen- 
diri, 

Menurut Fabby, hal lain, & 
perti jargon pertumbuhan h 
saat ini belum dimaknai s 
konteks pembangunan dan profil 
ekonomi Indonesia yang agraris. 
Indonesia terlalu meniru nega- 
ra-negara Eropa yang industri- 
nya maju. 

"Anggaran subsidi bahan ba- 
kar fosil pun masih tinggi, hingga 
25 persen anggaran negara. Ini 
jelas tidak sesuai dengan jargon- 
nya,” ujarnya. 


Tak Perlu Jargon Iklim 


Kesiapan anggaran 

Di Indonesia, selain pemba- 
ngunan biasa, juga muncul prog- 
ram-program baru terkait per- 
ubahan iklim, misalnya program 
Penurunan Emisi Melalui De- 
forestasi dan Degradasi Lahan 
(REDD1). 

Menurut Fitrian, kalau prog- 
ram pembangunan bersifat "' 
mentara” atau untuk tujuan ter- 


tentu saja, dananya tidak akan 
ada dalam anggaran negara. Pen- 


danaannya tidak akan intens atau 
terputus. 

Rencana pembangunan yang 
baru, lanjut Fabby, seharusnya 
diadaptasi dengan sistem ang- 
garan baru. "Jika daerah punya 
program rendah karbon, ada atau 
tidak insentifnya? Pranatanya ti- 
dak disiapkan untuk interpretasi 
green growth," katanya. 

Saat ini, untuk pembangunan 
hingga tahun 2025, pemerintah 
menerbitkan Rencana Induk 
Percepatan dan Perluasan Pem- 
bangunan Ekonomi Indonesia 
(MP3ED yang masih bertumpu 
pada sumber daya alam. Di 
tengah jalan, muncul wacana 
”Greening MP3ET”. (ISW) 


KEBUMIAN 


YOGYAKARTA,KOMPAS — 
Harian Kompas memperoleh 
penghargaan dari Ikatan Ahli 
Geologi Indonesia, Senin (7/9) 
malam, pada Pertemuan Ilmiah 
Nasional Ke-41 TAGI di Yogya- 
karta bertema "Geology Living 
with Harmony”. Dua tahun ter- 
akhir, Kompas dinilai kon: 
dan komprehensif menyosi 
sikan kondisi geologi melalui pe- 
liputan Ekspedisi Cincin Api. 


Penghargaan IAGI untuk 


Ketua Umum TAGI Rovicky 
Dwi Putrohari mengatakan, 
Kompas menyo sikan de- 
ngan baik kondisi Indonesia se- 
bagai kawasan cincin api melalui 
media cetak, televisi, dan berita 
online. "Kami sangat mengapre- 
siasi. Kompas mampu menjela 
kan kondisi geologi Indonesia ke- 
pada publik," paparnya. 

Kompas juga dinilai berhasil 
memaparkan kondisi Indones 


”Komp as” 


yang rawan bencana, Kondisi ini 
merupakan keunikan tersendiri 
karena justru menjadikan ma- 
syarakat Indonesia punya daya 
juang terhadap alam. 

Pada kesempatan yang sama, 
Gubernur Daerah Istimewa Yog- 
yakarta Sultan Hamengku Bu- 
wono X mengatakan, nenek mo- 
yang men, 
hidup dalam harmoni dengan 
alam, Hal itu diterapkan dalam 


membangun, 

"Gempa bumi, tsunami, long- 
sor, dan semburan lumpur panas 
membuka kesadaran bahwa ma- 
najemen kebencanaan kita jauh 
dari harapan," kata Sultan, Perlu 
kembali pada kearifan lokal. 

Penghargaan TAGT itu diterima 
Wakil — Redaktur — Pelaksana 
Kompas Bambang Sigap Suman- 
tri, Kompas satu-satunya media 
yang dapat penghargaan. (ABK) 


— SSEREMONITANL— 
Indah Kiat Tangerang Wakafkan 1.000 Al Ouran 


anajemen PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk- 
| II Tangerang, unit usaha Asia Pulp & Paper 
(APP)-Sinar Mas, menggelar acara halal 
ir Managing Director APP Linda 
APP, Wali Kota Tangerang Selatan 
hmi Diany beserta ja 
MUI Kota dan Kecamatan, serta Y: 
@ur'an, Selain itu, dilakukan wagaf' 
@uran, “Kegiatan ini bagian dari corporate social 
responsibilityperusahaan. Kami ingin ikutdalam 


upaya meningkatkan kegiatan kerohanian di Tangerang 
Selatan," papar Mill Head PT Indah Kiat Pulp & 
Paper Tbk-Tangerang Lusiana Gomulia. Sementara 
itu, Airin Rachmi Diany mengharapkan kegiatan 
ini berkesinambungan sehingga dapat membantu 
pengembangan pendidikan agama di Tangerang 

AI Guran yangdiwakafkan menggunakan 

ech, dikenal dengan Guran Paper (OPP). Kertas 

ini dikembangkan APP melalui PT Indah Kiat Pulp & 
Paper Tbk-Tangerang, Kertas yang tesertifikasi halal 
MUI ini memenuhi kebutuhan umat Muslim akan 
kertas kitab suci yang berkuali ahun 2011, 
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk-Tangerang berhasil 
memasarkan sekitar 14.000 ton 9PP. ("/GPWI 


SEREMONIA 


Menginformasikan Kegiatan Perusahaan Anda 


- 
7 PERTANINA 
PENGUMUMAN PELELANGAN 
No. 2287/E17230/2012-50 


PT PERTAMINA (Persero) Refin: Unit VII Kasim memberikan kesempatan kepada Penyedia Jasa yang 
memenuhi persyaratan untuk mengikuti pelelangan pekerjaan sebagai berikut: 


I. PEKERJAAN YANG AKAN DILELANGKAN 


Kode Pekerjaan | Kualifikasi | Sub Bidang 


Agen, 
Distributor & 


Managing Director APP Linda Wijaya menyerahkan Al Guran kepada Wali Kota Tangerang 
Selatan Airin Rachmi Diany dengan didampingi manajemen APP dan PT Indah Kiat Pulp & 
Paper Tbk-Tangerang: Yan Partawidjaja (kiri). Suhendra Wiriadinata (kedua dari kiri), dan 
“Lusiana Gomulia (tengah). APP merupakan salah satu pilar usaha Sinar Mas yang bergerak di 
bidang pulp dan kerta 


SEWA 7 UNIT KENDARAAN 
RINGAN PENUMPANG DAN 1 
UNIT AMBULAN UNTUK, 
OPERASIONAL PT PERTAMINA 
(PERSERO) RU VII DI KASIM- 
ORONG TAHUN 2013 - 2016 


. WAKTU DAN TEMPAT PENDAFTARAN 
1. Waktu Pendaftaran 
Pembukaan Pendaftaran 
Penutupan Pendaftaran 
. Tempat Pendaftaran 


R.07.13.01 (Penyewaan 
alat angkutan darat) 


UP71-512LL0002A-RB5 
(Menengah) 


Pengemudi Taksi Blue Bird Group 
Raih Juara IAKUT 
Pns 
taksi dari 
Lombok 


Taksi Blue 

Bird Group 
Mohammad 
Asas Hujairo 
berhasil meraih 
Juara Idalam 
ajang Pemilihan 
Awak Kendaraan 
Umum Teladan 
(AKUT) tingkat 
nasional 

tahun 2012. 
Penyerahan 
Juara AKUT 
Nasional ini diserahkan oleh Menteri Perhubungan KE Mangindaan 
bersamaan dengan menyambut Hari Perhubungan Nasional yang 
jatuh pada 17 September di Kantor Kementerian Perhubungan, 
Merdeka Barat, Jakarta (17/9). Acara ini diselenggarakan oleh 
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan 
Republik Indonesia. P/GPWJ 


1 21 September 2012, Pukul 08.00 WIB 
26 September 2012, Pukul 16.00 WIB 
1 Melalui system e-Procurement dengan alamat website 
https://eproc.pertamina.com (mendaftar langsung di pekerjaan) 
. SYARAT KHUSUS PENDAFTARAN (WAJIB DIPENUHI) 


1. Persyaratan lengkap dapat dilihat pada Dokumen Prakualifikasi 


|. TATA CARA PENDAFTARAN 
1. Penyedia Jasa wajib mendaftar terlebih dahulu dengan cara registrasi langsung di httpss/Jeproc.pertamina.com dengan 
melengkapi pereyaratan dan ketentuan yang dapat dibaca dan di-download langsung di alamat website tersebut. 
2. Mengambil Dokumen Prakualifikasi dengan cara download di 
3. Menyerahkan secara langsung Dokumen Prakualifikasi ke Sekretariat Fungsi Pengadaan RU VII Kasim dengan alamat : 


Fungsi Pengadaan PT PERTAMINA (Persero) RU VII Kasim 
Jl. Jend. A. Yani Klademak II B Sorong - Papua Barat 
LAIN-LAIN 
. Proses Pengadaan e-procurement PERTAMINA bisa diakses melalui website https://eproc.pertamina.com 
. Pelelangan ini mengacu kepada SK. Dirut No. Kpts-051/C00000/2010-SO tanggal 29 Nopember 2010 
.. Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Logistic RU VII Kasim : 
Hp 1 0852 4443 9987 
Kantor : PT PERTAMINA (Persero) RU VII Kasim 
Jl. Raya Kasim Kabupaten Sorong - Papua Barat 
: Jefty.haurissa@pertamina.com, sek.pengadaanru7@pertamina.com dan mhaurissa@ymall.com 


Kasim, 18 September 2012 
PT PERTAMINA (Persero) RU VII Kasim 
Fungsi Pengadaan 


Hadir setiap hari 
Rabu dan Minggu 


e-mail 


untuk informasi dan pemasangan iklan 


Td hubungi 021-536 79 599 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, RABU, 19 SEPTEMBER 2012 


26 Korban Tewas 


Kebocoran Mesin sejak Keberangkatan 


KUTAI BARAT, KOMPAS — Hingga Selasa (18/9), 
empat hari setelah Kapal Motor Surya Indah 
tenggelam di Sungai Mahakam, Kecamatan Muara 
Pahau, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, 
26 korban ditemukan tewas. Dua orang masih dicari. 


"Korban meninggal yang di- 
temukan sudah teridentifikasi. 
Dua korban masih dicari, tetapi 
belum diketahui identitasnya,” 
ujar Komisaris Besar Antonius 
Wisnu Sutirta, Kepala Bidang 
Humas Polda Kaltim, kemarin. 

Menurut Wisnu, data pasti pe- 
numpang tidak akurat karena da- 
ta manifes penumpang bisa jadi 
tidak sesuai dengan fakta. Ada 
kemungkinan penumpang yang 
naik ke kapal itu tidak tercatat 
atau tidak membawa identitas 
diri. Penumpang yang ditemukan 
selamat sebanyak 83 orang. KM 
Surya Indah diperkirakan mem- 
bawa 111 penumpang, 

Kapal buatan tahun 2001 dan 
berbobot mati 166,6 ton itu teng- 
gelam Kamis malam lalu. Dari 
hasil penyelidikan polisi, kapal 
itu tenggelam setelah mengalami 
kebocoran pada mesin. "Nakhoda 
kapal, ASP, ditetapkan sebagai 
tersangka,” ujar Wisnu. 

Menurut dia, tersangka sebe- 
narnya mengetahui ada kerusak- 
an dan kebocoran pada mesin 
sejak berangkat dari Samarinda. 


Lokasi 


IRI tenggelam SMAHAKAM 

da 
m Samarinda & 
aral 


KALIMANTAN 
TIMUR 


. 
Balikpapan 


PKALIMANTAN 


Te 


Namun, ASP hanya menambal 
kebocoran itu dan tetap membx 
rangkatkan kapal menuju Ku 
Barat. Akibat keteledorannya itu, 
tersangka bisa terancam hukum- 
an paling lama 10 tahun penjara. 

Sukarja, Kepala Dermaga Ma- 
hakam Ulu, Samarinda, mengata- 
kan, ia menyerahkan pr pe- 
nyelidikan kepada polisi. Kapal 
yang tenggelam sedalam 20 me- 
ter di dasar sungai itu sudah 
ditarik. 


— 
40 


Sebelumnya, Sukarja menduga 
kebocoran di ruang mesin terjadi 
karena kapal itu menghantam 
kayu besar yang hanyut. Tak 
mungkin kapal tenggelam karena 
kelebihan muatan. Daya angkut 
kapal maksimal 96 orang, dengan 
barang maksimal 42 ton. Apabila 
jumlah penumpang melebihi ka- 
pasitas, tetapi berat muatan ba- 
rang masih di bawah batas, 
Pencarian korban hilang dan 
korban lain yang belum teriden- 
tifikasi terus dilakukan tim SAR 
gabungan. Wisnu belum bisa me- 
mastikan waktu pencarian. 


Dimakamkan di Jember 

Dari Jawa Timur, Selasa, dila- 
porkan, isak tangis mewarnai ke- 
datangan tiga jenazah warga Desa 
Tamansari, Kecamatan Wuluhan, 
Kabupaten Jember. Mereka ada- 
lah Muhsinun (22), Bagus Denis 
Setyawan (16), dan Syamsul Ari- 
fin (30), yang jadi korban tengge- 
lamnya KM Surya Indah. Ratus- 
an warga menyambut ketiga je- 
nazah itu. Seorang warga Wulu- 
han, Aris, selamat dalam kecela- 
kaan itu. 

Ngadenan, Kepala Dusun Ke- 
bonsari, Desa Tamansari, menga- 
takan, ketiga korban bersama 
Aris pergi ke Kaltim karena ingin 
bekerja di bengkel di Kutai Barat. 
Muhsinun sudah terlebih dahulu 
bekerja di bengkel itu. (PRA/SIR) 


KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO 


Peserta Jelajah Sepeda Bali-Komodo memasuki kapal Dharma Kencana III yang akan 
menyeberangkan mereka melintasi Selat Lombok menuju Pulau Lombok dari Pelabuhan Padangbai, 
Bali, Selasa (18/9). Pada etape pertama jelajah sepeda ini, peserta menempuh jarak 105 kilometer dari 
Nusa Dua, Bali, menuju Senggigi, Lombok, Nusa Tenggara Barat. 


Penyeberangan Singkat yang Berakhir Panjang 


(Sambungan dari halaman 1) 


jam perjalanan bisa berpenga- 
ruh pada kondisi barang bawa- 
annya, terutama jika ia meng- 
angkut h: "Kalau sudah 
muat pisang dari Flores ke Bali, 
kami harus kejar-kejaran de- 
ngan waktu. Sebab, terlambat 
sedikit saja, pisang bisa busuk 
mpai di Bali,” ujarnya. 

Pernah suatu kali 20 ton pi- 
sang yang dibawa Armin busuk 
karena kapal datang dan terlam- 
bat merapat. Keterlambatan ka- 
pal dialami mulai dari Labuan 
Bajo dan Lembar. Akibatnya, ju- 
ragan rugi hingga puluhan juta 
rupiah. 

Lamanya waktu penyebe- 
rangan dan bongkar juga me- 
nyebabkan penumpang tak nya- 
man karena harus berlama-lama 
di kapal. Saat berlayar ke Lom- 
bok, tim Jelajah Sepeda berun- 
tung karena mendapatkan kapal 
dengan fasilitas paling lengkap 
dan nyaman seperti Dharma 
Kencana III. Namun, penum- 
pang lain yang berangkat de- 
ngan kapal berbeda akan me- 
rasakan betapa tak nyamannya 
tinggal di kapal yang tak punya 
fasilitas lengkap. 

Sahrudin dan Untung, misal- 
nya, terpaksa tidur di truk di 
dalam kapal karena tak ada 
tempat tidur gratis yang dise- 
diakan pihak pengelola kapal. 
Padahal, selama perjalanan me- 
nyetir, keduanya selalu berga- 
dang. "Kalau kapal telat sandar, 
wah, capek kami juga akan ber- 
tambah karena harus menunggu 
lama,” kata Untung. 

Pengemudi seperti mereka 


juga berpikir ulang mengelua 
kan uang Rp 30.000 untuk me- 
nyewa tempat tidur karena uang 
terbatas, Ta hanya dibekali Rp 
29 juta untuk membeli solar 
350 liter, makan, biaya penye- 
berangan Ketapang-Gilimanuk, 
Padangbai-Lembar, dan upah- 
nya selama di perjalanan, 

Meski kondisi penyeberangan 
menyi kan, para penumpang 
tetap setia memakainya. Sebab, 
tidak ada moda transporta: 
pengganti murah yang bisa di- 
gunakan penumpang untuk ber- 
layar dari Bali ke Lombok dan 
sebaliknya. Padangbai-Lembar 
praktis menjadi satu-satunya 
pintu utama arus logistik. Di pe- 
labuhan ini mengalir arus lo- 
gistik dari Jawa dan Bali ke pu- 
lau-pulau di Indonesia timur 
dan sebaliknya. 

'Truk-truk dari Jawa dan Bali 
akan membawa hasil pabri 
perti sabun cuci, ban mobil, dan 
bahan bangunan, ke Lombok, 
Sumbawa, hingga Flores. Se- 
mentara dari arah sebaliknya 
masuk berbagai macam hasil 
bumi, mulai dari bawang merah 
asal Lombok, pisang dari Flores, 
hingga mete dari Sumbawa. 

Pelabuhan ini terus berkem- 
bang. Saat ini dalam sehari r: 
ta-rata mengangkut 500 pe- 
numpang dan 243 kendaraan. 
”Tahun 1997 hanya ada 15 kapal, 
sekarang kapal selalu ada setiap 
jam selama 24 jam,” ujar Mahar 
(40), sopir truk, warga Kabu- 
paten Lombok Barat. 

Feri yang beroperasi di lin- 
tasan ini pada 2012 mencapai 
23 kapal. Manajer Usaha PT 
Angkutan Sungai, Danau, dan 


Penyeberangan (ASDP) Indo- 
nesia Ferry Cabang Padangbai 
Arsil mengatakan arus logistik 
sangat dominan di lintasan ini, 
Komoditas hasil bumi dari 
Lombok dan Sumbawa dikirim 
ke Surabaya untuk memasok 
pabrik-pabrik di sana. Logistik 
dari Flores pun dikirim melalui 
truk lewat pelabuhan ini. Jalur 
Padangbai-Lembar juga menjadi 
lin penyeberangan bagi wi- 
satawan dari Bali ke Lombok 
dan sebaliknya. 

Hingga kini, Padangbai-Lem- 
bar yang merupakan pelabuhan 
padat penumpang hanya punya 
dua dermaga. Jumlah dermaga 
yang hanya dua menyebabkan 
28 kapal penumpang harus an- 
tre untuk bersandar. Kapal yang 
mempunyai kemampuan berla- 
yar tiga jam terpaksa tetap ber- 
layar sampai empat jam karena 
harus antre merapat di pelabuh- 
an. 

Charda Damanik, General 
Manager PT ASDP Indonesia 
Ferry Padangbai-Lembar, meng- 
akui, dua pelabuhan yang meng- 
hubungkan Bali dan Lombok 
tersebut butuh tambahan der- 
maga. Penambahan itu untuk 
mengimbangi peningkatan arus 
logistik dan penumpang dalam 
lima hingga sepuluh tahun ke 
depan. 


SIWI YUNITA 
CAHYANINGRUM/SAMUEL 
OKTORA/KHAERUL ANWAR) 


@ 


Lihat Video Terkait 
"Hari Pertama Jelajah 
Sepeda" 

di vod.kompas.com/ 
balikomodol 


Konsekuensi Jagung Transgenik 


negeri, berita tentang rekomendasi 

Komisi Keamanan Hayati untuk ke- 
amanan pakan jagung transgenik bak daun 
jatuh ditelan arus. Tak banyak tanggapan 
berarti meski konsekuensinya beragam, dari 
dampak lingkungan, ketergantungan petani, 
hingga kedaulatan pangan. 

Jagung yang direkomendasikan itu adalah 
RR NK603 dan Bt Mon89034. Varietas RR 
NK603 adalah jagung yang mendapat intro- 
duksi gen bakteri tanah Agrobacterium sp. 
Dengan rekayasa genetik ini, RR NK603 
menjadi tahan terhadap glyphosate, bahan 
aktif dalam herbisida Roundup. 

Cara kerja glyphosate adalah menghambat 
enzim yang berfungsi dalam biosintesis asam 
amino tertentu dalam tanaman dan mikro- 
organisme yang berperan dalam pertumbuh- 
an. Maka, idenya adalah mengembangkan 
suatu areal pertanaman jagung transgenik 
yang gulmanya bisa dibasmi dengan herbisida 
khusus tanpa khawatir tanaman utamanya 
ikut mati, Disingkat RR dari Roundup Ready, 
RR NK603 dan Roundup adalah produk per- 
usahaan multinasional Monsanto. 

Varietas Bt Mon89034 juga dihasilkan oleh 
Monsanto. Kode Bt merupakan singkatan 
dari bakteri Bacillus thuringiensis, yang gen- 
nya disisipkan ke jagung melalui rekayasa 
genetika. Gen yang diambil dari bakteri Bt 
tersebut adalah gen penyandi protein 
CrylA.105 dan Cry2Ab2, keduanya dapat me- 
matikan larva hama penggerek batang jagung 
lepidoptera. Hama ini menurunkan hasil 
panen jagung hingga 30 persen. 


Kontribusi jagung 

Jagung adalah tanaman pangan penting 
kedua setelah padi, baik dari sisi produksi 
maupun nilainya. Sebagian besar areal per- 
tanaman jagung terdapat di lahan kc 
baru sisanya di lahan irigasi dan tadah hujan. 
Daerah penghasil utama jagung di Indonesia 
adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, 
Lampung, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, 
dan Nusa Tenggara Timur. 

Kebutuhan jagung untuk bahan baku in- 
dustri makanan, minuman, dan pakan terus 
meningkat 10-15 persen setiap tahun. Na- 
mun, berbagai upaya untuk meningkatkan 
produksi jagung nasional belum juga mampu 
menutup kebutuhan, Data dari Balai Peneli- 


D: tengah ingar-bingar politik dalam 


LAPORAN IPTEK 


AGNES ARISTIARINI 


tian Tanaman Serealia menunjukkan, impor 
jagung segar meningkat 4,5 kali lipat dari 
338.798 ton tahun 2009 menjadi 1.527.516 ton 
tahun 2010, Demikian pula halnya dengan 
impor jagung olahan yang meningkat tiga kali 
lipat dari 82433 ton tahun 2009 menjadi 
259.295 ton tahun 2010. 

Persoalan utama pengembangan jagung di 
Indonesia adalah belum meratanya penggu- 
naan benih jagung yang berkualitas, belum 
intensifnya pengelolaan budidaya dan pena- 
nganan pascapanennya. Tidaklah mengheran- 
kan bila upaya peningkatan produksi jagung 
juga lebih ditekankan pada produktivitas, bu- 
kan perluasan lahan. 


Varietas baru 

Badan Penelitian dan Pengembangan Per- 
tanian, misalnya, sampai tahun 2011 telah 
merilis berbagai varietas unggul baru, terma- 
suk di antaranya 16 hibrida baru, Dalam hal ini, 
varietas unggul baru tanaman pangan biasanya 
memiliki ketahanan terhadap hama penyakit 
dan tahan terhadap lingkungan spesifik wila- 
yah, seperti tingkat kesuburan tanah yang 
rendah dan ancaman kekeringan. 

Dalam hal ini, kehadiran varietas jagung 

transgenik memang masuk dalam kriteria, 
Permasalahannya kemudian, siapkah kita 
menghadapi berbagai risiko kehadiran jagung 
transgenik di Indonesia? 
i dapat dikaji dari pengaruh 
komponen « ini terhadap makhluk hidup 
lain—mikroorganisme, herbivora, dan omni- 
vora—bukan target, yang memakan tanaman 
transgenik, baik langsung maupun tidak lang- 
sung. Potensi lain adalah pengaruhnya ter- 
hadap lingkungan yang lebih menyeluruh dari 
areal pertanaman transgenik. 

Seperti diuraikan sebelumnya, tanaman 
transgenik adalah tanaman yang disisipi gen 
makhluk hidup lain melalui suatu rekayasa 
genetika, Sebagai hasil rekayasa yang tidak 
alami: karena menggabungkan gen tanaman 
dengan gen bakteri atau gen lain yang bukan 
kerabatnya, dampak terhadap habitatnya bisa 


tidak terduga. 

Menurut Dwi Andreas Santosa dalam 
"Analisis Risiko Lingkungan — Tanaman 
Transgenik” yang dipublikasikan dalam jur- 
nal Ilmu Tanah dan Lingkungan, Oktober 
2000, perubahan ini ternyata memengaruhi 
predator alami hama target, mulai dari ke- 
tidakmampuan mengenali mangsanya sam- 
pai turut mati sebagai korban. 

Tumbuhan milkweed yang tumbuh di se- 
kitar ladang jagung Bt ternyata juga tercemar 
serbuk sari jagung meski dalam jumlah yang 
lebih rendah dari ambang batas toksisitas 
terhadap larva kupu-kupu monarch. Dengan 
demikian, perlu dianalisis lebih lanjut dam- 
pak buruk penyebaran gen tanaman transge- 
nik ke tanaman budi daya lain yang mampu 
kawin silang dengan kerabat liarnya. 

Penyebaran gen dari tanaman transgenik 
juga sering dianggap sebagai ancaman ter- 
hadap keanekaan hayati, terutama pada ta- 
naman liar yang sudah terancam punah, 
meski menurut beberapa ilmuwan pendapat 
ini sulit diterima. 


Dampak sosial 


Menurut Dwi Andreas Santosa, Ketua 
Program S-2 Bioteknologi Tanah dan Ling- 
kungan IPB dan menjadi salah satu pengga- 
gas Asosiasi Bank Benih Tani Indonesia, yang 
lebih penting lagi untuk dipertimbangkan 
adalah dampak ekonomi dan sosial, 

Bila tanaman transgenik ditanam secara 
besar-besaran, akan terjadi pergeseran pe- 
nguasaan benih dari mula-mula common pro- 
perly—di mana petani menjadi pemilik benih 
yang bisa disimpan dan ditanam berulang 
kali—-menjadi milik hanya beberapa perusa- 
haan multinasional. 

Kedua benih yang sudah dianggap sebagai 
pakan yang aman pada tingkat berikutnya 
bisa direkomendasikan untuk ditanam. Ini 
yang berkonsekuensi pada ketergantungan 
petani, Pada jagung RR NK608, petani bah- 
kan hanya bisa menggunakan produk pesti- 
sida tertentu. Inikah yang kita inginkan? 


SBY: Jaga Keamanan Jakarta 


(Sambungan dari halaman 1) 


memastikan TPS aman, begitu 
juga kotak suaranya. 

Menurut Rikwanto, ada se 
kitar 15.000 TPS yang harus di- 
jaga, di antaranya ada yang di- 
kategorikan rawan gangguan 
kamtibmas. Kategori itu karena 
pencoblosnya banyak, tingkat 
partisipasi politik masyarakatnya 
tinggi, dan pendukung kandidat- 
nya sama banyak. TPS di lokasi 
permukiman yang sebelumnya 
terkena musibah kebakaran juga 
dikategorikan TPS cukup rawan. 

Dalam kesempatan itu, Rik- 
wanto mengatakan, masyarakat 
harus waspada dan cerdas dalam 
menilai pesan-pesan provokatif 
yang belum dipastikan siapa pe- 
atau penyebarnya. Sebab, 
ja permainan dan trik-trik 
politik yang bisa dilempar atau 
dimainkan siapa saja. 


Sulit dipredil 


Lingkaran Survei Indonesi: 
(LSI) memprediksi kedua pa- 
sangan calon gubernur DKI me- 
miliki peluang yang sama untuk 
menang, Direktur Riset LSI Ar- 
man Salam mengatakan, dari ha- 
sil survei terhadap 440 respon- 
den terkait persepsi dan calon 
pasangan gubernur yang akan di- 
pilih, terungkap pemilih di Ja- 
karta sangat dinamis, 

Dari segi popularitas, diketa- 
hui pasangan Fauzi Bowo-Nach- 
rowi Ramli (Foke-Nara) lebih po- 
puler dibandingkan Joko Wido- 
do-Basuki Tjahaja Purnama (Jo- 


kowi-Ahok). Sebaliknya, dari segi 
suka atau tidak suka, persentase 
menyukai Jokowi-Ahok le- 


da yang tidak sejalan. 
Fauzi lebih populer di Jakarta, 
tetapi warga Jakarta lebih me- 
nyukai Jokowi. Dari kedua per- 
sepsi itu, masing-masing selisih 
persentasenya sangat tipis,” kata 
Arman. 

Dari kategori dukungan ber- 
dasarkan usia dan pendidikan, 
diketahui bahwa 
pendukung Fau- 
zi-Nara adalah pemi- 
lih tua, kalangan 
ekonomi menengah, 
serta didominasi 
pendidikan rendah. 
Sebaliknya, — Joko- 
wi-Ahok didominasi 
oleh pemilih muda 
dan berpendidikan tinggi. 

Berdasarkan karakteristik 
pendukung, tiap calon gubernur 
itu memiliki kerawanan terkait 
partisipasi pendukungnya dalam 
pemungutan suara. Pemilih usia 
di atas 50 tahun, contohnya, 25 
persen memilih tidak akan da- 
tang ke TPS. Pemilih usia 19 
tahun sebanyak 18,3 persen tidak 
datang ke TPS, dan pemilih usia 
20-29 tahun sebanyak 119 per- 
sen juga tidak akan datang ke 
TPS. 

Hal itulah, kata Arman, yang 
membuat LSI kesulitan mem- 
prediksi pemenang dalam Pil- 
kada DKI putaran kedua. Bagi 
LSI, survei Pilkada DKI ini me- 
rupakan survei ketiga kalinya 


yang sulit diprediksi setelah Pil- 
kada Aceh dan Jawa Barat. 
Salah satu yang menjadi ke- 
sulitan survei prediksi Pilkada 
DKI putaran kedua ini, menurut 
Arman, adalah adanya kalangan 
masyarakat ekonomi menengah 
atas yang tinggal di permukiman 
eksklusif, Tak satu pun dari me- 
reka yang bisa ditemui untuk 
diminta sebagai responden. Pro- 
porsinya mencapai 32 persen da- 
ri total 440 responden, 
"Sebanyak 32 per- 
sen responden yang 
tidak dapat ditemui 
itu kami ganti dengan 
responden lain. Ttu 
sebabnya, kami tidak 
yakin dengan jawaban 
dari 32 persen 
responden pengganti 
itu,” kata Arman. 


Menjadi taruhan 

Di tempat terpisah, Ketua De- 
wan Perwakilan Daerah (DPD) 
Irman Gusman mengingatkan, 
pelaksanaan pilkada menjadi ta- 
ruhan bagi pelaksanaan demo- 
krasi di Indonesia. Semua pe- 
nyelenggara negara harus men- 
jaganya agar berjalan aman, ter- 
tib, jujur, dan adil. 

"Pilkada DKI putaran kedua 
tercederai, demokrasi di Indone- 
sia juga tercederai karena dipan- 
tau banyak pihak (termasuk du- 
nia internasional),” kata Irman di 
ruang kerjanya di Gedung DPD. 

Irman menilai, pelaksanaan 
Pilkada DKI putaran pertama 
berjalan baik karena memberi- 


kan ruang kepada banyak kon- 
testan, Bahkan, dua pasang calon 
perseorangan pun ikut serta. Hal 
ini perlu mendapat api ka- 
rena esensi demokrasi adalah 
partisipasi, Demokrasi tanpa par- 
tisipasi masyarakat yang besar 
merupakan demokrasi prosedu- 
ral semata. 

“Pilkada DKI putaran pertama 
menunjukkan kedewasaan dan 
semua pihak menerima hasilnya 
dengan baik,” tambahnya. 

Semangat ini perlu dikem- 
bangkan di putaran kedua. Tuga 
semua penyelenggara negara, 
mulai dari Presiden, DPR, DPD, 
termasuk aparat keamanan, 
ataupun lembaga negara lain, un- 
tuk menjaganya, "Mari kita do- 
rong pilkada yang memperkuat 
keindonesiaan. Demokrasi harus 
memperkuat kebinekaan, bukan 
malah memperlemah,” ujarnya, 

Pilkada DKI putaran kedua 
tidak akan berarti apa-apa apa- 
bila dilakukan dengan tidak jujur, 
tidak adil, atau nilai-nilai anti- 
demokrasi. "Demokrasi hari Ka- 
mis ini menjadi sangat penting 
untuk mencapai demokrasi ke 
depan, Ini taruhan bagi bangsa 
ini,” kata Irman. 

DPD juga akan ikut memantau 
pelaksanaan Pilkada DKI putar- 
an kedua untuk memastikan ber- 
jalan aman, tertib, jujur, dan adil. 
Dia juga mengingatkan, esensi 
demokrasi bukan soal harus me- 
nang. melainkan bagaimana pi- 
hak yang tidak menang bisa 
memberi selamat kepada yang 
menang. (WHY/RTS/SUT/MDN) 


Skor Indonesia 


(Sambungan dari halaman 1) 


sungguh-sungguh — melakukan 
pemberantasan korupsi dan me- 
lakukan penyedotan sumber da- 
ya alam secara serampangan. Ju- 
ga disebutkan keberadaan oligar- 
ki-oligarki ekonomi yang mampu 
memanipulasi kebijakan peme- 
rintah. 

Dokumen laporan resmi yang 
diperoleh Kompas dari laman 
resmi Freedom House (www.fre- 
edomhouse.org) itu menunjuk- 
kan, skor Indonesia pada tiga dari 
empat kategori penilaian turun 
dari penilaian tahun 2010. 

Pada kategori penegakan hu- 
kum, skor Indonesia turun dari 
317 pada 2010 menjadi 2,60 ta- 


Kembali Memburuk 


hun ini, Skor pada kategori ke 
bebasan sipil juga merosot dari 
3,64 menjadi 309. Sementara 
skor pada kategori tindak anti- 
korupsi dan transparansi melorot 
dari 2,96 menjadi 2,80. 

Hanya skor di bidang akunta- 
bilitas dan suara publik yang naik 
dari 3,54 menjadi 4,22. Namun, 
itu pun masih berada di bawah 
nilai 5, yakni standar minimum 
pemerintahan demokrasi yang 
dianggap efektif. 

Sistem penilaian mengguna- 
kan skor 0-7 untuk 75 sektor yang 
dinilai, dengan skor 7 menunjuk- 
kan kinerja terbaik. 


Agenda komprehensif 


Michael Buehler, asisten pro- 


fesor ilmu politik di Northern 
Illinois University, menyatakan, 
Indonesia tak memiliki agenda 
komprehensif dalam mengha- 
dapi berbagai tantangan politik 
dan sosio-ekonomi. 

"Alih-alih, sebagian besar elite 
politik mengandalkan pembelian 
suara dan berbagai bentuk ko- 
rupsi politik lainnya untuk me- 
ngumpulkan dukungan dan pe- 
ngaruh”, tulis Buehler, yang di- 
tunjuk Freedom House untuk 
menyusun laporan tentang In- 
donesia. 

Buehler juga menyoroti kega- 
galan negara melindungi kelom- 
pok-kelompok agama minoritas 
dan meningkatnya ketegangan 
antarpemeluk agama di Indone- 


sia. 

Selain itu, dia juga mencatat 
masih rendahnya penanaman 
modal asing langsung, terutama 
di sektor manufaktur, karena bu- 
ruknya lingkungan bisnis, inefi- 
siensi institusi pemerintahan, 
rendahnya tingkat pendidikan, 
dan rusaknya infrastruktur. 

Ini ketiga kalinya Indonesia 
mendapat nilai buruk dalam ber- 
bagai penilaian lembaga inde- 
penden tahun ini. Juni lalu, posisi 
Indonesia memburuk dalam In- 
deks Negara Gagal 2012. Awal 
bulan ini, posisi Indonesia juga 
melorot dalam Indeks Daya Sa- 
ing Global yang disusun Forum 
Ekonomi Dunia. 

(REUTERS/DHF) 


“STAF REDAKSI: Banibang Sukartiono, Taufik Mihardja, S J. Osdat, Chris Pudilastuti, Pleter P. Gero, Sri Fitrisia Martisasi, M. Suprihadi, Myrna Ratna M,, Johnny T, Gunardi, Sri Hc 
Harianto, Bre Redana, Maria Hartiningsih, Harladi Sapteno, Simon Saragih, Abun Sanda, Yesayas Oktaviaus, Julian Sihembing, Agnes Aristlarini, Agus Hermawan, Fandri Yuntarti, Tbrahimsyah Rahman, Fr 
Gunawan Direda, Kenedi Nurhan, Putu Fajar Arcana, Subur Tiahloha, Yovita Arika, Ida Setyorini, Nasrullah Nara, A. Maryot 
Diah Marsidi, Irwan Julianto, Budiarto Shambazy, Mulyawan Karim, Yuni Ikawati, Rene L. Pattiradjawane, Brigitta Isworo Laksrni, AW Subarkah, Soelastri, Ratih P 
Satlu, Ferry Santoso, Elok Dah Messwati, Jalce Tauris Santi, Buyung Wijaya Kusuma, Pingkan Elita Dundu, Edna Caraline Pattisina, Osa Tr 


Jannes Fudes Wawa, Nasru Alam Az12, imam Prihadiyoko, Adi Prinentyo, Danu 
Warsono, Pepih Nugraha, Arbain Rambey, Suhartona, Salomo Sirmanunakalit, C Windora A T, Rakaryan Sukarjaputra, Ed 
, Agus Susanto, Luslana Indriasari, Sidik Pramono, Nawa Tunggal, Susana Rita, Iwan Santosa, Susi Ivwaty, Marcellus Hemowa, Luki Aulia, 


lrtati Samhadi, Banu Astono, Mohamad Subhan, Try Harjono, P Tr Agung Kristanto, Yunas Santhani Aziz, Johanes Waskita Utama, Jimny 5 
a ul 


swaro, Sutta Dharmasaputra, Dahona Fitrianto, Gesit Ariyanto, Wisnu Nugraha, Maruli Tebing, Gunawan Setladi, 
Hasby, Alif Ichwan, Clara Wire: 
n Setiyawan, Yulia Sapthiani, Dewi Indriastuti, Maria Susy Berindra A, 


Korana Nicolas LMS, Pascal 5. Bin 


Nur Hidayati, Wisnu Dewabrata, Antonlus Torny Trihugroho, Amir Sodikin, Evy Rachmawati, Indira Permanasari S., Gatot Widakda, Budi Suwarna, Lasti Kurnia, M. Yuntadhi Agung, Hamzirwan, Prasetyo Eko P, Samsul Hadi, Hermas Effendi Prabowo, Ester Linte Napitupulu, M. Fajar Marta, Sarie Febriane, Dwi As Setyaningsih, Affan Adanensi Riza Fathoni, 


Gyprlanus Anto Saptowaly 


9, Anita Yossihara, Andy Riza Hidayat, Khaerudin, Emillus Caesar Alexey, Ahmad Arif, Neli Triana, Brigita Marla Lukita, Haryo Damardono, |iharn Khoiri, M, Zald Wahyudi, Helena Fransisca Nababan, Raditya Helabumi Jayakarna, Fransisca Rornana Ninik, Ambroslus Harto, Demitrius Wisnu Widiantora, Aryo Wisanggeni Genthong, C. 


Wahyu Haryo P, Eny Prihtiyani, R. Benny Dwi Kaestanto, Madina Nusrat, Mahdi Muhammad, Lucky Pransiska, Priyombado, Heru Sri Kumoro, Totok Wijayanto, Agnes Rita Sulistyawati, Agura Setyahati, Wisnu Aji Dewabrata, Ichwan Susanta, Fx Laksana Agung Saputra, Nina Susilo, CAIRO: Mustafa Abdurahman, BANDUNG: Dedi Muhtadi, SEMARANG: Sonya 


Hellen Sinombor, Winarto Herusansana, TEGAL: Siwi NurbiaJanti, SOLO: Srl Rejeki, YOGYAKARTA: Tharnas Pudjo Widijanta, MAGELANG: Regina Rukmorini, SURABAYA: Agnes Swet 
BANYUWANGI: Siwi Yunita Cahyaningrim, DENPASAR: Cokarda Yudistira, Ayu Sulistyowati, MATARAM: Khaerul Anwar, ENDE: Samuel Oktora, KUPANG: Frans Sarong, Karnelis Kewa Ama, MANADO: Jean Rizal Layuck, PALU: Reny Sri Ayu, MAKASSAR: Aswin Rizal Haraha 


wetta Pandia, LAMONGAN: Adi Sucipto, MOJOKERTO: Abdul Lathif, PROBOLINGGO: Dahlia Ira 


ti, MALANG: Dody Wisnu Pribadi, MADIUN: Runik Sri Astuti, JEMBER: Svamsul Hadi, 
URA: B, Josie Susila Hardianta, MERAUKE: Erwin Edhi Prasetya, AMBON: 


JAYAPI ve 
Antonlus Ponco Anggoro, MEDAN: Aufrida Wisni Warastri, M. Hilmi Fala, BANDA ACEH: Mohamad Burhanutin, PEKANBARU: Syahnan Rangkuti, BATAM: Kris Razianto Mata, PADANG: Ingki Rinaldi, JAMBI: Irma Tambunan, BANDARLAMPUNG: Yulvianus Harjono, BANJARMASIN: Defri Werdiono, PALANGKARAYA: Dwi Bayu Radius, BALIKPAPAN: Lukas Adi 


Prasetya, PONTIANAK: Agustinus Handoko 


GM LITBANG: F. Harianto Santoso MANAJER DIKLAT: Tony D. Widiastano 


KANTOR REDAKSI: J, Palmer 
3/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1945 


dukacita s/d 300 mmk Rp 46.000/mrnke belum termasuk PPN 106 


tan 26-28, Ja 


pernbayaran di muka, Iklan dukacita untuk dimuat besok dapat diterima 


MADA 109-110A, JAKARTA 11140 TELEPON: 260 1234, 260 1555 FAX: 260 1611 SENIN S/D JUMAT 08.20-16.00, SABTU 08.20-12.00, MINGGU TUTUP 
LANGGANAN R5 7 000/2ULAN REKENING: BNI 1946 tart Ko No, LAN JA06 BA ear Kota No. R01 DIDOONGOHOR # Gio ons LM 0 BCA Jln Gnjh Mada Ka 192 CD Unlam Na DL S9 Said KHUSUS BAGIAN IKLAN NO ID $00127 9 TELEPON (SELURUH BAGIAN BISNIS): 5367 900) DAN 59679599 ONLINE: http jav Komoascom 


@ YAYASAN DANA KEMANUSIAAN KOMP/ 
'& Setiap artikel atau tulisan yang di, 


Im ke Redaksi hendaknya dit 
dimuat di harian "Kompas" dapat diumumkan/dialihwujudkan kem 


: Rekening BCA cab Gajah Mada, Jakarta Nomor A/C 012.302143.3 @E-MAIL: kampasfkompas.com 


dengan spasi rangkap, maksimal 5.000 karakter, ditandatangani, dan disertai identitas (kalau ada, cantumkan nomor telepon dan faksimile). Untuk format di 
li dalam format digital maupun nondigital yang tetap merupakan bagian dari harian "Kompas". 


WARTAWAN "KOMPAS" SELALU DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APA PUN DARI NARASUMBER. 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


ipa pukul 16.00 WIB. BAGIAN IKLAN: 


arta 10270 TELEPON: 534 7710/20/30, 530 2200 FAK: 548 6085/548 3581 ALAMAT SURAT (SELURUH BAGIAN): P.O, BOX 4612 JAKARTA 12046 ALAMAT KAWAT: Kornnas Jakarta 
anggal 19 November 1985, serta Keputusan Laksus Pangkopkamtibta No. 103/PC/1969 tanggal 21 Januari1969 ANGGOTA SERIKAT PENERBIT SURAT KABAR: No. 27/1965/11/A/2002 PERCETAKAN: PT Gramedia ISSN 0215- 207X ISI DI LUAR TANGGUNG JAWAB PERCETAKAN 


DIREKTUR BISNIS: Hardanto Subagyo GM IKLAN: Elly Handojo TARIF IKLAN: Reguler (umumy/display) BW Rp 105.100/mmk FC Rp 197.000/mmk, Klasika Batavia: 1 kolom Rp 50.000/mmkc mini (rnin 3brs, maks 12brs) Rp 45:000/baris, dukacita s/d 300 mmk Rp 49-000/1mmik. Nusantara: 1 kolom Rp 58.500/mmk, mini (mi 
Palrnerah Selatan 15, Jakarta 10270 TELEPON: 5367 9909, 5367 9599 FAX: 
BAGIAN SIRKULASI (LANGGANAN): JL. GAJAH MADA 104, JAKARTA 11140 TELEPON (LANGSUNG: 260 161 7-1 


al, dikirim ke alamat opir 


PENERBIT: PT Kampas Media Nusantara 


SURAT IZIN USAHA PENERBITAN PERS: SK Menpen Na, 


5, maks 12 brs) Rp 55.000/baris, 


19080 SENIN S/D JUMAT 08.30-16.00, SABTU 08.30-12.00, MINGGU 13.00-16.00, JL, GAJAH 
18 PABX: 260 1234 DAN 26) 1555 PESAWAT 1231 S/D 1239 FAX: 260 1622 


HARGA 


kompas.com atau opini@kompas.co.id. Setiap artikel/tulisan/foto atau materi apa pun yang telah 


Syukur Abidin 


SOSOK 


KOMPAS, RABU, 19 SEPTEMBER 2012 


Pelopor Mete di Pulau Moyo 


Seperti lilin yang memberi cahaya, 
tetapi tak me kan dirinya 
habis ditelan api. Itulah gambaran 
kehidupan Syukur Abidin, tokoh 
masyarakat Desa Labuhan Aj 
Pulau Moyo, Kabupaten Sumbawa, 
Nusa Tenggara Barat. 


OLEH SIWI YUNITA 
CAHYANINGRUM 
& SAMUEL OKTORA 


ria berusia GI tahun, pelopor 
Pesosneran ekonomi warga 

Pulau Moyo, ini memilih tetap 
tinggal di rumah panggung sederhana 
di pinggir pantai. Sementara banyak 
warga desa binaannya hidup mapan 
dan tinggal di rumah berdinding 
batu, 

"Punya rumah kayu tak merisau- 
kan, saya tetap senang dan bangga 
dengan rumah panggung ini. Masya- 
rakat di ni dulu terbelakang sekali, 
ii kondisi perekonomiannya 
a yakin, lima atau sepu- 
luh tahun | mua rumah di 
sini bangunannya batu 
(permanen)," katanya. 

Syukur, penduduk 
asli Labuhan Aji, me- 
ngetahui betul bagaima- 
na perkembangan pen- 
duduk desa itu. Dia pernah 
menjab: sebagai 
Sekretaris Desa 
(Sekdes) Labuhan 
Aji selama tujuh 
tahun 
(2002-2009). 


LAUNGHI 


CON do Suite Lor 


SOHO) 


Bahkan, ia yang seharusnya pen- 
siun tahun 2009, masih diminta me- 
megang urusan sekdes hingga kini. 
Pemerintah Kabupaten Sumbawa 
memilihnya karena belum ada sekdes 
yang mau ditempatkan di Pulau Mo- 
yo, menggantikan Syukur. 

Sejak masih kanak-kanak, ia tahu 
bagaimana kemiskinan membelenggu 
masyarakat Labuhan Aji. Warga saat 
itu hanya mengandalkan kehidupan 
dari padi ladang dan nelayan. Banyak 
warga desa yang tak sekolah. Kalau- 
pun ada warga yang sekolah, hanya 
tamat SD. Hingga tahun 2008 tak ada 
SMP di sini, 

Syukur mengenyam pendidikan SD 
di Sumbawa Besar pada 1964. Di Pulau 
Moyo, SD baru dibangun tahun 
1970-an. Saat sekolah di Sumbawa, ia 
langsung duduk di kelas IV karena 
terlalu tua untuk menjadi murid 
kelas TI. Saat itu rumahnya berdinding 
anyaman bambu. 

Kegetiran hidup secara ekonomi 
membuka pikiran Syukur, Dari kesu- 
sahan itu timbul tekadnya untuk 
membekali diri menuntut ilmu. Ia pun 


bercita-cita membangun desanya. 


Dari Tambora 


Ia menyel 
Akademi Maritim Indonesi 
Denpasar, tahun 1976. Suatu 
berkunjung ke rumah kerabatny 
kawasan Gunung Tambora, Kecamat- 
an Kempo, Kabupaten Dompu, Pulau 
Sumbawa. Kerabatnya itu berha 
membudidayakan jambu mete, 
Saat itu, warga dan transmigran 
lokal dari Pulau Lombok di Kempo 
telah berhasil membudidayakan jam- 
bu mete. Hasil mete kala itu menjan- 


kan pendidikan di 
ia (AMD), 


uang untuk naik haj ata uang 
itu dari hasil menanam mete, ditam- 
bah ternak dan kopi. Saya pun terge- 
rak untuk mengajak penduduk di sini 
(Pulau Moyo) menanam jambu me- 
te,” katanya, 

Tahun 1990-an, Syukur mulai 
mengajak warga Pulau Moyo mena- 
nam jambu mete dengan benih yang 


SYUKUR ABIDIN 


Lahir: Labuhan Aji, Pulau Moyo, 
Kabupaten Sumbawa, Nusa 
Tenggara Barat, 1951 
& Pendidikan: Akademi Maritim 
Indonesia (AMI), Denpasar, 1976 
# Istri: Marawia (50) 
& Anak: 
- Suharno Putra Satria (16) 
- Haryanti Putri Satria (10) 


didatangkan dari Tambora. 

”Awalnya agak sulit sebab warga 
mengira pohon mete kecil dan lama 
berbuahnya. Pelan-pelan saya menje- 
laskan, dalam dua tahun mete 
berbuah dan batang pohonnya segi 
(sambil — memperagakan pelukan 
orang dewasa),” kata Syukur. 

Secara bertahap, warga mulai 
membuka lahan. Pohon di hutan dite- 
bang untuk diganti dengan tanaman 
jambu mete, Namun, & 
lah juga mulai menghadang sebab 
Syukur menjadi sasaran teguran ke- 
pala di titu. 

la juga mendapat ancaman dari 
aparat Balai Konservasi Sumber Daya 
Alam Wilayah IT Sumbawa. Ta ditu- 
ding mendalangi peri n hutan. 

”Kepala desa (kades) saat itu te- 
rang-terangan tidak be i mendo- 
rong masyarakat membuka kebun. 
Saya harus meyakinkan kades, saya- 
lah yang bertanggung jawab kalau 
berurusan dengan hukum,” katanya. 
Syukur mengaku nekat membuka ke- 
bun baru karena lahan yang dibuka 
warga Pulau Moyo di luar kawasan 
konservasi. 

Akibat sepak terjangnya itu, Syukur 


asus dugaan per 
dilakukan warga Labuhan Aji. 
Namun, dinas perkebunan 


setempat justru mendukung 


langkah Syukur. Mereka membantu 
melakukan persemaian bibit jambu 
mete, bahkan mendatangkan benih- 
» Pulau Moyo. 
a tersenyum kare- 
andalan 


na mete menjadi komodita 


ata setiap hektar tanaman 
jambu mete di pulau itu meng- 
hasilkan 1-2 ton. Dalam sekali pa- 


nen, warga memperoleh penghasilan 
Rp 20 juta-Rp 30 juta per hektar. 

Pada panen terakhir tahun ini, har- 
ga mete turun, yakni Rp 7.500 per kg. 
Tahun lalu harganya Rp 10000 per kg. 
Namun, ia tetap optimistis karena 
pasar masih mampu menyerap komo- 
ditas itu. 

"Mete dari sini (Pulau Moyo) dijual 
ke pengumpul di Sumbawa, lalu diki- 
rim ke Surabaya, selanjut- 
nya diekspor, paling banyak 
ke India," ujar Syukur yang 
mempunyai lahan jambu 
mete sekitar 1,5 hektar, 


Memelihara sapi 

Ketika ekonomi warga 
Pulau Moyo kian meningkat 
dari h mbu mete, pada 
2000-an — Syukur 
kembali mendorong warga 
setempat beternak sapi. Ternak sapi 
memakan rumput yang menjadi gul- 
ma di kebun mete, Dengan demikian, 
tanaman mete bisa tumbuh baik 

Kini, warga Pulau Moyo yang jum- 
lahnya 400 keluarga mempunyai ba- 
nyak sapi. Rata: tiap keluarga 


Kompas 


Jelajah 
sepeda 


mempunyai lebih dari lima sapi, bah- 
kan ada yang sampai 20 sapi. Ia pun 
mendorong warga membuat kandang 


untuk mengantisipasi agar ternaknya. 
tak lari ke hutan. Areal kandang yang 
disiapkan mencapai 30 hektar. 

Dia juga mulai membudidayakan 
kapulaga. "Informasinya, harga kapu- 
laga sedang bagus, sekitar Rp 60.000 
per kilogram,” ujar Syukur yang hobi 
memancing itu. 

Sukses meningkatkan 
ekonomi warga setempat de- 
ngan jambu mete dan sapi, 
Syukur masih berkeinginan 
memajukan pendidikan di 
Pulau Moyo. Ta ingin agar di 
pulau ini ada sekolah mene- 
ngah 'atas (SMA). Sebagai 
sekdes, lahan untuk sekolah 
itu sudah dia siapkan. Na- 
mun, hingga kini belum ada 
tindak lanjut dari Pemkab Sumbawa. 

”Warga di sini yang ingin melanjut- 
kan pendidikan ke tingkat SMA harus 
ke Sumbawa. Bagi warga yang ke- 
mampuan ekonominya pas-pasan, 
kondisi ini pasti menjadi kendala," 
kata Syukur. 


Tersedia di 


kenang 


Find our dealers at www.mazda.co.id/doalers/ 


KOMPAS/SIWI YUNITA CAHYANINGRUM 


TOowniouse 


POTe 


FRASERS 
CENTREPONNT 
nowes 


HE 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


SEKISUI HOUSE 


22-23 September 2012 | 10. 


Jl. HOS. Tjokroaminoto No.41-43, Bandung 


Jl. Gajah Mada No. 59-61, Semarang 


mam 


Organization 


o ta) Far East 


CS S..9NA 


GET SPECIAL 
EARLY BIRD 


aa) 4 
- 
£ 


aa 


pl 


Pameran Properti Singapura 


Shangri-La Hotel 


Ruang Sumatra Lt.1 


Jl. Jend Sudirman kav 4, Jakarta 


Hotel Hilton 
Ruang-Jovo, Lt.3 


Hotel Gumaya Tower 


Ruang, Redwood, Lt.5 


Meraa -2 


LAYANAN BEBAS PULSA 


00800-1-931000 


www.fareast.co.id 


20.00 WIB 


a kunc 


d. Do 


gunakan untuk 


nload sala 


Cc. Ketik ka 
d. Do 


gunakan untu 


b, Masuk ke 


Ketik k 


k scan GR 


untuk sca 


KOMPAS 
GR CODE 


LANGKAH-LANGKAH MENGGUNAKAN APLIKASI KOMPAS GR CODE 


Dapatkarf konten multimedia Kompas melalui teknolo: 

GR gode (Auick Response Code) di perar 

Anda Melalui teknologi ini, Andabisa mengakses informasi 
yamg lebih kaya, dalam, dan mutakhir dalam bentuk teks, 


at mobile 


infografis, foto serta video. 


jin dengan account itun: 
b/ Masuk ke App $ 


Store 


pencarian "OR Code Scanner 
Ih satu app yang tersedia/ditemukan 


de 


e Scanner 
ditemukan 


tuappyai 
ORC 


dalam pencarian, 


tersedia/ditemukan dalam pencarian, 


EKONOMI 


KOMPAS RABU, 19 SEPTEMBER 2012 


Nusantara: Masuk dalam 
Koper dan Sayur... naa 


PENERBANGAN 


Tak Lagi Jago Kandang 


A khirnya, setelah persiapan selama bertahun-tahun, Grup 


Lion Air mengumumkan maskapai barunya di Malaysia. 
Malindo Airways, maskapai baru tersebut, dijadwalkan 
mulai terbang pada Mei 2013. 

Lion Air memang hanya pemegang saham minoritas, 49 
persen, Sebanyak 51 persen saham dipegang National Aerospace 
and Defence Industries Malaysia. Akan tetapi, langkah baru itu 
merupakan pencapaian besar. Maskapai kita bukan lagi sekadar 
jago kandang. 

Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri Mohammad Najib bin 
Tun Abdul Razak pun menyempatkan hadir di Selangor, Selasa 
(1/9), saat penandatanganan kesepakatan. Sebuah kehadiran 
kepala pemerintahan yang sangat bermakna dalam menguatkan 
sebuah kesepakatan bisni 

Sebelumnya Lion Air menghebohkan dunia penerbangan. 
Pembelian 203 unit Boeing 737 MAX dan 737-900 ER me- 
mecahkan rekor pembelian. Sejumlah media utama dunia me- 
nampilkan gambar penandatanganan pembelian, yang disaksikan 
langsung oleh Presiden Amerika Serikat Barack Obama. 

Dengan mem diri di segmen maskapai berbiaya ren- 
dah, Malindo Airways menjadi penantang Mandala Air, Firefly, 
Tiger Airways, Citilink, dan "raja" low cost carrier, yakni AirAsia. 
Pasar pun bereaksi atas kedatangan Malindo Airways sehingga 
Rabu pagi, misalnya, harga saham AirAsia sempat turun hingga 5 
persen. 

Dari sudut pandang bisnis, kedatangan Malindo Airw 
memperketat persaingan sehingga syukur-syukur harga tiket 
lebih murah. Apabi a melihat dari sudut pandang yang lebih 
positif, Malindo Airways jelas akan mendorong lebih banyak 
orang Asia Tenggara untuk terbang, 

Dalam konteks semangat po ini, pernyataan petinggi AirA- 
sia selalu menarik untuk disimak, bahwasanya penerbangan 
berbiaya murah ditujukan untuk menumbuhkan pasar, bukan 
untuk memperebutkan "kue". 

Dengan langkah Lion Air tersebut, muncul pertanyaan apakah 
Indonesia terlalu kecil bagi Lion Air. Apakah kota-kota utama di 
Asia Tenggara tidak dapat dijangkau dari Indonesia? Tidakkah 
justru Malaysia hanya dengan sekitar 30 juta penduduk terlalu 
kecil bagi Lion Air? 

Yang pasti, Malindo Airways dapat mengandalkan Kuala Lum- 
pur International Airport (KLIA). Dengan lahan sekitar 10.000 
hektar (ha), KLIA jelas lebih luas dari Soekarno-Hatta yang 
seluas 1.740 ha. Boleh jadi Malindo Airways pun akan berbagi 
terminal baru KLIA2 dengan AirAsia, 

Terminal baru KLIA2 berjarak 1,5 kilometer dari KLIA de- 
ngan target operasional tahun 2013. Bei futuristik dileng- 
kapi jembatan penumpang ”melompati” pesawat, KLIA2 di- 
30-45 juta penumpang per tahun, 2: 
no-Hatta ini, 

Namun, dengan kesep: 
untuk membuktikan kem 
Lion Air harus menampilkan berita positif tentang keselamatan 
dan ketepatan waktu agar dipercaya Jabatan Penerbangan Awam 
Mi 


ak kalah pentingnya, saat nanti telah mengangkasa dari 
KLIA, Malindo Air dengan Grup Lion Air di belakang- 
nya—scharusnya menampilkan citra positif. Hadirkan selalu pe- 
layanan prima, ji akan penumpang dengan keter- 
lambatan. Sebab, dalam nama Malindo juga terpampang nama 
besar Indonesia. Itu harus tetap dijaga. (HARYO DAMARDONO) 


Jakarta IHSG 

4.400 

A20 rn 
ii 4.223,89 
3.800 


Rp B ny 19 


Hongkong HANG SENG 

22000 20.601,93 
20.000 

18.000 

16.000 


2 Setiap pembel 
Kartu Prep 


d 


anu 


Minyak 


dollar AS per barrel 


100 mr 
900 9609 
80,0 
1,0 


Emas Kurs Rupiah 

dollar AS per troy ounce per dollar AS 
1.800 9.200 
1.600 1.760,30 9.400 943 
1400 9.600 
1.200 9.800 


LAWSON 
ka a—0- 


Kuota BBM Ditambah 


Disparitas Harga Memicu Lonjakan Konsumsi 


JAKARTA, KOMPAS — Komisi VII DPR dan 
pemerintah sepakat menambah kuota bahan bakar 
minyak bersubsidi 4,04 juta kiloliter sampai akhir 
tahun 2012. Kuota tambahan itu diperlukan karena 
realisasi konsumsi BBM bersubsidi di sebagian besar 
provinsi di Tanah Air sudah melebihi kuota. 


Menurut Direktur Jenderal 
Minyak dan Gas Bumi Kemen- 
terian Energi dan Sumber Daya 
Mineral Evita H Legowo, Selasa 
(18/9), di Jakarta, kebutuhan da- 
nasubsidi untuk tambahan kuota 
itu dihitung berdasarkan volume 
dan perkembangan harga Mids 
Oil Platts Singapore (MOP3). 

"Kuota tambahan itu untuk 


semua provinsi yang membutuh- 
kan, Pada dasarnya distribusi 
tetap jalan, kuota baru setelah 
ada tambahan kuota itu sedang 
pkan Badan Pengatur Hilir 
kata Evita menegaskan. 

Jadi, Komisi VII sepakat me- 
nyetujui usulan kami mengenai 
penambahan kuota BBM bersub- 
sidi 404 juta kiloliter (KD. Tni 


membuat kami lega, masyarakat 
juga tenang,” kata Menteri Ener- 
gi dan Sumber Daya Mineral Jero 
Wacik seusai rapat kerja dengan 
Komisi VII DPR, Senin 7/9) 
malam, di Jakarta. Pihaknya 
memperkirakan kebutuhan dana 
untuk tambahan kuota BBM ber- 
subsidi sekitar Rp 12 triliun. 
Terkait dengan hal itu, peme- 
rintah segera menyampaikan pe- 
netapan kuota tambahan BBM 
bersubsidi itu ke Kementerian 
Keuangan, Selanjutnya, penetap- 
an kuota tambahan BBM ber- 
subsidi itu disampaikan ke Badan 
Anggaran DPR. Pemerintah juga 
menginstruksikan PT Pertamina 
agar menyiapkan tambal 
sokan BBM bersubsidi. 


Disparitas harga tinggi 

Dalam rapat itu, Komisi VIT 
DPR menyetujui penambahan 
kuota BBM bersubsidi 4,04 juta 
kl dan kuota elpiji 3 kilogram (kg) 
sebanyak 0,22 juta ton tahun 
2012. Komisi VII DPR juga me- 
netapkan kuota tambahan BBM 
bersubsidi 1,27 juta kl dan pe- 
ngurangan kuota elpiji 3 kg 0,32 
juta kl tahun 2011, 

Wakil Menteri ESDM Rudi 
Rubiandini menjelaskan, kuota 
BBM bersubsidi dalam APBN 
Perubahan 2012 sebanyak 40 juta 
kl. Akan tetapi, estimasi realisasi 
konsumsi BBM bersubs 
pai Desember 2012 dip 
4404 juta kl. Jadi, kuota tam- 
bahan untuk Premium 348 juta 


BNI prepaid card 


R2 B X7 19 
Sumber: StockWateh, Bloomberg, BI 


XS BNI 


kl, sedangkan kuota tambahan 
untuk solar 1,1 juta kiloliter, 

Jero Wacik menambahkan, 
tingginya disparitas harga BBM 
bersubsidi dan nonsubsidi itu ju- 
ga memicu penyelundupan BBM 
bersubsidi ke luar negeri. "Sulit 
untuk mengatasi praktik penya 
lahgunaan BBM bersubsidi ji! 
perbedaan harganya terlalu ja- 
uh," ujarnya. 

Anggota Komisi VII DPR dari 
Fraksi Partai Golkar, Dito Ga- 
ninduto, menyatakan, pengenda 
lian konsumsi BBM bersubsidi 
tidak ada gunanya selama masih 
terjadi perl n harga yang cu- 
kup tinggi antara harga BBM 
bersubsidi dan BBM nonsubsi: 


ANNUAL REPORT AWARD 2011 
Laporan Keuangan Bank Mandiri dan PT PGN Terbaik 


JAKARTA, KOMPAS — Dua 
badan usaha milik negara, yang 
tercatat di Bursa Efek Indonesia, 
menerima penghargaan Annual 
Report Award 2011, yakni PT 
Bank Mandiri Tbk dan PT Per- 
usahaan Gas Negara Tbk. PT 
Bank Mandiri merebut penghar- 
gaan pada kategori badan usaha 
milik negara keuangan, semen- 
tara PT Perusahaan Gas Negara 
meraih penghargaan pada kate- 
gori badan usaha milik negara 
nonkeuangan. 

Pelaksana Tugas Ketua Badan 
Pengawas Pasar Modal dan Lem- 
baga Keuangan (Bapepam-LK) 
Ngalim Sawega meny 
poran keuangan tahunan kini ti- 
dak lagi sebatas pelaporan per- 
tanggungjawaban — manajemen 
dalam rapat umum pemegang 
saham. "Laporan keuangan se- 
kaligus telah menjadi media ko- 

ikasi yang efektif kepada se- 
mua pihak tentang kinerja dan 
prospek perusahaan,” kata Nga- 
lim Sawega sebagai penyelengga- 
ra kegiatan tahunan ini, Selasa 
(18/9) malam, di Jakarta. 

Annual Report Award 2011 
mengambil tema "Transparansi 
Informasi sebagai Upaya Pene- 
rapan Pengelolaan Perusahaan 
yang Bersih dan Berintegritas 
untuk Meningkatkan Daya Saing 
Perusahaan dalam Perekonomi- 
an Regional”. Secara keseluruh- 
an, terdapat 10 kategori per- 
usahaan peraih penghargaan ini. 

Menurut Ngalim, keikutserta- 


KOMPAS/LASTI KURNIA 


Direktur Utama PT Antam Tbk Alwin Syah Loebis (paling kanan), Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Hendi Prio 
Santoso (nomor dua dari kanan), dan Direktur Utama PT Semen Gresik Tbk Dwi Soetjipto (paling kiri) menerima piala penghargaan dari 
Menteri BUMN Dahlan Iskan pada malam Annual Report Award 2011 di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Selasa (18/9). PT PGN menerima 
penghargaan utama Annual Report Award 2011. Pemberian penghargaan ini untuk meningkatkan keterbukaan informasi dan penerapan 


good corporate governance di sektor dunia usaha, BUMN/BUMD ataupun perusahaan s 


di Bursa Efek Indones 


an dalam Annual Report Award 
2011 merupakan wujud penerap- 
an tata kelola yang baik per- 
aan. Hal itu juga menjadi 
rana memperoleh masukan da- 
ri sejumlah kalangan tentang se- 
berapa baik laporan tahunan ter- 
sebut sekaligus semakin meman- 


tapkan keberadaan perusahaan 
di komunitas indu 

Sebuah laporan keuangan yang 
baik, sebagaimana menjadi kri- 
teria penilaian pada Annual Re- 
port Award 2011, menggambar- 
kan sejumlah hal, yakni mem- 
berikan gambaran yang baik dan 


jelas mengenai kegiatan opera- 
sional perusahaan. Selain itu, la- 
poran juga berisi penjelasan me- 
ngenai kinerja peru n serta 
indikasi arah perusahaan pada 
masa akan datang. 

Laporan keuangan juga me- 
nyajikan informasi keuangan 


ta, baik yang tercatat maupun yang tidak tercatat 


yang baik dan informati! 
dengan ketentuan akuntan! 
donesia, memberikan informasi 
yang jelas mengenai kepemilikan 
dan penerapan tata kelola yang 
baik, sekaligus menunjukkan ke- 
patuhan terhadap peraturan per- 
undangan yang berlaku, (BEN) 


Yeur way to show 
your family the world. 


ANZ Travel Visa Signature Card. 
Tingkatkan terus ANZ mileage Anda untuk meraih kesempatan gratis 
jelajahi dunia lebih cepat melalui transaksi sehari-hari dan nikmati juga 


penawaran khusus dari merchant kami. 


IN |CatHay PACIFIC 


5096 off on 2" ticket. 
Jakarta - Hong Kong return 
Economy & Business Class. 


1096 off Airport 
Transfer Service. 


Rp 1.5 mio nett for 
Deluxe Premium room. 


2096 off. 


096 3 month Installment. 304 off. 


Apply now! Gratis iuran tahunan tahun pertama hingga 30 September 2012. 


pa pe 
Ia CT (” Gali: S00ANZ atau (kode area) 500269 


visa usa Ra Visit us! anz.co.id/travelcard dan terbang gratis lebih cepat 


AN. 


We live in your world 


PT Bank ANZ Indonesia. Informasi benar saat dicetak. Untuk reservasi tiket: www.cathaypacific.com/id atau 021 5151747. Syarat dan ketentuan berlaku. 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KILAS 
EKONOMI 


Target Produksi Gula 
Diturunkan 


Kementerian Pertanian (Ke- 
mentan) merevisi target pro- 
duksi gula dalam swasembada 
gula 2014. Produksi gula nasi- 
onal, yang pada 2014 dalam peta 
jalan awal ditetapkan 5,7 juta 
ton, direvisi menjadi 3,l juta ton 
atau turun sekitar 2,6 juta ton. 
Direktur Jenderal Perkebunan 
Kementan Gamal Nazir, Selasa 
(18/9), di Jakarta, mengatakan, 
target produksi terpaksa direvisi 
karena pada awal pencanangan- 
nya telah memasukkan perhi- 
lahan baru 

i pabrik gula de- 
ngan mengasumsikan tambahan 
lahan 300.000-400.000 hektar. 
Ternyata tambahan lahan tebu 
hanya 5.000-6.000 hektar, Re- 
vitalisasi pabrik gula juga belum 
jalan. (MAS) 


CIMB Yakin dengan 
Konsep MEA 

CIMB Group sangat yakin de- 
ngan konsep Masyarakat Eko- 
nomi ASEAN (MEA), yang akan 
resmi berlaku pada tahun 2015. 
"ASEAN sangat penting untuk 
masa depan negara-negara di 
ASEAN, yang saat ini berpen- 
duduk sekitar 600 juta jiwa,” 
kata Group Chief Executive 
CIMB Group Dato Sri Nazir Ra- 
zak, di Jakarta, Selasa (18/9). Se- 
lama dua hari, CIMB menggelar 
CIMB Young Leaders ASEAN 
Summit 2012, yang diikuti 50 
mahasiswa dari 10 negara ang- 
gota ASEAN. (IDR) 


Garuda Food Perkuat 
Bisnis Minuman 


Garuda Food memperkuat bis- 
nis minuman dengan melal 
nakan usaha patungan Goint 
venture) dengan industri mi- 
numan nonalkohol dari Jepang, 
Suntory Beverage & Food. Ke- 
duanya sepakat mendirikan 
Suntory Garuda Beverage, "De- 
ngan struktur kepemilikan 51 
persen oleh Suntory Beverage & 
Food Asia Pte Ltd yang meru- 
pakan kantor pusat regional un- 
tuk Asia Tenggara dan 49 per- 
sen oleh Garuda Food, Suntory 
Garuda Beverage diharapkan 
dapat menjadi andalan bagi per- 
tumbuhan bisnis Garuda Food 
secara grup, khususnya di in- 
dustri minuman pada masa 
akan datang,” tutur Hartono At- 
madja, Presiden Direktur Sun- 
tory Garuda Beverage, di Jakar- 
ta, Selasa (18/9). (ENY) 


KOMPAS, RABU, 19 SEPTEMBER 2012 


GERBANG 


ANG Dr 


0 ' 
616,07 LS, 10720987: 81 


KOMPAS/M CLARA WRESTI 


Cikarang Dry Port yang menjadi perpanjangan dari Terminal Tanjung Priok sudah satu tahun beroperasi, Selasa (18/9). Dari kapasitas 2 
juta twenty-Joot eguivalent unit (TEU) , yang dimanfaatkan baru 3.500 TEU, Cikarang Dry Port di Bekasi, Jawa Barat, dapat mengurangi 
kepadatan alu lintas dan kepadatan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, 


CIKARANG DRY PORT 


Potensi Besar tetapi Rendah Pemanfaatan 


JAKARTA, KOMPAS — Meski 
arus lalu lintas barang di Pc 
labuhan Tanjung Priok sudah c 
kup padat, belum banyak peng- 
guna jasa yang melirik Pelabuhan 
Darat Cikarang sebagai alternatif. 
Akibatnya meski sudah berope- 
rasi sekitar setahun, pemanfaat- 
an Pelabuhan Cikarang belum 
optimal. 

Hal tersebut mengemuka da- 
lam diskusi bersama antara Wa- 
kil Menteri Perdagangan Bayu 
Krisnamurthi dan semua pihak 
terkait, Selasa (18/9), di Cikarang. 
"Sejak beroperasi pada April 2011 
hingga Agustus 2012, baru 3.500 
kontainer yang memanfaatkan 
jasa impor di Cikarang, semen- 
tara untuk ekspor baru 350 kon- 
tainer, Ini masih sangat kecil ka- 
rena kami menargetkan hingga 2 
juta peti kemas per tahun,” kata 
Benny Winardhi, Direktur Mar- 
keting Cikarang Dry Port. 

Dia mengatakan, target 2 juta 
kontainer itu sangat realistis. 


Target tersebut adalah setengah 
dari total kontainer yang masuk 
ke Tanjung Priok selama seta- 
hun. "Dari total kontainer ter- 
sebut, sekitar 62 persen berasal 
dari kawasan industri Jababeka. 
Di ada 4000 pabrik. Jadi, 
seharusnya pelabuhan darat ini 
a dimanfaatkan maksimal,” 
katanya. 

Pelabuhan Cikarang berope- 
rasi di bawah otoritas Tanjung 
Priok. Di tempat tersebut telah 
disediakan layanan bea cukai dan 
karantina, Idealnya, kehadiran 
pelabuhan tersebut diminati ka- 
rena konsumen tak perlu repot 
mengantre di Tanjung Priok. 

Kepala Otoritas Tanjung Priok 
Sahat Simatupang mengatakan, 
belum banyak pengusaha me- 
manfaatkan Cikarang Dry Port 
karena muncul b iaya tam- 
bahan yang harus ditanggung 
pengusaha. Dia menjelaskan, ba- 
rang yang baru tiba di pelabuhan 
harus diturunkan dari kapal lalu 


dinaikkan ke truk. Setelah itu, 
dari truk dipindahkan ke kereta. 
Dari kereta diturunkan lagi di 
Cikarang Dry Port. Setelah itu 
dibawa lagi dengan truk ke tem- 
pat pemilik barang. “Setiap kali 
naik turun barang pasti ada bi- 
ayanya. Pengusaha tentu lebih 
memilih sekali angkut dengan 
truk langsung ke kapal di pe- 
labuhan," kata Sahat. 

Sahat mengatakan, sebaiknya 
manajemen Cikarang Dry Port 
segera duduk bersama untuk 
membahas masalah ongkos ini 
dengan manajemen PT Pelabuh- 
an Indonesia. "Saya juga akan 
mengajak pelayaran untuk lang- 
sung memasukkan biaya pengi- 
riman dengan terminal tujuan 
adalah Cikarang Dry Port, bukan 
Terminal Tanjung Priok,” kata 
Sahat. 

Jika terminal akhir sudah di- 
tujukan ke Cikarang Dry Port, 
perusahaan pelayaran tinggal 
menghitung biaya kirimnya. 


TRANSPORTASI 


Disetujui, PSO Angkutan Lebaran Rp 568 Miliar 


JAKARTA, KOMPAS — Men- 
teri Perhubungan EE Mangin- 
daan mengungkapkan, dana sub- 
sidi (public service obligation) un- 
tuk angkutan Lebaran 2013 sc- 
besar Rp 568 miliar telah di- 
setujui. Meskipun hanya meng- 
angkut 20 persen sepeda motor 
pada masa angkutan Lebaran, hal 
itu diharapkan dapat menurun- 
kan angka kecelakaan, 

na subsidi itu telah di- 
setujui. Kami sedang membahas- 
nya dengan DPR. Memang tidak 
semua sepeda motor dapat di- 
angkut, tetapi inilah kemampuan 


pemerintah,” ujar Menhub, Se- 
lasa (18/9), di Jakarta. 

Menhub mengatakan, pertum- 
buhan jumlah sepeda motor me- 
mang di luar prediksi, Pertum- 
buhan jumlah sepeda motor yang 
digunakan pada Lebaran 2012 
juga naik 1817 persen menjadi 
2,79 juta unit dari 1,66 juta unit 
(201). 

Meski demikian, akademisi 
Djoko Setijowarno dan Tulus 
Abadi dari Yayasan Lembaga 
Konsumen Indonesia mengang- 
gap subsidi untuk pengangkutan 
sepeda motor tidak tepat. "Se- 


harusnya subsidinya langsung 
untuk pengembangan transpor- 
tasi massal,” ujar Djoko. 

Direktur Jenderal Perhubung- 
an Darat Kementerian Perhu- 
bungan Suroyo Alimoeso menga- 
takan, ”Saya juga berpikiran 
sama. Memang lebih baik subsidi 
untuk angkutan umum. Namun, 
ini kan hal mendesak.” 


Pengadaan bus 

Dari usulan subsidi Rp 568 
miliar, ada alokasi Rp 120 miliar 
untuk pengadaan 100 bus. "Bus 
itu akan ditempatkan di Damri. 


Saat Lebaran untuk pengangkut- 
an mudik, sementara hari biasa 
untuk angkutan intermoda ban- 
dara, misalnya,” ujarnya. 

Ketua Umum Organda Eka 
Sari Lorena mempertanyakan 
pengadaan bagi Damri, "Ini tak 
adil bagi bus umum. Berkurang- 
lah kesempatan untuk mendapat 
penumpang,” ujarnya, 

Kemhub menyatakan, jumlah 
bus kini 35.270 unit dengan ke- 
terisian hanya 35,54 persen. "Ja- 
di, masalahnya bukan di jumlah, 
melainkan manajemen,” ujar 
Eka. (RYO) 


KEHUTANAN 


Indonesia Siap Ekspor 
Kayu Bersertifikat 


JAKARTA, KOMPAS — Pe- 
merintah bertekad menjadikan 
Sistem Verifikasi Legalitas Kayu 
sebagai bagian dari upaya mem- 
berantas kayu ilegal. Sebanyak 12 
perusahaan siap mengekspor ka- 
yu bersertifikat melalui tiga pe- 
labuhan ke Eropa, 

Menteri Kehutanan Zulkifli 
Hasan didampingi Sekretaris 
Jenderal Kemhut Hadi Daryanto 
mengungkapkan hal ini di Ja- 
karta, Selasa (18/9). Sistem Ve- 
rifikasi Legalitas Kayu (SVLK) 
mewajibkan usaha berbahan ba- 
ku kayu memiliki sertifikat. 

“Mayoritas industri kayu su- 
dah menerapkan sistem ini se- 
hingga kita sudah siap meng- 
ekspor produk bersertifikat ke 
Eropa. Kami juga meminta ne- 
gara-negara maju proaktif me- 
nekan perdagangan kayu ilegal 
dengan hanya membeli produk 
bersertifikat,” ujar Zulkifli. 

Industri kehutanan primer, se- 
perti pengolahan kayu dan res- 
torasi ekosistem, harus menerap- 
kan SVLK selambatnya Desem- 
ber 2012. Adapun industri se- 
kunder, seperti kerajinan kayu, 
diberi tenggat Desember 2013, 

Saat ini ada 240 unit industri 


yang lulus SVLK dan 76 unit 
lainnya dalam proses. Perusaha- 
an yang siap mengekspor kayu 
bersertifikat ke Eropa di antara- 
nya PT Inhutani T Unit Ma- 
najemen Industri Gresik dan PT 
Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk 
dari Pelabuhan Tanjung Perak, 
Surabaya, Jawa Timur, serta PT 
Corinthian Industries Indonesia 
dan PT Pindo Deli Pulp and 
Paper Mills dari Pelabuhan Tan- 
jung Priok, Jakarta. 

Menurut data Kementerian 
Kehutanan, ekspor hasil hutan 
Indonesia ke Uni Eropa sekitar 
1,2 miliar dollar AS (Rp 14 tri- 
liun) per tahun. Eropa meru- 
pakan pasar tradisional produk 
kayu Indonesia, yang regulasinya 
kerap ditiru negara lain. 

Menurut Hadi, Menhut siap 
menandatangani — kesepakatan 
kemitraan sukarela (voluntary 
partnership agreement) dengan 
Uni Eropa. Namun, sejauh ini 
Komite Eropa belum siap. 

"Nanti ada regulasi perdagang- 
an kayu Uni Eropa yang harus 
dijalankan 27 negara Eropa mulai 
3 Maret 2013, Kami berharap 
SVLK diakui dalam regulasi itu,” 
ujar Hadi. (HAM) 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


PERIKANAN 


Sistem Logistik 
Kian Mendesak 


JAKARTA, KOMPAS — Pe- 
nyusunan sistem logistik per- 
ikanan harus dipercepat untuk 
bisa menampungikan dari sentra 
produksi guna memasok kebu- 
tuhan bahan baku sentra peng- 
olahan. Untuk itu, mekanisme 
pengangkutan yang efisien di- 
butuhkan. 

Dekan Fakultas Ekologi Ma- 
nusia Institut Pertanian Bogor 
Arif Satria, saat dihubungi dari 
Jakarta, Selasa (18/9), mengemu- 
kakan, penerapan sistem logistik 
perikanan membutuhkan koor- 
dinasi lintas kementerian. 

Dalam jangka pendek, kebu- 
tuhan industri pengolahan me- 
mang dapat dipenuhi dengan im- 
por. Akan tetapi, perlu ada per- 
cepatan penyusunan sistem lo- 
gistik guna mengatasi kekurang- 
an bahan baku industri peng- 
olahan dan ketergantungan pada 
impor ikan. 

”Impor ikan membutuhkan 
instrumen pengawasan yang 
maksimal agar impor ikan tidak 
bocor ke pasar konsumsi dan 
tidak mengganggu harga ikan lo- 
kal,” ujarnya. 

Senada dengan itu, Wakil Ke- 
tua Pusat Kajian Sumberdaya Pe- 


sisir dan Lautan Institut Per- 
tanian Bogor Luky Adrianto 
mengatakan, diperlukan penda- 
taan yang riil untuk memetakan 
musim tangkap ikan di 11 wilayah 
penangkapan perikanan di In- 
donesia. Dengan demikian, dapat 
diketahui kapan dan di mana 
ikan bisa didapat. 

“Konektivitas dari sumber 
produksi ke pengolahan perlu di- 
dukung data, infrastruktur, 
transportasi, dan logistik,” ujar- 
nya. Sistem logistik ikan men- 
cakup ketersediaan stok, optima- 
si perikanan produksi, distribusi 
dan konektivitas, peningkatan ni- 
lai tambah, serta pasar yang 
mengutamakan ikan berkualitas 
bagi konsumsi domestik. 

Direktur Jenderal Pengolahan 
dan Pemasaran Hasil Perikanan 
Kementerian Kelautan dan Per- 
ikanan Saut Hutagalung meng- 
akui, sistem logistik diperlukan 
untuk menjembatani sentra pro- 
duksi dan sentra pengolahan. 

Saut menambahkan, pihaknya 
mendorong produsen ikan di 
daerah untuk menerapkan pola 
stok ikan agar bisa diangkut kar- 
go menuju sentra pengolahan. 

LKT) 


Menurut Bayu, untuk bisa di- 
manfaatkan optimal, diperlukan 
waktu minimal tiga tahun. Pihak 
pengelola harus memperhatikan 
empat aspek penting sehingga 
pengguna jasa tertarik meman- 
faatkan Pelabuhan Cikarang. 
Pertama, aspek kelengkapan ke- 
siapan dan kecepatan pelayanan. 
Kedua, perhitungan biaya seh: 
rusnya bisa lebih kompetitif. Ke- 
tiga, pemanfaatan pelabuhan tak 
sekadar bongkar muat barang, 
tetapi pelayanan logistik secara 


keseluruhan. (ENY/ARN) 


Vietnam 


Pasok 
Beras 


Indonesia Bantu Pariwisata 


JAKARTA, KOMPAS — Vietnam berkomitmen 
untuk memasok beras ke Indonesia sebanyak 1,5 
juta ton per tahun. Kontrak kerja sama impor beras 
diperpanjang mulai 1 Januari 2013 sampai Desem- 
ber 2017. Vietnam menawarkan harga yang lebih 


kompetitif. 


Komitmen tersebut tertuang 
dalam kontrak perpanjangan 
kerja sama impor beras yang 
ditandatangani Menteri Perda- 
gangan Gita Wirjawan serta 
Menteri Industri dan Perdagang- 
an Vietnam Vu Huy Hoang, di 
Jakarta, Selasa (18/9). 

”Setiap tahun, Vietnam sang- 
gup memasok beras hingga 1,5 
juta ton. Itujika Indonesia mem- 
butuhkan. Mereka juga mena- 
warkan harga beras yang lebih 
kompetitif dibandingkan dengan 
negara lain. Tentunya instrumen 
impor merupakan opsi terakhir 
yang dilakukan untuk menjaga 
stabilitas harga di dalam negeri 
agar masyarakat berpenghasilan 
rendah dapat memenuhi kebu- 
tuhan beras dengan harga yang 
tetap bisa terjangkau tanpa me- 
rugikan petani Indonesia,” kata 
Menteri Perdagangan Gita Wir- 
jawan. 

Menteri Industri dan Perda- 
gangan Vietnam Vu Huy Hoang 
secara khusus meminta Indone- 
tetap menyuplai batubara ke 
Vietnam untuk menjamin pa- 
sokan bahan bakar pembangkit 
listrik di Vietnam. Di lain, 
sia juga meminta Vietnam 
menyuplai batubara antrasit. 

Di bidang pariwisata, Indone- 
sia dan Vietnam sepakat saling 
membantu serta membangun 


sektor pariwisata kedua negara. 
“Vietnam meminta kami untuk 
dapat membantu menyediakan 
tenaga ahli di bidang industri 
pariwisata” tutur Gita Wirja- 
wan, 

Pertumbuhan total perdagang- 
an kedua negara tercatat positif 
dengan tren sebesar 18 persen 
selama periode 2007-2011 dan 
mengalami peningkatan cukup 
signifikan dalam tiga tahun ter- 
akhir, yakni dari 2,1 miliar dollar 
AS pada 2009 menjadi 4,7 miliar 
dollar AS tahun 201. 


Tidak terganggu 

Sementara itu dari Magelang 
dilaporkan, kendati banyak pe- 
tani mengalami gagal panen aki- 
bat kekurangan air pada musim 
pengadaan beras 
untuk rakyat miskin (raskin) dari 
Perum Bulog Subdivre Wilayah V 
Kedu tak terganggu. 

Pasokan beras yang tersedia 
saat ini bahkan terbilang aman, 
cukup untuk kebutuhan lima bu- 
lan mendatang. 

"Saat musim kemarau seperti 
sekarang, banyak daerah di wi- 
layah Kedu yang baru saja me- 
mulai musim panen sehingga pa- 
sokan raskin tidak terganggu,” 
ujar Kepala Perum Bulog Sub- 
divre Wilayah V Kedu Bubun 
Subroto. (ENY/EGI/REN) 


6 Transparansi Informasi sebagai Upaya Penerapan Pengelolaan 
Perusahaan yang Bersih dan Berintegritas untuk Meningkatkan Daya 
Saing Perusahaan dalam Perekonomian Regional 99 


Peserta ARA 2011 dengan Nilai Terbaik untuk Masing-Masing Kategori 


BUMN Keuangan Listed 


PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia 
(Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 
PT Bank Tabungan Negara (Persero Tbk, PT Danareksa 
(Perseroi, Perum Pegadaian (Persero, PT Sarana Multigriya 


Finansial (Persero) 


BUMN Keuangan Non Listed 


PT ASABAI (Persero), PT ASKES (Persero), PT Asuransi Ekspor 
Indonesia (Persero, PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero, 


PT Jamsostek (Perserol, PT Jasa 


PT Penjarninan Infrastruktur Indonesia (Persero), PT Perum 
Jaminan Kredit Indonesia, PT Sarana Multi Infrastruktur 


(Persero), PT Taspen (Persero) 


BUMN Non Keuangan Listed 


PT Aneka Tambang (Persero) Tbk, PT Bukit Asam (Persero) 
Tbk, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, PT Jasa Marga 
(Persero) Tbk, PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk 
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Semen Gresik 
(Persero) Tlbk, PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk 


Annual Report Award 


Private Keuangan Non Listed 


PT Asuransi Adira Dinamika, PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia, 
PT AXA Mandiri Financial Services, PT Bank ICBC Indonesia, 
PT Bank Kesejahteraan Ekonomi, PT Bank Syariah Mandiri, 
PT Bank UOB Indonesia, PT Mandiri Manajemen Investasi, 


PTTugu Pratama Indonesia, PT Tugu Reasuransi Indonesia 


Private Non Keuangan Listed 


Raharja (Persero) 


PT Astra Graphia Tbk, PT Astra International Tok, PT Bakrie 
& Brothers Tbk, PT Bakrieland Development Tbk, PT Bumi 
Resources Tbk PT Indo Tambangraya Megah Tbk, PT Indosat 
Tbk, PT Kalbe Farma Tbk, PT Pupuk Kalimantan Timur 
PT Total Bangun Persada Tbik 


Private Non Keuangan Non Listed 


PTTimah (Persero) Tok, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk 


BUMN Non Keuangan Non Listed 


PT Angkasa Pura 1 (Persero), PT Bio Farma (Perseol, 
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), PT Perkebunan 
Nusantara III (Persero), PT Perkebunan Nusantara 
IV (Persero), PT Perkebunan Nusantara V (Persero), 
PT Perkebunan Nusantara XIII (Persero), PT Pertamina 
(Persero), PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero), PT Pupuk 


Silwidiaja Persero 


Private Keuangan Listed 


PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk, PT Bank CIMB Niaga 
Tbk, PT Bank Danamon Indonesia Tbk, PT Bank Internasional 
Indonesia Tbk, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, PT Bank 
Mutiara Tbk, PT Bank OCBC NISP Tbk, PT Bank Pan Indonesia 
Tbk, PT Bank Permata Tbk, PT Mandiri Tunas Finance 


BUMO Listed 


PT Garuda Maintenance Fadlity Aero Asia, PT Indonesia 
Comnets Plus, PT Indonesia Power, PT Pelayanan Listrik 
Nasional Batam, PT Pembangkitan Jawa-Bali, PT Pertamina 
EP, PT Petrokimia Gresik, FT Rekayasa Industri, PT Semen 
Padang, PTTriputra Agro Persada 


PT Bank DKI, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat 
dan Banten Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Nusa 
Tenggara Timur, PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri. 
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Barat 
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat. PT Bank 
Pembangunan Daerah Sumatera Utara, PT Bank Sulut 


PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk 


BUMD Non Listed 


PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, PT Bank 
Pembangunan Daerah Jawa Timur, PT Bank Pembangunan 
Daerah Kalimantan Barat, PT Bank Pembangunan Daerah 
Papua, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan 
dan Bangka Belitung 


Aa aan 
89 


IDX 


& 


KRS 


o“ 


KOMPAS, RABU, 19 SEPTEMBER 2012 


EKONOMI 


Para teknisi PT Dirgantara Indonesia (PT DD), di Bandung, Jawa Barat, menyelesaikan pembuatan pesawat CN-235 Maritim Patrol 
Aircraft (pesawat patroli maritim) untuk TNI AL, Selasa (18/9). Total nilai kontrak PT DI untuk pengadaan alat utama sistem senjata 
(alutsista) TNI pada tahun 2012 ini berjumlah Rp 8,2 triliun. 


PELABUHAN 


Pelindo HI Tambah Modal Rp 1 Triliun 


JAKARTA, KOMPAS — PT 
Pelabuhan Indonesia II (Persero) 
menambah modal kerja sebesar 
Rp 1 triliun untuk ekspansi bi 
nisnya. Modal tersebut bukan ha- 
nya digunakan untuk memba- 
ngun Terminal Kalibaru di Pe- 
labuhan Tanjung Priok, melain- 
kan juga untuk membangun pe- 
labuhan di Bengkulu, Teluk Ba- 
yur (Padang), dan Panjang (Lam- 
pung). 

Tambahan modal kerja bagi 
Pelindo II didapat dari kucuran 
kredit PT Bank Negara Indones 
(Persero) Tbk dan PT Bank 
diri (Persero) Tbk. Perjanjian 
kredit modal kerja ditanda- 
tangani Direktur Keuangan Pe- 
lindo II Mulyono, Direktur Busi- 
ness Banking BNI Krishna Su- 
parto, dan Direktur Corporate 
Banking Bank Mandiri Fransi: 
Nelwan Mok pada hari Selasa 
(18/9), di Jakarta. 

Menurut Mulyono, ren 
pengembangan pelabuhan Peli 
do II memang sangat besar. 
ngan demikian, dibutuhkan pen- 
danaan eksternal yang besar. Se- 
lain pendanaan dari perbankan, 
kami juga menjajaki skema pen- 
danaan lain,” ujar Mulyono. 

Porsi BNI dalam kredit modal 
kerja mencapai Rp 500 miliar, 


sementara sisanya — sebesar 
Rp 500 miliar dari Bank Mandiri. 
“Inilah pertama kalinya Pelindo 
II mendapatkan kredit modal 
kerja. Sebab selama ini hanya 
menggunakan dana kas internal. 
Akan tetapi, rencana besar Pe- 
lindo TI kali ini tidak cukup bila 
hanya dari pendanaan internal," 
ujar Sekretaris Perusahaan Pe- 
Iindo II Rima Novianti, 

Pada awalnya Pelindo II mem- 
proyeksikan belanja modal Rp 5 
triliun pada tahun 2012 ini. Na- 
mun, dikatakan Rima, modal ker- 
ja sebesar Rp 1 triliun itu di luar 
proyeksi belanja modal. 

”Pari kredit sebesar Rp 1 tri- 
liun ada sebagian dana untuk 
Terminal Kalibaru. Akan tetapi, 
perjanjian kredit khusus Kali- 
baru dalam jumlah besar baru 
ditandatangani tahun depan," 
ujar Rima, 

Sementara itu, Ki 
to mengatakan, pinj: 
Pelindo IT oleh po: 
nya sebagai penyedi: 
pelabuhanan di Indonesiz 
iensi logistik Indonesi: 
letak pada Pelindo," uj 

Ditambahkan Krishna, bila pe- 
labuhan tidak efisien, biaya lo- 
gistik di Indonesia akan makin 
tinggi. "Akibatnya, industri dalam 


negeri tidak kompetitif saat ber- 
saing dengan perusahaan asing," 
kata dia. 

Pada semester T tahun 2012, 
BNI telah menyalurkan Rp 36 
triliun untuk pembiayaan infra- 
struktur, termasuk di dalamnya 
Rp 5,5 triliun untuk transportas 
Adapun Bank Mandiri hingga 
Agustus 2012 telah menyalurkan 
kredit sebesar Rp 28 triliun un- 
tuk infrastruktur. 


Jasa selalu defisit 


Komponen jasa dalam tran- 
lan selalu defisit, Kom- 
ponen jasa mengalami “defisi 
2,888 miliar dollar AS per tri- 
wulan 1I-2012, lebih dalam di- 
bandingkan triwulan I-2012 yang 
sebesar 2,075 miliar dollar AS, 
Sit itu sebagian besar di- 
a transportasi, yakni 
r dollar AS per tri- 


rang tercatat defisit 2,018 mili: 
dollar AS, jauh melampaui trans- 
portasi penumpang yang defisit 
381 juta dollar AS. 

Kepala Biro Humas Bank In- 
donesia Difi Ahmad Johansyah 
menyebutkan, penyebab defisit 
itu antara lain karena lebih ba- 
nyak menggunakan angkutan 
asing. (RYO/IDR) 


Konsumen Baru Tambah 


Antisipasi Perlu Segera Dilakukan 


JAKARTA, KOMPAS — Pada 2030 konsumen 
Indonesia akan bertambah sekitar 90 juta orang. 
Penambahan tersebut berdampak pada peningkatan 
pangsa pasar ke level 1,8 triliun dollar AS atau naik 
hampir empat kali lipat dari pasar saat ini yang 
berkisar 0,5 triliun dollar AS. 


Hal tersebut mengemuka da- 
lam studi terbaru McKinsey Glo- 
bal Institute (MG) bertajuk 
”Unleashing Indonesia's Poten- 
tia”, yang dilansir di Jakarta, 
Selasa (18/9). "Dalam 15 tahun 
mendatang kelas konsumen glo- 
bal diproyeksikan tumbuh 1,8 mi- 
liar orang, yang mayoritas berada 
di Asia. Sebanyak 90 juta orangdi 
antaranya berada di Indonesia. 
Hal itu akan mendorong per- 
mintaan sumber daya alam dan 
komoditas Indonesia,” kata Ra- 
oul Oberman, Chairman 
McKinsey Indonesia. 

Menurut dia, dengan proyeksi 
tersebut Indonesia diperkirakan 
akan masuk dalam jajaran 10 
perekonomian terbesar di 
dunia pada tahun 2030. Pada saat 
itu Indonesia akan melampaui 
Jerman dan Inggris sebagai ne- 
gara perekonomian terbesar ke- 
tujuh di dunia, 

Untuk mereal 

ia perlu mengatasi tantang- 
an dalam mengelola kebutul 
yang terus meningkat. "Kebu- 
tuhan energi bisa naik tiga kali 
lipat dalam 20 tahun mendatang, 
sementara kebutuhan baja tum- 
buh 170 persen, dan air naik 20 
persen,” katanya. 

Arief Budiman, Presiden Di- 
rektur '” McKinsey Indones 
mengatakan, Indonesia harus ya- 
kin untuk bertindak dan meng- 
ambil langkah praktis untuk 
mendorong pertumbuhan, Mc- 
Kinsey mengasumsikan sektor 


konsumsi bisa tumbuh 7,7 persen 
per tahun mulai dari 2011 hingga 
2030. Adapun sektor pertanian 
dan perikanan diperkirakan tum- 
buh 6 persen. Sumber daya alam 
diasumsikan tumbuh 7 persen 
dan pendidikan 7 persen, 

Dia mengatakan ada empat 
prioritas yang direkomendasikan 
McKinsey untuk mewujudkan 
pa 18 triliun dollar AS itu. 
Pertama, mentransformasi jasa 
konsumen. Dengan tingkat kon- 
ang diperkirakan tumbuh 
sar 77 persen per tahun, 
sektor jasa memiliki peluang bi: 
nis Ll triliun dollar AS di 2030. 
Ini terwujud jika Indonesia dapat 
mengatasi hambatan produkti- 
vitas, termasuk regulasi berlebih, 
ionisme, dan infrastruk- 
tur transportasi. 

Kedua, mendorong produkti- 
vitas pertanian dan perikanan. 
Tumbuhnya permintaan untuk 
produk makanan akan mendo- 
rong pertumbuhan sektor pei 
tanian dan perikanan sebesar 
enam persen per tahun, McKii 
sey memperkirakan peluang bis- 
nis di sektor ini akan meningkat 
menjadi 450 miliar dollar AS dari 
140 miliar dollar AS ini. 

Ketiga, membangun pereko- 
nomian dengan penggunaan 
sumber daya yang cerdas. De- 
ngan kebutuhan energi yang ber- 
potensi meningkat tiga kali lipat 
pada 2030, Indonesia perlu me- 
maksimalkan penggunaan sum- 
ber daya nonkonvensional ter- 


PERAN KONSUMSI RUMAH TANGGA 
DALAM PERTUMBUHAN BESAR 


Peran Konsumsi Rumah Tangga (“) 


Kelas Menengah Meningkat Cepat 


Pengeluaran per kapita | Kenaikan 


(Dollar AS per hari) 
24 

4-6 

6-10 

10-20 


MTP 


(Juta orang) 


MAIN 


Mt 27,8 


IEEE 91,49 


Kelas menengah di negara 
berkembang Asia: masyarakat 
berpengeluaran 2 dollar-20 
dollar AS/kapita/hari 


Sumber: Litbang "Kompas"/Blm, isarlkan dari BPS dan 


Forum CEO Kompas 100, 12 Desember 2011. 


masuk panas bumi. Keempat, 
berinvestasi dalam pengembang- 
an keterampilan, Untuk menca- 

aju pertumbuhan 5-6 persen, 

sia perlu menambah 60 
juta pekerja terampil dan se- 
miterampil ke dalam angkatan 
kerja untuk menanggung risiko 
terjadinya kekurangan tenaga 
terampil. 

Laporan tersebut juga menye- 
butkan Indonesia bukanlah tipe 
negara pengekspor di Asia lain- 
nya yang perekonomiannya di- 
dorong tumbuhnya tenaga kerja 
atau ekspor komoditas karena 
kekayaan sumber daya alam. Me- 
nurut dia, realitasnya lebih luas 
dari hal tersebut. Pertumbuhan 
ekonomi Indonesia lebih dido- 
rong konsumsi domestik. 

Menteri Perdagangan Gita Ira- 
wan Wirjawan mengaku optimis- 
tis Indonesia akan menjadi pe- 


GUNAWAN 


laku ekonomi besar pada tahun 
2030. Keyakinan itu ditopang 
oleh nilai produk domestik bruto 
(PDB) yang terus tumbuh si- 
gnifikan. 
Jumlah PDB saat ini, kata dia, 
telah jauh melampaui negara-ne- 
gara tetangga yang selama ini 
sudah maju lebih awal. Sebagai 
contoh, kata dia, PDB Singapura 
hanya 220 miliar dollar AS atau 
seperlima PDB Indonesia. PDB 
aysia sebesar 240 miliar dol- 

lar AS atau seperempat PDB In- 
a. PDB Thailand pun ha- 
epertiga dari PDB Indo- 


at ini kondisi postur per- 
ekonomian Indonesia cukup ba- 
gus, yakni berada di peringkat 
ke-15 terbesar di dunia. Dengan 
pertumbuhan sebesar 6-7 persen 
bisa jadi pada tahun 2020 akan 
masuk top ten," katanya. 


Prioritas SAL bagi Indonesia Timur 


JAKARTA, KOMPAS — Pre- 
siden Susilo Bambang Yudho- 
yono menilai tidak tepat dengan 


cangan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara 2013 dengan 
DPR. Pergeseran itu seperti ter- 
jadi pada kebijakan pemerintah 
terhadap saldo anggaran lebih 
yang diperuntukkan bagi kawas- 
an Indonesia Timur, 

Presiden saat membuka Si- 
dang Kabinet Paripurna, Selasa 
(18/9), di kantor Presiden, Ja- 
karta, mene n adanya pe 
geseran dari kebijakan pem 
tah yang memprioritaskan saldo 
anggaran lebih untuk memper- 
kecil ketertinggalan di kawasan 
timur Indonesia. Kawasan itu 
meliputi Papua, Papua Barat, 
Maluku, Maluku Utara, dan Nusa 


Tenggara Timur, 

Dalam pembahasan dengan 
DPR, saldo anggaran lebih GAL) 
ternyata bergeser dari pri 4S 
itu. "Yang saya tidak mau te: 
ahan-per: 
ubahan itu, setelah dibicarakan 
dengan jajaran Saudara (men- 
teri) dengan pihak tertentu di 
DPR yang menurut saya tidak 
tepat,” kata Presiden, 

"Saya mempersilakan forum 
yang tertinggi adalah pemerintah 
dan DPR dalam penetapan APBN 
itu, tetapi tetaplah berpegang pa- 
da common sense, Berpegang pa- 
da semua yang telah kita ren- 
canakan dengan baik. prosesnya 
luar biasa melibatkan pemda, 
vertikal-horizontal, ada musren- 
bangnas. Jangan sampai itu ber- 
ubah total,” tuturnya. 

Di luar itu, Presiden juga me- 


lihat ada sejumlah rencana yang 
mengalami pergeseran yang cu- 
kup prinsip. Namun demikian, 
Presiden tidak memerinci apa 
saja pergeseran pri itu. 
Menteri Perer n Pemba- 
ngunan Nasional/Kepala Badan 
Perencanaan Pembangunan Na- 
sional Armida Alisjahbana me- 
nyatakan, perubahan dan per- 
geseran prioritas itu terjadi pada 
pembahasan RAPBN tahun se- 
belumnya. Sementara RAPBN 
masih dibahas bersama 
sehingga belum dikata 


Maksud Pr 
bahasan 
DPR. Kalau yang sekarang se- 
dang berlangsung, Ada priori- 


iden itu di pem- 
terdahulu, proses di 


p nasional yang perlu 
diyakinkan kepada DPR agar bisa 
disetujui,” katanya. (WHY) 


KELI 


STRIK/ 


Kenaikan Tarif Listrik Bertahap 


JAKARTA, KOMPAS — Ke- 
naikan tarif tenaga listrik rata-ra- 
ta 15 persen pada tahun 2013 
diperkirakan hanya akan menim- 
bulkan dampak in! maksimal 
0,3 persen. Hal ini disebabkan 
pemerintah akan memberlaku- 
kan kenaikan tarif tenaga listrik 
itu secara bertahap. 

Menurut Wakil Menteri Ke- 
uangan Mahendra Siregar, seusai 
menghadiri Indon Invest- 
ment Forum 2012, Selasa (18/9), 
di Jakarta, pengaruh inflasi itu 
tergantung pada kapan dimula 
nya kenaikan tarif tenaga listrik 
itu di tengah perkembangan glo- 
bal. "Saya melihatnya tidak akan 
lebih dari 0,2 persen sampai O 
n sepanjang tahun 21 


Mahendra menjelaskan per- 
kembangan pasar global dan ne- 


gara-negara penting dari segi 
ekonomi. "Yang penting bagai- 
mana kita menjaga keberlang- 
sungan fiskal di tengah perkem- 
bangan global,” ujarnya. 

Sebelumnya Komisi VII DPR 
RI menyetujui usulan pemerin- 
tah mengenai kenaikan tarif 
tenaga listrik rata-rata 15 persen 
tahun 2018 secara bertahap, ke- 
cuali untuk golongan pelanggan 
450 volt ampere (VA) dan 900 
VA. Hal ini untuk mendorong 
pertumbuhan ekonomi dan me- 
ningkatkan rasio elektrifik: 

Pengamat kelistrikan Fabby 
Tumewa menilai keputusan ke- 
naikan tarif listrik cukup tepat, 
Namun, beban kenaikannya ti- 
dak dibagi merata karena go- 
longan 450 VA dan 900 VA tidak 
naik, padahal kelompok ini 
mengonsumsi 40 persen listrik 


PLN, Konsep idealnya, subsidi 
untuk rumah tangga dit: 
dasarkan konsumsi 
simal. Penggunaan di ata 
itu semestinya tak lagi disubsid 

Wakil Direktur Eksekutif 
Lembaga Kajian Ekonomi Per- 
tambangan dan Energi (Refor- 
Miner Institute) Komaidi No- 
tonegoro menjelaskan, ker 
tarif listrik itu dalam beberapa 
aspek masih bukan prioritas, 
"Yang lebih prioritas adalah BBM 
karena sekitar 50 persen kita 
sudah impor,” ujarnya. 

Selain itu, banyak hal yang 
dapat diperbuat untuk mening- 
katkan efisiensi pengel in sek- 


Sebagai contoh, 
$ proyek pemba- 
ngunan — pembangkit listrik 


10000 megawatt tahap satu yang 
diamanatkan tahun 2009. (EVY) 


@ Prime Location 
@ View taman 


@ Fasilitas kolam 
renang 


@ Jogging track 


“new ciusTen,, 1 vate a 


@ Children playground 


@ Akses tol langsung 
dari & ke Jakarta 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


EKONOMI 


KOMPAS, RABU, 19 SEPTEMBER 2012 


INDEKS HARGA SAHAM BURSA EFEK INDONESIA 


PERTANIAN PERTAMBANGAN 

232000 2.080,00 bAn 

223500 LP 11,06 | 197000 063,70 

215000 ! 11860,00: | 
RB U 7 199 1 8 MY 189 


Indikator Perdagangan 
di Bursa Efek Indonesia 
DATA SELASA, 18 SEPTEMBER 2012 


KONSUMSI INFRASTRUKTUR KEUANGAN PERDAGANGAN MANUFAKTUR 
) , 3 —I | 
1620,00 157636 | 90000 AR 550,00 532,77 730,00 1.120,00 
1.580,00 gi 87000 37925 | 52500 mana 3 700,00 72191 L050,00- Pepe — 
1.540,00 | 840,00 500,00 670,00 — 1.040,00 4 
1 B8 14 17 189 12 B8 14 17 189 2 18 14 17 1/9 21 BY Y 189 12 B 14 17 189 


Investasi Asing Naik 30 Persen 


Korupsi dan Inefisiensi Birokrasi Jadi Kekurangan 


JAKARTA, KOMPAS — Kepala Badan Koordinasi 
Penanaman Modal M Chatib Basri memperkirakan, 
investasi asing pada semester 1I-2012 akan tumbuh 


Indonesia, Chatib meyakini, 
akan menjadi salah satu tujuan 
utama investasi. Dengan segala 
persoalan korupsi dan inefisiensi 
biroki 


nilai investasinya diperkirakan 

mencapai 25 miliar dollar AS. 
Sementara itu, ujar Chatib, pe- 

nanaman modal dalam negeri di- 


Persoalan korupsi 

Secara terpisah Menteri Pe: 
rencanaan Pembangunan Nasi: 
onal/Kepala Badan Perencanan 


kot titin tata : » , Indonesia tetap mem- perkirakan tumbuh 22 persen Pembangunan Nasional Armida 
30 persen. Dengan demikian, defisit transaksi berlen kammegan berinstasi, Selinggotata malissioeaai SaklahAliihberainanyatlsn, 
berjalan yang terjadi pada semester I diharapkan Indikator seperti kondisi ckono- di sekitar Rp300 triliun. keunggulan utama Indonesia 
ADIRO Aas Eneray Tb 190 1601 153 1550 -40 21649900 1005 : Neng 5 
OKE Aam En 230 "bi Le 150 20 Akin AL #idaksakan ferjadi lagi mimakroyangsehat,statuslayak — "Sebagian besar invesi adalah pasar yang besar dan cko- 
Aan Aging ndmpn iMTK 32392533 Gpiton G3 | an terjadi lagi, utang,danpasaryangbesar men- lah FDI (foreign direct invest- — nomi makro yang sehat. 
Aa Aa Sie ni 0 ON SA NN . Ba . jadi jaminannya. meni),jadi saya tidak terlalu kha- —— Kekurangannya, ujar Armida, 
ANTAT nekh Tembana (Persero TBC LAD0 TANI TAN SK 0 127250033 M Chatib Basri dalam pidato liguidity di Bropa. Kedua faktor — "Apalagi, impor barang modal  watir dengan defisit current ac- persoalan korupsi, incfisiensi bi- 
POKY —Asi Pie ber Take PAT DE SE KTI MARET ! " Pedan : Aa Sg : Pa , 
Kw ie kunci acara Indonesia Invest- ini diperkirakan akan mendo- yangsampai Juli2012tumbuh32 count (transaksi berjalan)" kata rokrasi, dan infrastruktur. Ini 
Aa Ate liuatanal Ios La 2 aa Ea 1. 2 F3 ment Forum, di Jakarta, Selasa rong investasi. persen mengindikasikan realisasi — Chatib. mengacu pada indeks daya saing 
BNBR —Hakne Bts IBC KE 91 1097 (8/9), menjelaskan tentang per- — Di samping itu, Chatib me- investasi akan menguat dalam — Per triwulan TI-2012, defisit global versi Forum Ekonomi Du- 
Aa en en An kembangan situasi global yang nambahkan, Jepang juga akan kurun waktu 3-6 bulan kemudi- transaksi berjalan mencapai 31 nia. 
BKP ank Buton Toke — Ah GO RIO G2) IN 2191500 607 mendasari optimisme dia ten- mengapresiasi mata uangnya an,” kata Chatib. persen produk domestik bruto Investasi menjadi instrumen 
Pe an Aan ne Yan PANTAT AN NA ng tang kecenderungan meningkat- sehingga produksi di dalam ne- — Chatib memperkirakan inves- (PDB). Nilai defisit mencapai 69 — pemerintah dalam hal membuka 
Ba, bang Mandi (Pase) Tbk. OST “BISU R00 “ATAP TA 492000 236 nya investasi ke Indonesia. Hal geri akan semakin mahal. Dam-  tasi asing pada semester II-2012 miliar dollar AS, Ini merupakan — lapangan kerja. Berdasarkan data 
Panen w— Rapih SIN ini diantaranya kebijakan injeksi paknya adalah investor Jepang senilai 12 miliar dollar AS atau rekor terbesar sejak tahun 1997, Badan Pusat Statistik, jumlah 
JR an Pem awrah bar danE TOKO OJO TOa0 TO/0— 61991200 R6 dana ke pasar domestik Amerika akan mencari lokasi basis pro- tumbuh 80 persen dibandingkan Defisit transaksi berjalan triwu- — pengangguran terbuka per Feb- 
BAN — SAN INN AA KU wa Serikat (AS) oleh The Federal duksi di luar negeri yang men- dengan periode sama padatahun lan I-2012 sebesar 3,2 miliar dol-  ruari 2012 sebanyak 6,32 persen 
BYAN— bayan hesotces Ine PETA Ati 1623 Reserve dan akan adanya flush — dekati pasar. 2011. Total sampai akhir tahun,  lar AS atau 1,5 persen dari PDB, atau 761 juta orang. (LAS) 
BIP Henakat Petroleum Energy Tbk 100 192 179 18, 901.500 146,44 
BRAUT — Beri Coal Energy TB LI 5 6 7 IND 0 22 
BH” Bhakti Investama Tbk, 409 405 395 405 3158200 G23 
BSI — US incertona Ie Tiar Tia) TO 1090 30 4354300 0/8. 
BORT—UornaoLimbuha EherT EME 510501 SO MO —TGLLAN II 
BRMS imi Resgurces Mineras Tbk —30Y 390 “3g 360 TN 347.000 “822 KORPORASI 
BU imi Resources Tai Be 90 AA AO AT MIN M0 4 
BSDE rpongDamalThK — Ta L030 T010 1030 —1O 20450500 Io,al . 
BT BMI Pintaran Toe LO /U LN 150 0 200002037 
Se (DPR Belum Setuju. IPO BUMN Terhambat 
ae Ba ae TA AOA elum Setuju, erhambDa 
IRI Ciputra Development Tbk, 560 GA) 650 660 44/1500 18,89 
CN — Uta Mega Nusapnaa Pergn LO50 050 -T025 TO 17010 266 
FO —lpan Hina Indonesia Ine 05 410 00 405 Tone — ta JAKARTA, KOMPAS — Men- 
PL Goo Indotesi 1O——T700-TANO 760 720 327.000 306 ai Pa saha Mili i 
aa Agan teri Badan Usaha Milik Negara 
DOID — Delta Dunia Makmur TDK 5 5 7 3 23 500 30 Dahlan Iskan memastikan, tahun 
ELSA Elnusa Tbk. 168 “175 17 Ao 3 2et32M0 I2is ini tidak ada bada saha ili! 
ENRG Energi Mega Persada TBK Goa oo 0 3 A46 1295 ini tidak ada badan usaha milik 
Sul4 aan Dr AN Ka z7 TN TPA AO AN SOLAN 2k negara yang melakukan pena- 
Gl Garuda Indonesia (Persero) Tbk BT 53 2.215, 354 pn Ta ana 9 n 
BMTIT— Global Mediacom Tic TO09 930 350 M,920 — 32 574.00 15:86 waran saham perdana ke publik, 
'GGRM.— Gudang Garam Tbk, 00 8.700 37.250 47,700 A00 I./IGO00 lu Alasannya, perusahaan-perus 
BIRU Harum Energy The SA0O AISI 6200 GAN —AZILAOO— 876 ega Sang 
SG — tm ai TE 20 A5 46727092 —GAANAN US an itu Pala menda he 
INOy India Energy Tok 1690 1690 1610 630 60 I3624000 508 setujuan dari Dewan Perwakila 
TIME Inde Tambanaraya Megah TO 40.200-20.600 20100401290 “200 — 10441000316 Ae MANA PA ali 
INIP  Indosamen: Tiga Pras “A0700 20650 20200 20750 20 30/1000” IA Rakyat. 
IAE — Indofarma Tb IN AG D0 A00 — MAL O0 ISIS “ujan 'sda'tein' dari 1 
IP —Indofead COP SUCA MENIT GA TISU II 23) TNO 200 “1527 Ka se Gnndaaga 
IDE — Indofond Sulss Manar To —3.00 9300-6400 “2230 —30— 2117010 — 547 tuk privatisasi, Alasannya, do- 
(MAS Indomobil Sukses Internasional 5,700 5.700 5.600 5650 -50 656500 456 ki eri-t el PrseroN a- 
ESAI, — Indosat To SD00 “4200 2000 30 A00 500 1,3 Iman dekuman perasan Da 
Diko pulang DATE TEKI A7 — ah 40 3002 O6/ D1 A7 lum lengkap. Namun, tidak ada 
IYA —ptaco Penta ban an go 0 —10 — OOP 4 Teasi' tihum ini: tidak 
REA Japfa Comfeed Indonesa Tok. 4450 4500 &400 H025 —-25 362,500. 10,79 yang privatis asi tahun ini, tidak 
JEMT asa Mop (Pesat) Ino” 3750 375027003730 T22a 00133 menjadi masalah,” kata Dahlan 
JPRS — Jaya Pari Staal Tbk 370 M5 310 A00 TO IOM5,00 3965 Poto ika Ana 
KUBE — Kalbe Farma Tb 2315 A00 “AR75 A3O0 5 — BAD. 26.04 Iskan, di Jakarta, Selasa (18/9). 
kuh Dawuantndet DB 10 210 200 Dp 53 pENOMO 387 Namun Edhy Prabowo, ang- 
KAS kata Steel (arsa) TK GRO GBU GI GR Dansa Agra AA Ma 
PCR —Upgo Garang Tb TAU TN 63 T6p 5 LEAN — 613 gota Komisi VI DPR dari Fraksi 
TPKR Lippo Karawaci Tic Ta SI 0 320 20.792.000 19,21 Partai Gerindra, mengatakan, se- 
MAT —Wajindo Pee TC Ta7o 21 TA7OTS00 AT 0723 — 63 Ben 
MYOR Mayora Indah Thic 21500 21500 20.000 21.050 450 566007 23,67 ama ini belum ada pembicaraan 
MEDC Medco EnergiInterpartonat TBK 1.66) 1740 1.660 1/10 50 TSAR500 17 antara DPR dan Kementerian 
MINI ada Nusantara kta Tk 2272 P273 R29 221 0 228:200 “TEIZ : ah 
Mam —ytra Adpenasa 13 BIO AISI 653) 6200 TI — 200300 463 Badan Usaha Milik Negara 
MDLM Modernland Realty Ltd TDK 300 500 490 493 —?— BALUSNO L0U7 (BUMN) untuk membahas pe- 
RAT hastka Ratu Ii S0 eh 3g 3 MO — 25200 — EA 
PIC Padilc Strategic FIMANEaTTEK.200 205200200 T.264.500 26,68 nawaran saham perdana (TPO). 
PWGT— Pakuwon ari Toke 2g gs 5 A9 A99 000 A05 "Tidak sda. Menterinya sendiri 
BALE —Parin Financial TDK EV VI MN YP KI KT Tidak ada. Menterinya sendiri 
PRE — Perusahaan Gas Nagra TI IS 100 “FIO0 2 2 2 00 “IL kalau dipanggil ke DPR tidak 
ADMG — Potychem Indonesia Tbk 305 310 300 305 4320500 2201 ori latan agaimana P 
pupp pp (Purserop Tok CE” TN TON ET NET MB pertaki datang Bagaimana mau 
SIP — OP London Sma TOR “275 600 795 TS/5 — 2200 1372 membahas masalah itu,” kata 
Sg amalan 3 MAAN TOP ORA DA Edhy. 
Salim Ivomas Pratama Tbk 13 134 351 416055 2 id 
Ia em da entar TAN Ma01 0in0 An aapn af Menurut Edhy, DPR tidak ber- 
CI — Semen Grasi (Por ero) TEE S0 Y.590 I3,00 40039681000 2 Gr Am 
BSK — Sentul City Tbk, 200 20 D0 219 5 MpIuLOM 234 wenang untuk memberikan izin 
SME Sinarmas Mu FTI 200 200 200 2 10200 —To37 sebuah BUMN menawarkan sa- 
Ma bapa nan anang ta 53 | seah BUMN menawarkan s1 
Te Se ATT—TEA TAN TS EN AR 19 am perdana.”DPR hanya meng- 2 YA 3 
Pee nenen ORA | Syasidan memberikan masukan. sn 
TT en on 50 SANI 280” SADO IOI da1 200051 Untuk masalah korporasi, itu we- Pengunjung melihat produk fushion dalam pameran Indonesia Creative Center yang diresmikan Menteri Badan Usaha Milik Negara 
Aga — pin snanga mod 20 NO 0 io 21200 133 wenang penuh kementerian,” tu- — (BUMN) Dahlan Iskan di Gedung Sarinah, Jakarta Pusat, Selasa (18/9). Pameran yang menjadi wadah bagi para pengusaha kecil mitra 
Tale over Heritma MISI TIKET “00 01 373 “3975 5 8300 IOS tur Edhy. binaan BUMN tersebut merupakan upaya untuk mengenalkan sekaligus memasarkan produk mereka kepada masyarakat. 
Bean an eni Aa aa Direktur Utama PT Bahana 
UNIK United Tractors Tok. 100 22.650 22350 22.450 -420 3.217.000 13,59 Securitie: Eko Yuliantoro 
IGO, — al tel eren — 2420 HAN A20, 221500 mengatakan, pasar modal sangat — percaya dengan kinerja perusa- Karya, PT Pertamina DrillingSe- —— Sementaraitu,tiga perusahaan optimistis target Indeks Harga 
EKGL AL At Tok GB GL5O 6300 6R00 50 2293000 1926 berharap adanya emiten-emiten — haan pelat merah. Namun per- rvice, PT Pertamina Gas, dan PT lainnya masih dikaji di sisi in- Saham Gabungan mencapai 
baru masuk ke pasar modal. Emi- seroan itu harus melalui proses Pelayanan Listrik Nasional ternal perseroan, Namun, PLN 4400 pada akhir tahun 2012. 
ten baru ini tidak hanya per- yang tentunya berbeda dengan (PLN) Batam. Batam tinggal menunggu dariin- "Kami yakin target tercapai, 
KURS UANG KERTAS ASING usahaan swasta, tetapi juga haan swasta,” kata Eko. Semen Baturaja belum bisa duk perseroan, yakni PT PLN Indeks pertambangan, pertanian, 
Ga hai BUMN. Masuknya emiten baru tatan,tahun ini ren- melakukan IPO karena masih — (Persero). dan infrastruktur menjadi pen- 
Ll 5 Lu LL ini akan meningkatkan nilai ka- cananya ada lima BUMN yang terganjal status perubahan di Mengenai perkembangan eko- dorong utama kenaikan pekan 
uss 299500 suanan 999590 251090 pitalisasi pasar modal. akan menawarkan saham per- reksi. Waskita Karya hingga kini nomi di Eropa dan AS, Zulfa lalu. Terus masuknya likuiditas 
pound un Ba000 102006 Siro "Secara natural, saham BUMN . Kelima BUMN itu adalah masih menunggu turunnya per- Hendri, Direktur Utama Dana- ke pasar akan dinikmati semua 
mts saat aman tang nana sangat digemari oleh pasar Pasar” PT Semen Baturaja, PT Waskita aturan pemerintah. reksa Investment Management, — sektor," kata Zulfa, (ARN) 
sn ratan Insan saanao 1100 
san 900 25051 aon 20an 
YR 90 oi ) 310 
» 2 ng 0 LM INDUSTRI BAN PERBANKAN 
us nam Laman 202 125490 
Yen 114,34 120,00 12718 12100 H . . . N2 
—aa Ta Tai aa ankook Siap Beroperasi di Cikarang an agar 
. . 
JAKARTA, KOMPAS — Hankook Tire, yakniban Ventus rupakan material penting “bagi B k Mak Ef 
DEPOSITO RUPIAH/DOLLAR AS Hankook Tire, perusahaan ban SI evo2, di Hotel Mulia, Jakarta. industri ban. Harga karet yang an in isien 
Bank (Ro/USD) AbulantW) —— Ibulan(i) — Gbulangi) — A2 bulandi) asal Korea Selatan, akan menye- Park menuturkan, pabrik di terus naik berpotensi merugikan 
Bank Danamon Sasmps  ssymas 600025 001 lesaikan tahapan konstruksi Cikarang itu pada tahap awal bagi industri ban. JAKARTA, KOMPAS — Bank —— Rasio BOPO perbankan di In- 
Ban ON (eR 100 ta) asma 4835 15/038300M25 pembangunan pabriknya di Ci- diharapkan berproduksi hingga6 Sementara itu Marketing Ma- | Indonesiaakan mengarahkan ke-  donesia ini jauh lebih tinggi di- 
PT EA Aa Oa ai ban jawa Barat, akhir Ok- juta ban per tahun. nager ASEAN-India TTankook Ti- | bijakan industri perbankan agar bandingkan dengan negara-ne- 
nan SETAN CAT. Perusahaan tersebut ”— Kenaikan permintaan pasar re Yusuf Wibisono menuturkan, | bank lebih efisien. Dengan efi- gara lain di kawasan Asia. Se- 
Neta 3 selanjutnya siap berproduksi un- pada produk ban terkait dengan pemasaran produk ban Hankook | siensi, bank-bank di Indonesia — bagaimana dipaparkan Gubernur 
ea ARA, Ea aah Hah tuk menggarap potensi pasarban, pesatnya industri otomotif di In- — tersebar ke 180 lebih negara. dapat lebih kompetitif. BI Darmin Nasution dalam acara 
mana najua Sen? LAN termasuk di Indonesia. donesia, Penjualan di pasar oto- — Pertumbuhanproduksikenda- |” Ekonom PT Bank Mandiri Indonesia Investment Day di Ja- 
Mae 5 gs ami perkirakan pada akhir motif Indonesia tahun er- aan sebesar 8 persen mendo- | (Persero) ndry Asmoro — karta, Senin lalu, salah satu lang- 
Ning (Rp10 Juta) Ars/0s0—A15/0g5 "Ki kirakan pada akt tif Ind tahun 2011 besar 8 do- | Mersero) Tbk Andry As karta, Senin lalu, salah satu lang: 
Gita gasmas—— 401035 bulan depan pengerjaan kon-  catat894164unit. Padasemester — rong pertumbuhan produksi ban. | yang dimintai pendapatnya oleh — kah yang akan dilakukan BT ada- 
Gank Pain sstyaas— S50B  SS1/0IS 625 struksi dapat dirampungkan,” ka- — 1-2012, penjualan tahunan (year  Saatini,ada13 produsen nasional | Kompas menyatakan, cost e/fi- ah penerapan izin berjenjang ba- 
nk UOB Ine CR 100 ta) Iso SBMogo 350060 3507060 ta Vice President ASEAN-India on year) tumbuh 25 persen. yang memproduksi sekitar 50ju- | cieney ratio (CER) bank-bank di gi bank, Dengan skema ini, struk- 
Bank Oki Got ta Rp1 Mita) AMAN AB/SO Arfan Marketingand Sales Department — Pabrik ban di Cikarang itu di- ta ban mobil dan 28 juta ban | Indonesiasebenarnyasudah ren- tur biaya operasional dapat lebih 
Baki Ea ara ata SA Hankook Tire Co, Ltd Jae Bum- perkirakan akan membutuhkan sepeda motor, Sekitar 70 per- | dah. "Dengan CER sekitar 30-40 baik, yang mendorong pada pe- 
ate mn SIS TAS ANA park, di Jakarta, Selasa (18/9). —— bahan baku karet hingga sekitar sennya diekspor dengan nilai | persen, sebenarnya sudah cfisi-  ningkatan efisiensi. 
F Park menegaskan hal itu di 60000 ton tahun 2018. ekspor tahun 2009 sekitar 1 mi- | en," kata Asmoro, di Jakarta, Se- — "Masih ada ruang untuk efi- 
Bank koin (umur) sonoso says ss1yos0 - na Pata 1 
Bi 4 2 selapeluncuranprodukunggulan —— Park menegaskan, karet me- liar dollar AS. (CAS lasa (18/9). siensi,” tutur Darmin. 
Bank ntamaslona Indonesia 450050 as0yogn “ Bank, Asmoro menambahkan, —— Direktur Utama PT Bank Ta- 
Bank Chinatrust Indonesia 500/1,00 5007100 s: 5 Taka 4 
oo 0 perluekspansi.Apalagi,rasiokre- bungan Negara (Persero) Tbk 
dit dibandingkan dengan produk — Igbal Latanro menyampaikan, BI 
domestik bruto di Indonesia ma- juga memaparkan soal pening- 
Me ee) sih rendah, sekitar 30 persen.” katan efisiensi perbankan nasi- 
3s Uti 1 aa ng Bu Ha MI ta Sa 2 na Ia is 2 Bh ca "Kalau ingin meningkatkan onal itu dalam pertemuan de- 
us 1901 at amss m1 oa am om am ass ka) aon ua 2g tah 1 cfisiensi, yang bisa diturunkan ngan bankir, Senin. “Misalnya, 
» rs ra ama ami Op B3 am Oo azan Ka os Pan ia 1 sislsir dnsinap Jun katato inya, denger mentikan Bhyardana yee! 
wo zsa gm 1s oroos oa 22m oma ain . am am 25 K3 as Dam dana. Caranya, mengalokasikan  bankan. Jika biaya dana rendah, 
ng 21005 sean cg ons oten 176106 na 10 tag apa 195 11 Pr mem ama ke dana-dana murah,” papar As- suku bunga dasar kredit lebih 
moro. rendah,” ujar Tgbal. 
1g 2525 Ban aa PN 27 mas TA DAS MAN HARAM 1 $ 1 
— - # - Per Juli 2012, dana pihak ke- — PT Bank Central Asia Tbk me- 
rs nen 28 sana 152 ama en casan ya am cm Zea 20 S5 am an deabankumumshem: Rp2961 Iltukan langkah untuk BOsianst, 
mg 37 35 c.& sa atm om» 25 ami 2. 7 gue am 22m ama ra triliun, yang Rp 1657 triliun di yang terlihat kecil dan berpenga- 
1 ia 12 (3 ama oi asi - 2 sm om sono am 1 1m 12an antaranya dana murah berupa — ruh signifikan, yakni meniadakan 
pup as 1355 5s arm cow asn bra sm zapas a73 am 1s “song sisa Oxs giro dan tabungan. slip di anjungan tunai mandiri 
Ea ize Ta Ta Tan FT Tab Tn sa Tas Gam PER TE Ta AA aa Bank Indonesia (BI) berpatok- untuk transaksi penarikan tunai 
2 — - - - — an pada rasio biaya operasional sesuai dengan menu, "Langkah 
en Lagu Ineesmo Year Ea aan Ma 26 saga 203 sam pan 22 IMS MA Inn terariap pendlanatan Operasin- Iu inmayam alonffikarilarana gas 
m 315 ne :7e om mat oa sm aan an m5 ang asn ne mas an hal (BOPO) untuk melihat efi- tiap hari ada 3 juta-4 juta tran- 
no 215 am ET aan om ca inna 52 9 5m a16 1s Ban am 2m siensi bank. Per Mei 2012, BOPO saksi ATM, yang sebagian besar 
ar oren . anse aan mor oana 3 on ox» 22 aon Ga aan ap 1 perbankan di Indonesia sebesar berupa penarikan tunai sesuai 
7675 persen, sedikit membaik dengan menu,” kata Presiden Di- 
Eni esa Dad 2 am ami cam cam on oma oem 2007 rs ama sesi 1215 6,73: P 5 £ 
dibandingkan akhir tahun 2011  rektur PT Bank Central Asia Tbk 
GBP O61SL OeAll 078 Oo1ia Oo001 00073 0209 yag 00147 05015 O0K0s aan 00198 06631 00037 ng! 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


yang sebesar 8149 persen. 


Jahja Setiaatmadja. (IDR) 


KOMPAS, RABU, 19 SEPTEMBER 2012 


POTENSI PESISIR 


Garam Sulit Dipasarkan 


KARANGASEM, KOMPAS — 
Petani garam tradisional di Ke- 
camatan Kubu, Kabupaten Ka- 
rangasem, Bali, kesulitan mema- 
sarkan produknya. Mereka mem- 
butuhkan distributor atau pe- 
ngepul yang bisa memberikan 
jaminan pembelian komoditas 
mereka secara rutin dan ber- 
kelanjutan. 

”Pembeli biasanya datang 
langsung ke tambak garam. Me- 
reka umumnya adalah pengecer, 
bukan pengepul,” ujar Nyoman 
Gunung (30), petani garam di 
Karangasem, Selasa (18/9). Se- 
perti kebanyakan petani garam di 
kawasan itu, terutama Desa Ti- 
anyar, Nyoman memiliki tambak 
garam seluas 300 meter persegi. 

Pada saat musim panen se- 
perti sekarang ini, Nyoman justru 
semakin kesulitan mendapat un- 
tung dari garam karena harganya 


anjlok. Dia hanya mampu men- 
jual garam dengan harga paling 
tingsi Rp 500 per kilogram. Me- 
nurut dia, selama bertahun-ta- 
hun harga tersebut tidak pernah 
beranjak naik. 

Kondisi serupa dialami petani 
garam lainnya dari Desa Can- 
digora, Gede Lanus (47). Dia 
mengharapkan garam yang di- 
hasilkan petambak dari Keca- 
matan Kubu bisa dibeli secara 
rutin oleh penampung atau teng- 
kulak dengan harga yang lebih 
tinggi. 

Kepala Dinas Peternakan, Ke- 
lautan, dan Perikanan Kabupaten 
Karangasem I Ketut Artama me- 
nyarankan agar Koperasi Mina- 
baruna di sana membeli garam 
petani. Namun, Ketut Mangku, 
Ketua Koperasi Minabaruna, me- 
nyatakan, belum sanggup mem- 
beli garam anggotanya. (HEI) 


KOMPAS/ABDUL LATIF 


Warga Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur, berburu ikan di Kolam Segaran peninggalan Kerajaan 

Majapahit, Selasa (18/90), di Desa Trowulan, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Saat kemarau, 
air kolam surut hingga sebatas pinggang orang dewasa, membuat ikan-ikan bermunculan ke permukaan 
air dan warga dengan mudah menyeroknya. 


PEREDARAN NARKOBA 


Masuk dalam Koper dan Sayur... 


Keluar dari MV Indo Master III yang membawanya 
dari Johor Bahru, Malaysia, Titik Nuraini (30) 

berjalan santai menuju pos pemeriksaan penumpang 
di Pelabuhan Batam Center, Kota Batam, Kepulauan 


Riau, Senin (10/9) sore. Perempuan itu menggandeng 
seorang pria dan membawa koper di tangan kirinya. 


ikap Titik berubah ketika 

pemindai. Ta tampak geli- 
sah. Petugas Bea dan Cukai pun 
memanggil perempuan beram- 
but pirang itu, Pria yang digan- 
dengnya hilang. 

Titik pun diminta membuka 
kopernya, Ia juga melihat pe- 
tugas membuka kain pelapis 
kopernya, Di sana ditemukan 
dua bungkus serbuk putih se- 
berat 2.043 gram. Titik meng- 
aku tak tahu bungkusan itu. 

Petugas membawa Titik ke 
rumah sakit, diperiksa, untuk 


memastikan tidak ada paket lain 
yang disembunyikan dalam tu- 
buhnya, Petugas lain menguji 
serbuk itu dan positif sabu. 
”Modus penyelundupan nar- 
koba ke Batam macam-macam. 
Kami menetapkan prosedur si- 
nar.X (rontgen) sejak menemu- 
kan penyelundup yang mema- 
sukkan narkoba ke tubuhnya. 
Paket itu terlihat saat ront, 
ujar Kepala Bidang Penyid 
dan Penindakan Kantor Bea dan 
Cukai Batam Kunto Prasti, 
Agustus lalu, petugas Bea dan 
Cukai Manado, Sulawesi Utara, 


menangkap dua warga Afrika 
Selatan, Donya Louise Preston 
(21) dan Riaan Cecil Stephens 
(18), yang membawa sabu sebe- 
rat 6 kg. Sabu itu disimpan da- 
lam dinding koper pula sehingga 
baru terlihat dalam pemeriksaan 
melalui sinar-X. 

Modus yang sama dipakai 
Thanyaphon Phoonthaweep 
(80, warga Thailand yang men- 
coba memasukkan 2,2 kg heroin 
melalui Bandara Sam Ratulangi, 
Manado. Anton Arsyad, Kepala 
Bagian Pemeriksa dan Penang- 
gung Jawab Bea dan Cukai Ma- 
nado, mengakui, tersangka me- 
nyimpan narkoba di dinding 
kopernya. 

Menurut Anton, sebelum ke 
Manado, Thanyaphon ke Pakis- 
tan dan Timor Leste. Saat ma- 
suk Manado melalui Singapura, 
pelaku menyimpan kopernya di 
tempat penitipan barang, Mo- 
dus memasukkan narkoba di 


dinding koper ditemukan di Ja- 
karta dan Aceh. 


Dalam sepatu 

Sebelum menangkap Titik, 
Bea dan Cukai Batam juga me- 
nangkap M Rasyid Nurdin, 10 
Agustus 2010. Rasyid datang da- 
ri Malaysia dan membawa 42 
gram sabu, Narkoba itu disem- 
bunyikan di sepatu. "Kami juga 
pernah menangkap tersangka 
yang menyelipkan sabu dalam 
kipas angin yang sebagian i 
dibuang. Sabu dibungkus kertas 
karbon, dimasukkan dalam ko- 
tak kipas,” imbuh Kunto Prasti, 

Kepala Kantor Pengawasan 
dan Pelayanan Bea dan Cukai 
Polonia, Medan, Sumatera Uta- 
ra, Bernhard Sibarani, Senin 
(47/9), menambahkan, banyak 
modus yang dilakukan kurir un- 
tuk membawa narkoba ke Me- 
dan, Selain ditelan dalam bu- 
tiran kecil, narkoba juga dima- 


sukkan ke gagang koper atau 
makanan, Barang terlarang itu 
kebanyakan berasal dari Malay- 
sia, yang dikirim dari Tran dan 
Afganistan. Sindikat memanfa- 
atkan warga negara Indonesia. 
Kepala Satuan Narkoba Pol- 
resta Tasikmalaya, Jawa Barai 
Ajun Komisaris Hamzah N: 
pun mengakui, penyelundupan 
narkoba kini juga dicampurkan 
dalam sayuran. Pelakunya me- 
nyamarkan narkoba itu s i 
sayur, terutama untuk dimasuk- 
kan ke penji: 
Modus terakhir, Senin lalu 
ditemukan di Jakarta. Empat 
tersangka pengedar sabu, yaitu 
CH, KD, MT, dan YD, memakai 
buku tebal, seperti kan 
dilubangi tengahnya dipasangi 
irip safety box, untuk 
menyimpan narkoba. 
(UTA/INK/RAZ/ZAL/WSI/ 
ELD/PIN/NEL/JOS/KOR/ 
HAN/WER/CHE/RIZ) 


KILAS DAERAH 


Efektivitas Bandara Wirasaba Dipertanyakan 
PURBALINGGA — Pengoperasian Lapangan Udara Wirasaba 
di Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, 
menjadi bandara komersial dipertanyakan efektivitasnya dalam 
mendongkrak perekonomian Jawa Tengah bagian barat. Wila- 
yah itu lebih membutuhkan transportasi pedesaan yang dapat 
mengangkut hasil pangan antardesa. Peneliti transportasi pub- 
lik Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, Djoko Seti- 
jowarno, Selasa (18/9), mengkhawatirkan pembangunan ban- 
dara akan memboroskan anggaran daerah. Bupati Banyumas 
Mardjoko mengatakan, pengembangan Lanud Wirasaba men- 
jadi bandara bertaraf nasional membutuhkan dana Rp 30 
miliar. Gubernur Jateng Bibit Waluyo telah mendukung ren- 
cana lima kepala daerah dari Banyumas, Purbalingga, Banjar- 
negara, Kebumen, dan Wonosobo untuk meningkatkan Lanud 
Wirasaba menjadi bandara komersial, (GRE) 


Orangtua Harindaka Tidak Dendam 


BANDUNG — Orangtua dari Harindaka Maruti, mahasiswa 
yang meninggal dunia karena ditembak pencuri yang beraksi di 
rumahnya, meminta pengadilan memberikan putusan yang se- 
adil-adilnya kepada para terdakwa, bukan seberat-beratnya. 
Hukum pidana harus ditegakkan untuk memberikan perlin- 
dungan kepada masyarakat. "Saya tidak dendam karena den- 
dam hanya menyiksa kami dan tidak akan mengembalikan Hari 
(arindaka) kepada kami," ujar Koerniatmanto Soetoprawiro, 
ayah Harindaka yang ditemui seusai persidangan di Pengadilan 
Negeri Bandung, Selasa (18/9). Lima terdakwa diajukan ke 
pengadilan melalui dua persidangan. (ELD) 


Perbaikan Jembatan Tidak Jelas 


BATAM — Perbaikan Jembatan VI Batam yang ditabrak tong- 
kang APC Aussie 1 8,5 bulan lalu tidak kunjung jel dahal, 
Badan Pengusahaan Batam sebagai penanggung jawab jembat- 
an pernah berjanji perbaikan akan dimulai sebulan sejak ta- 
brakan. "Sudah beberapa kali pertemuan masih belum ada 
kesepakatan,” ujar Ketua Tim Mediasi Dampak Tabrakan Jem- 
batan, Zulhendri, Senin (17/9), di Batam, Kepulauan Riau. (RA2 


Penataan PKL Kudus Dianggarkan Rp 3,6 Miliar 
KUDUS — Pemerintah 


Kabupaten Kudus, Ja- land a 

wa Tengah, mengang- P3 TENANG 
Tarkan Mp B0 miliar SAYA DOMT .. AMSARAN UTK 
untuk menata peda- YA, PAK 3.6 MILIAR 


gang kaki lima (PKL) 
di 10 lokasi 
dorong ber 
koperasi PKL di ling- 
kungan sekolah de- 
ngan memberikan 
bantuan modal Rp 10 
juta, Penataan ini di- 
lakukan karena pi 
tumbuhan PKL di da- 
erah ini cukup tinggi. 
Kepala Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten 
Kudus Poerwadiyono, Senin (17/9), mengatakan, di kota itu 
tahun ini ada 831 PKL. (HEN) 


HANDI 


Minggu, 30 Sept 2012 


Sabtu, 29 Sept 2012 


Saksikan juga: 
» 21 Sept 2012 International Models & Miss Indonesia Fashion Show 


INDONESIA 


MOTOR 
SHOW 


Minggu, 23 Sept 2012 


Sabtu, 22 Sept 2012 


Dainarsu VacaNzZA 


Makin bersahabat, lebih seru, banyak hadiahnya 


Ayo datang dan nikmati meriahnya hiburan persembahan Daihatsu di IIMS 2012! 
Jangan sampai nyesel, temui idola favoritmu dan saksikan inovasi teknologi Daihatsu yang makin bersahabat dengan lingkungan. 


(plus Photo Competition) 
» 23 Sept 2012 Storytelling bersama Kak Rico 
» 21-30 Sept 2012 Kontes Paduan Suara Anak 


Info selengkapnya: www.daihatsu.co.id 


D 
& 


Distributor Tunggal: 


105, Pan 
ASTRA international 


DAIHATSU 


Follow us on 
@daihatsuind 


Join us on 
daihatsuindonesia 


Agen Pemegang Merek: 
PT ASTRA DAIHATSU MOTOR 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


NUSANTARA 


KOMPAS, RABU, 19 SEPTEMBER 2012 


AKTIVITAS VULKANIK 


Giliran Gunung Soputan Meletus 


MANADO, KOMPAS — Gu- 
nung Api Soputan di Kabupaten 
Minahasa Selatan dan Minahasa 
Tenggara meletus, Selasa (18/9). 
Letusan itu melengkapi aktivitas 
Gunung Lokon dan Karangetang, 
di Sulawesi Utara. Sepanjang Se- 
lasa, Soputan meletus empat kali 
dengan mengeluarkan abu vul- 
kanik dan asap putih. 

Erupsi Soputan dirasakan ma- 
syarakat Ratahan, Minahasa 
Tenggara, yang mendengar bunyi 
dentuman beberapa kali. "Kami 
mengira ada ledakan gas, ter- 
nyata Soputan meletus,” kata 
Oding Rantung, warga Ratahan. 

Sandy Manengkey, petugas 


pengamat Gunung Api Soputan, 
mengatakan, aktivitas vulkanik 
Soputan masih tinggi hingga Se- 
lasa malam. Rekaman amplitudo 
di pos pengamat di Maliku men- 
catat gerak letusan Soputan 44 
milimeter dari ukuran normal 5 
milimeter. 

Asap putih setinggi 1000 hing- 
ga 1500 meter bercampur abu 
masih terlihat menyelimuti pun- 
cak Gunung Soputan. Dikatakan- 
nya, Soputan meletus pertama 
kali pukul 13.05, lalu pukul 13.38, 
1347, terakhir pukul 14. 

Beberapa desa di Kecamatan 
Tombatu, sekitar 50 kilometer, 
dilaporkan diselimuti abu, Paling 


parah terkena abu adalah Desa 
Malompar. "Abu sangat banyak di 
sini,” kata Novi Rawis, warga 
Malompar. 

Menurut Sandy, letusan So- 
putan kemarin belum terlalu ber- 
bahaya, tidak seperti letusan ta- 
hun 2011 yang membuat sejum- 
lah desa di Kecamatan Pangu 
berabu hingga 2 sentimeter. 

"Para ahli mengatakan, dapat 
saja letusan Soputan pengaruh 
gempa di Filipina akhir Agustus 
lalu yang membuat Lempeng Pa- 
sifik bergerak,” katanya. Gunung 
Soputan, Lokon, dan Karange- 
tang berada dalam satu garis lem- 
peng Sirkum Pasifik. (ZA) 


PASART 


Periksa Instalasi Listrik secara Berkala 


DISIONAL 


KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGIOHO 


SURABAYA, 
Mengantisipasi terjadinya keba- 
karan di pasar tradisional yang 
dikelola pemerintah daerah, pe- 
meriksaan instalasi listrik secara 
rutin perlu dilakukan. Petugas 
keamanan juga harusterlatih dan 9 


KOMPAS — n 


(ANG MEL .ANDA PASAR TURI SURABAYA 


26 JUL 2007 Abi diduga berasal dari salah satu toko peralatan rumah 
tangga, Sekitar 10.000 pekerja kehilangan pekerjaan dan paling tidak 2.780 
kios hangus terbakar. 


2007 Pasar Turi Tahap III terbakar. Kepala Kepolisian Daerah Jawa 


KE A N 


Pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan kantor Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggelar shalat Istisga untuk meminta hujan di 
halaman Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Selasa (18/9). Kemarau panjang di Jawa Barat membuat sebagian wilayah kekurangan air dan 
sekitar 2400 hektar lahan sawah mengalami puso. 


Dukungan Ganda Dicek 


Ganjar Pranowo Jadi Calon Gubernur Jawa Tengah 


MAKASSAR, KOMPAS — Komisi Pemilihan 
Umum Provinsi Sulawesi Selatan memverifikasi 
keabsahan dukungan partai politik terhadap tiga 
pasang calon gubernur dan wakil gubernur. 
Sembilan partai politik kedapatan memberikan 
dukungan kepada lebih dari satu pasang calon, 


Partai politik yang membe- 
rikan dukungan ganda itu adalah 
Partai Penegak Demokrasi In- 
donesia (PPDT), Partai Peduli 
Rakyat Nasional (PPRN), Partai 


Demokrasi Pembaruan (PDP), 
Partai Nasional Indonesia (PNI) 
Marhaenisme, Partai Pelopor, 


Partai Persatuan Daerah (PPD), 
Partai Republikan, Partai Serikat 
Indonesia (PSI), dan Partai Da- 
mai Sejahtera (PDS). 

Anggota Komisi Pemilihan 
Umum (KPU) Sulawesi Selatan 
Ziaur Rahman Mustari, Selasa 
(8/9), di Makassar, Sulawesi Se- 
latan, menjelaskan, delapan par- 
tai memberikan dukungan ke- 
pada pasangan Andi Rudiyanto 
Asapa-Andi Nawir Pasinringi dan 
Ilham Arief Sirajuddin-Abdul 
Azis @ahhar Mudzakkar, PDS 
mendukung Ilham-Azis dan pa- 
sangan petahana Syahrul Yasin 
Limpo-Agus Arifin Nu'mang. 

”Kami akan memverifikasi ke- 
absahan dukungan itu ke Ke- 


menterian Hukum dan Hak Asasi 
serta Dewan Pimpinan 
sat (DPP) partai itu di Ja- 
karta," jalas Ziaur, Informasi da 
Kemenkumham dibutuhkan un- 
tuk mengetahui kepengurusan 
partai yang sah secara hukum. 
DPP akan dimintai ketegasannya 
dalam menetapkan dukungan 
kepada satu pasang calon. 
Verifikasi keabsahan dukung: 
an akan berlangsung hingga 
September 2012. Setiap pasang 
calon diberi kesempatan mem- 
perbaiki syarat pencalonan pada 
23-29 September, Posisi pasang- 
an Rudiyanto-Nawir rentan ter- 
gusur karena pencalonannya ha- 
nya didukung 597987 suara 
(45,92 persen) dari 19 parpol. 
"Jika ada perubahan yang me- 
nyebabkan dukungan terhadap 
Rudiyanto-Nawir berkurang, 
hingga di bawah 15 persen, pen- 
calonan mereka tidak sah,” ujar 
Ziaur, Pencalonan Syahrul-Agus 
dan Ilham-Azis relatif aman ka- 


rena sama-sama mengantongi 
dukungan di atas 40 persen, 
Juru Bicara Dewan Pimpinan 
Daerah (DPD) PPDI Sulsel Andi 
Muhlis Amir membantah partai- 
nya memberikan dukungan ke- 
pada dua pasang calon. Ketua 
DPP PPDI Sulsel Andi Degong 


Abubakar dan Sekretaris Piter 
Singkali menandatangani surat 
dukungan pencalonan Ilham- 


Azis, "Kami tidak pernah mendu- 
kung Rudiyanto-Nawir,” kata- 
nya. 


Calon gubernur Jateng 

Di Jakarta, Selasa, beredar isu 
Partai Demokrasi Indonesia Per- 
juangan (PDI-P) mengusung Wa- 
kil Ketua Komisi IT DPR Ganjar 
Pranowo sebagai calon gubernur 
Jawa Tengah, Namun, kabar itu 
dibantah Ganjar. "Masih ada ve- 
rifikasi di DPD PDI-P Jateng dan 
keputusan DPP,” katanya, 

Ganjar mengakui, ia menca- 
lonkan diri sebagai gubernur Ja- 
teng melalui PDI-P. "Saya sudah 
mengembalikan formulir penca- 
lonan, Kalau tidak yakin terpilih, 
saya tidak akan mendaftar," ujar- 
Selain Ganjar, kader PDI-P 
yang disebut-sebut sebagai calon 
kuat gubernur Jateng adalah 
Rustriningsih yang kini menjabat 
Wakil Gubernur Jateng. 

Di Jateng, Bupati Kudus pe- 


riode 2003-2008. HM Tamzil 
kembali mengincar kursi bupati. 
Tamuil, yang pernah menjadi ca- 
lon gubernur Jateng, mencalon- 
kan diri sebagai bupati Kudus 
pada pemilu kepala daerah (pil- 
kada) 2013. Dia akan bersaing, 
antara lain, dengan Bupati Kudus 
Musthofa dan Wakil Bupati Ku- 
dus Budiono yang juga menca- 
lonkan diri pada Pilkada Kudus. 


Pilkada Jatim 


Pilkada Jawa Timur dipastikan 
digelar pada 29 Agustus 2013. 
KPU Jatim melakukan serang- 
kaian pembicaraan dengan 38 
KPU kabupaten/kota di provinsi 
ini secara bertahap. 

Menurut Divisi Teknis Penye- 
lenggara Pemilu KPU Jatim Agus 
M Fauzi di Surabaya, Selasa 
(8/9), pelaksanaan peninjauan 
publik terkait tahapan Pilkada 
Jatim melibatkan 15 KPU ka- 
bupaten/kota di seluruh Jatim. 
Alasannya, jika pilkada digelar 
Agustus 2013, ada empat kota 
yang juga melaksanakan pemi- 
lihan wali kota dan wakil wali 
kota. 

Kegiatan yang digelar di Ma- 
diun itu, lanjut Agus, bertujuan 
untuk mengevaluasi dan mem- 
berikan masukan rancangan ta- 
hapan Pilkada Jatim. 

(RIZ/ETA/HEN/TRA) 


MORO 


"Gugatan” Melky Goeslaw dari Bibir Pasifik 


nyanyi Melky Goeslaw 
nya” dalan 
”Morotai Menany 


tercabik ledakan bom tentara 
Amerika Seril 
Dunia IT 

Pertengahan tahun 2005, ka- 
mi, sejumlah wartawan, berte- 
mu Melky di Manado, Sulawesi 
Utara, untuk mendiskusikan na- 
sib Morotai, "Kita menggugat 
Amerika (Serikat) dengan lagu,” 
katanya. 


rapa bait lagu ” 
ngis” lewat deskripsi kematian 
dua pemuda Morotai yang tewas 
terkena ranjau bom di laut. Des- 
kripsi "Morotai Menan, se: 
perti lagu diciptakan Melky de- 
kade tahun 1980-an, "Hiroshima 
dan Nagasaki”. 

Morotai, pulau kecil di ujung 
utara Kepulauan Halmahera, 
Maluku Utara, menjadi kawasan 
penuh drama kehidupan. Se- 
jumlah peristiwa penting terjadi 
di kawasan itu. Pulau Morotai 
menjadi kawasan penting ten- 
tara Amerika Serikat dalam Pe- 
rang Dunia TT. 

Tahun 2000, Morotai sempat 
terusik kerusuhan Ternate, Na- 
ma Morotai menjadi ikon Pro- 
vinsi Maluku Utara yang kemu- 
dian memanggungkan event na- 
sional Sail Morotai tahun 2012 
pekan lalu. 

Ribuan orang datang ke 
Morotai meski wilayah itu 
agak sulit dijangkau. Padahal 
Morotai memiliki Bandara 
Pitu Strip, peninggalan tentara 
AS. 

Roda ekonomi Morotai yang 
berpenduduk 53.000 orang de- 
ngan luas wilayah daratan 
2.314.9 kilometer persegi nyaris 
tak bergerak. Sebagian warga hi- 
dup miskin. Beberapa waktu la- 
lu ketika berkunjung ke sana, 
kami menyaksikan rumah- 
rumah warga yang sebagian 
berdinding papan dan 
anak-anak ke sekolah tanpa me- 
makai alas kaki. 

Penghasilan utama warga. 


KOMPAS/DAHAN 


Seorang pengunjung melihat koleksi Museum Perang Dunia II yang baru diresmikan Presiden Susilo 
Bambang Yudhoyono di Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, Sabtu (15/9). Di museum tersebut 


dipamerkan juga bukti-bukti 
Morotai pada Perang Dunia II. 


Morotai adalah dari nelayan 
dan perkebunan. Sebagian 
nelayan Morotai mengadu 
nasib dengan bekerja pada ka- 
pal-kapal ikan milik pengusaha 
Filipina. 

Dari Kota Manado, Morotai 
relatif lebih mudah dijangkau 
dengan kapal ke Tobelo selama 
12 jam, kemudian naik speed 
boat ke Morotai selama 2 jam. 
Dari Ternate, ibu kota Maluku 
Utara, orang harus mengganti 
angkutan 3 kali, yakni speed 
boat ke Sofifi lalu melewati jalan 
darat ke Tobelo selama lima jam 
dan disambung naik perahu mo- 
tor ke Morotai. 


Penting 

Menjual Pulau Morotai untuk 
90 international memang jauh 
lebih mudah daripada daerah la- 
in di Tanah Air. Bagi AS dan 
sekutunya, Pulau Morotai me- 
miliki arti sangat penting, khu- 
susnya saat AS hendak melan- 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


carkan serangan balasan yang 
menentukan terhadap seluruh 
kepentingan Jepang di Filipina 
dan Korea di era Perang Pasifik 
(4941-1945). Pulau itu dijadikan 
tempat konsolidasi ribuan ten- 
tara angkatan darat, laut, dan 
udara. 

Bisa jadi tak satu warga Mo- 
rotai pun menduga sebelumnya 
bahwa negerinya telah masuk 
dalam skenario inti perang Pa- 
sifik. Mereka sedikit pun tidak 
tahu bahwa mereka telah men- 
jadi bagian dari dendam dan te- 
kad T shall return-nya Panglima 
Divisi VII AS Jenderal Douglas 
MacArthur. 

Warga Morotai hanya mampu 
terkejut bercampur takut dan 
kagum ketika menyaksikan ge- 
lombang ratusan pesawat ter- 
bang Sekutu meraung-raung 
memecah kesunyian malam pa- 
da September 1944. Penaklukan 
Morotai berlangsung tanpa per- 
lawanan berarti dari Jepang. 


ejarah yang terkait dengan aktivitas pangkalan militer Sekutu di Pulau 


Sulitnya pasukan Jepang 
menerobos ke Morotai karena 
di sekeliling pantai pulau itu 
Sekutu menebar bom-bom ran- 
jau laut. Itu memang telah di- 
persiapkan untuk menangkal 
terobosan pasukan berani mati 
Jepang yang bermarkas di se- 
panjang pantai Teluk Kao dan 
Malifut, pantai timur Halmahe- 
ra, 40 mil arah barat dan se- 
latan Morotai. 

Masih banyak ranjau bom 
di laut Morotai yang tak 
sempat dijinakkan oleh tentara 
sekutu sebelum meninggalkan 
Morotai. Dan bom itu terus me- 
ledak memusnahkan warga Mo- 
rotai, 

Itu sebabnya, Melky Goeslaw 
mencoba menggugat AS 
dengan lagu "Morotai Mena- 
ngis”. Sayang, lagu itu tak se- 
mpat terpublikasikan sampai 
Melky menutup mata untuk 
selamanya tahun 2006. 

(JEAN RIZAL LAYUCK) 


pedagang mendapat sosi 
tentang bahaya kebakaran jika 
pemasangan instalasi listrik tidak 
sesuai dengan ketentuan, 

Ketua Aliansi Paguyuban Pe- 
dagang Pasar Turi Andreas Felix 
mengatakan hal itu di Surabaya, 
Jawa Timur, Selasa (18/9). Ta me- 
nanggapi kerawanan bahaya ke- 
bakaran di pasar tradisional, ter- 
utama bangunan lama. 

"Selain instalasi listrik, selu- 
ruh alat pencegah kebakar 
perti hidran dan sumur air di 
kompleks pasar harus memadai 
dan selalu siap digunakan se- 
hingga perlu pengecekan secara 
berkal 

Selama ini, kata Andreas, so- 
sialisasi terhadap pedagang, ter- 
utama menyangkut pemasangan 
instalasi listrik, sangat minim. 
"Pedagang bebas menyambung 
kabel di kios meski dilakukan 
dengan cara menumpuk. Tindak- 
di karena mi- 
Artinya tidak 
$ yang rutin meme- 
sa,” ucapnya, 

Sementara itu, pedagang Pasar 
Turi korban kebakaran menda- 
tangi Balaikota Surabaya untuk 
mendesak Pemerintah Kota Su- 


Timur Inspektur Jenderal Herman Sumawiredja mengatakan, Pasar Turi 


memang sengaja dibakar, 


1 NOV 2010 Delapan kios terbakar, diduga akibat percikan api pengelasan, 
Dalam waktu 15 menit api bisa dipadamkan karena lokasi berdekatan dengan 


kantor PMK. 


28 NOV 2010 Kebakaran yang terjadi di lantai tiga bangunan lama Pasar Turi 
menghanguskan sebagian tumpukan kayu dan aneka bahan mudah terbakar, 


16 SEP 2 


2 Kebakaran terjadi sekitar pukul 21,30: PMI Cabang Kota 


Surabaya menyatakan, ada lima korban akibat kebakaran, Dugaan awal, api 
berasal dari kios sandal atau sepatu di lantai 2 kemudian merambat ke lantai 
dasar tempat kios-kios penjual ayam, kemudian merambat ke lantai 3. 


Sumbar: Litbang "Kompas", diolah dari pemberitaan "Kompas" dan situs lainnya 


rabaya segera merez kan 
tempat relo sementara agar 
pedagang dapat kembali berju- 
alan. Pedagang yang bergabung 
dalam Persatuan Pedagang Pasar 
Turi Tahap III itu diwakili sekitar 
20 orang. 


Tuntutan pedagang 
Wakil dari pedagang diterima 
Asisten Bidang” Admil i 


ing Pasar Turi Tahap III Dju- 
san menyampaikan dua 
tuntutan. 

Pertama, mereka mendesak 
pemkot segera merealisasikan 
tempat relokasi sementara, Ke- 
dua, pedagang berharap pemkot 


mau membangun lagi Pasar Turi 
yang bonbalka ludes pada Minggu 


” Kami Huga minta tempat re- 
lokasi yang dibangun jangan ter- 
lalu jauh dari Pasar Turi yang 
lama supaya masyarakat tahu,” 
ucap Djuhad 
in berjanji akan memba- 
has pedagang dalam 1-2 
hari ke depan. Pemkot juga men- 
jamin bahwa pedagang yang jadi 
korban kebakaran tidak akan di- 
telantarkan. Kebakaran Pa 
Turi menghanguskan 973 kios 
dan menyebabkan kerugian ra- 
tusan miliar rupiah. Polisi masih 
mencari penyebab kebakaran p: 
sar tiga lantai yang kini tersisa 
puing tersebut. (ILO/ETA) 


Lgrsi oi 2012 
and will increase 
continuously 


OFFICE BUILDING 


STRATA TITLE 
AND LEASE 


Construction progress 


basement and upper structure. 


— 


A New Landmark in South Jakarta 


atJLTBSimtupang Kav. 1 $ Jakarta Selatan 


For further enguiries please contact 


(#62 21) 521 1400 
(#62 21) 7884 5702 


Exclusive Marketing Consultant 
www.themanhattansguare.com 


Blok M to TB. Simatupang 
Double Decker 


We're proud to inform you, tower cranes are on 


The construction progress of The Manhattan Sguare Mid Tower has reached 


Be Part of The Progress. 


KOMPAS, RABU, 19 SEPT 


EMBER 2012 


NUSANTARA 


KOMPAS/PERGANATA INDRA RIATMOKO 


Pelajar mengikuti Musabagah Tilawatil @uran Tingkat SD se-Kecamatan Cangkringan di SD Negeri 2 Umbulharjo, Desa Umbulharjo, 
Cangkringan, Sleman, DI Yogyakarta, Selasa (18/9). Lomba membaca Al Guran itu diikuti 320 siswa dari 20 SD yang sebagian terkena 


dampak erupsi Gunung Merapi padi 


la 2010. 


JAMUR TIRAM 


Petani Kesulitan Modal 


PALEMBANG, KOMPAS — 
Petani jamurtiram di Palembang, 
Sumatera Selatan, sulit memper- 
oleh akses tambahan modal usa- 
ha. Akibatnya, produksi jamur 
tiram Palembang hanya mampu 
memenuhi sekitar 50 persen dari 
permintaan pasar. 

Petani khawatir kondisi ini 
akan membuat mereka tergeser 
oleh usaha budidaya jamur ber- 
modal besar yang saat ini telah 
mulai memasuki Palembang. 

Petani jamur di Bukit Lama, 
Palembang, Sumatera Selatan, 
Jhon Hery (30), mengatakan, 
dari permintaan 30 kilogram ja- 
mur, ia hanya mampu memasok 
15-20 kilogram per hari. "Saat 
kemarau lebih sulit lagi karena 
produksi jamur turun,” katanya, 
Selasa (18/9). 

Saat ini, Jhon memiliki satu 
kumbung (umah jamur) yang 
diisi dengan 6.500 baglog (media 
tumbuh). Untuk memenuhi per- 
mintaan tersebut, ia butuh tam- 
bahan setidaknya 3.000 baglog 
dengan modal Rp 5 juta untuk 


1000 baglog dan kumbung. 
Ketua Koperasi Tiram Gemi- 
lang Fauzan (33) mengatakan, 
permintaan jamur di Palembang 
sekitar 300 kilogram per hari. 
Namun, produksi jamur tiram 
petani Palembang, baru dapat 
memenuhi setengahnya. 
Pertanian jamur tiram di Pa- 
lembang baru muncul sekitar dua 
tahun terakhir, Pertanian jamur 
tiram di Palembang tersebut 
membutuhkan teknik khusus ka- 
rena suhu udara rata-rata di Pa- 
lembang 31-33 derajat celsius 
Adapun jamur tiram idealnya 
tumbuh dengan suhu 25-28 de- 
rajat celsi 
Menurut Fauzan, sebagian be- 
sar petani jamur di Palembang 
sulit mengakses pinjaman bank 
karena tidak punya jaminan. Se- 
lain itu, modal di koperasi yang 
didirikan juga belum memadai 
untuk memberi pinjaman kepada 
anggotanya. Sejauh ini, belum 
pernah ada bantuan modal usaha 
untuk pertanian jamur tiram dari 
pemerintah setempat. (IRE) 


Tiga Tewas Tertimbun 


Tebing pada Lubang Galian Pendulangan Intan Longsor 


BANJARBARU, KOMPAS 


— Tebing pada salah 


satu lubang galian pendulangan intan masyarakat di 
Pumpung, Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan 
Cempaka, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, 

11.30 Wita, longsor. 


Selasa (18/9), sekitar pukul 


Akibatnya, tiga petambang 
yang tengah beraktivitas di da 
lubang tewas tertimbun. Korban 
towas adalah Anang Siwang (50), 
Suriani (40), dan Sobari (25). 
Ketiganya warga RT 023 RW 08, 
Kelurahan Sungai Tiung. Begitu 
selesai dievakuasi, jenazah mere- 
ka langsung dibawa ke RSUD 
Banjarbaru, selanjutnya dibawa 
ke rumah duka masing-m: 

Camat Cempaka M: 
Noor menuturkan, beberapa pe- 
tambang lainnya juga tertimbun, 
tetapi dapat diselamatkan oleh 
rekan sesama petambang. 

"Posisi ketiga korban rupanya 
berada tepat di bawah tebing 
yang longsor sehingga tidak sem- 
pat menyelamatkan diri” ujar 


BEBERAPA KASUS KECELAKAAN DI WILAYAH PERTAMBANGAN 


16 Juni 2009 

Ledakan tambang 
batubara di Kecamatan 
Talawi, Kota 
Sawahlunto, Sumatera 
Barat, menewaskan 13 
orang, Ledakan diduga 
kuat terjadi akibat gas 
metana yang masih 
terkandung dalam 


tambang bat 


tertimbun mi 
Korban lain 


Toni Harijanto (35) yang 
sempat dirawat di RS 
: Haji Darjad, Samarinda, 


Runtuhnya terowongan 


Kecamatan Tenggarong 
Seberang, Kabupaten 
Kutai Kartanegara, 
Kalimantan Timur, 
menyebabkan Pantes 
Harjo (50) tewas 


sar informasi yang ia terima pada 
Selasa pagi, sejumlah petambang 
beraktiv eperti biasa. Mak- 
lum selama ini mencari intan 
menjadi salah satu tumpuan hi- 
dup sehari-hari warga. Selain me- 
nambang intan, mereka juga me- 
ngumpulkan pasir dan batuan 
untuk dijual. 

Para petambang diduga ku- 
rang waspada terhadap kondisi 
sekitar, Mengingat pada hari Se- 
nin turun hujan, air hujan di- 
perkirakan membuat tebing r: 
puh. "Kemungkinan mereka ti- 
Gak melihat situasi di atas. Meski 
tanah basah, mereka tetap turun 
ke bawah,” katanya. 


6 Agustus 2009 
Wasito (42), warga 
Desa Karangsari, Kulon 
Progo, DI Yogyakarta, 
ditemu- kan terperosok 
ke dalam lubang bekas 
tambang mangan di era 
1990-an sedalam lebih 
dari 25 meter. Lubang 
yang selesai ditambang 
ditinggalkan begitu saja 
tanpa diuruk, 


ubara di 


aerial, 
ya adalah 


Sumber: Litbang "Kompas"/END, diolah dari pemberitaan media 


Di kawasan tambang yang ada 
sejak puluhan tahun lalu itu me- 
mang terdapat banyak lubang 
tambang dengan diameter ada 
yang mencapai 50 meter dan 
kedalaman lebih dari 20 meter. 
Pada musim hujan biasanya ak- 
tivitas pendulangan intan ber- 
henti dengan alasan tebing galian 
rapuh. 


Daerah wisata 

Kepala Kepolisian Resor Ban- 
jarbaru Ajun Komisi Besar 
Budhi Santoso mengatakan, pe- 
ristiwa ini diduga akibat tebing 
yang rapuh oleh air hujan sehari 
sebelumnya, setelah lama tidak 
jan, "Kondisi tebing cu- 
lebih dari 10 meter," 


Kawasan pendulangan intan 
itu sendiri sebenarnya telah di- 
canangkan sebagai daerah wisata 
pada tahun 1990-an. Jumlah wi- 
satawan yang berkunjung men- 
capai 400 orang per tahun. 

Menurut petambang, intan di 
kawasan itu sebenarnya makin 


16 Oktober 2010 

Asep bin Kasem (34) 
tewas setelah tertim- 
bun longsoran tanah 
saat bekerja di tambang 
emas Gunong Ujeuen, 
Kecamatan Krueng 
Sabee, Kabupaten Aceh 
Jaya, Aceh. Rekan Asep, 
Acut (31), dalam kondisi 
kritis, 


Kusnan (26), petambang 
batu kumbung, jenis 
batuan kapur yang 
dibentuk menjadi bata 
putih, tewas tertimpa 
batu yang ditambang- 
nya, di Kecamatan 
Merakurak, Kabupaten 
Tuban, Jawa Timur, 


sulit dicari. Penemuan intan fe- 
nomenal terjadi tahun 1965 de- 
ngan ditemukannya intan sebe- 
sar telur burung merpati seberat 
166,7 karat yang kemudian di- 
kenal dengan nama Trisakti. Se- 
telah itu, praktis belum ada lagi 
temuan yang bisa menyamai 
ukurannya. 

Sementara itu, operasi darurat 
pembersihan material banjir 
bandang di hulu Sungai Kuranji, 
Kota Padang, Sumatera Barat, 
Senin (7/9), kembali dilakukan 
oleh tim gabungan. Sebelumnya 
tim gabungan kembali ke posko 
utama pada Minggu (16/9) sore 
setelah merencanakan perjalan- 
an ke hulu selama si 

Koordinator S 
sama Pencinta Alam Sumbar Ri- 
co Rahmad, Senin, mengatakan, 
operasi darurat yang kembali di- 
coba itu berupaya membersihkan 
material banjir bandang. Tahap 
penanganan tanggap darurat 
bencana longsor dan banjir ban- 
dang akan berakhir 22 Septem- 
ber. (WER/INK) 


Delapan petambang 
emas ilegal di Taman 
Nasional Gunung 
Halimun Salak, 
Kabupaten Bogor, Jawa 
Barat, ditemukan tewas 
tertimbun tanah 
longsor. 


TO: KOMPAS/AGUS SUSANTO, GRAFIK: NOVAN 


SEDEKAH BUMI 


Berharap Padi dan Ikan Melimpah... 


ak Bupati, Pak Camat, Ka- 
P pan Sumur Dibangun? 

Genok Bocor Gak Onok 
Banyune (Tempat Air Bocor Ti- 
dak Ada Airnya 

Tulisan pada replika tempa- 
yan itu dimaksud menyindir ke- 
pedulian pemerintah setempat 
dalam penyediaan air untuk 
warga. Replika gentong itu di- 
kirab mengelilingi Desa Sumari, 
Kecamatan Duduksampeyan, 
Kabupaten Gresik, Jawa Timur, 
Minggu (16/9), bersama dengan 
replika kakbah, sapi, unta, mas- 
jid, ikan bandeng, dan ancak se- 
macam altar tempat menata 
makanan. 

Yah, warga sedang menggelar 
sedekah bumi sekaligus doa ber- 
sama agar segera turun hujan. 
Desa Sumari termasuk salah sa- 
tu wilayah yang kesulitan air 
bersih di Gresik. Warga harus 
mengeluarkan uang ekstra un- 
tuk mendapatkan air bersih. 
Mereka membeli secara patung- 
an Rp 125.000 per tangki (ka- 
pasitas 5.000 liter). Sawah dan 
tambak mengering. Sekitar 500 
hektar lahan sawah tambak di 
desa itu mengandalkan tadah 
hujan. 

Setiap tahun lahan mereka 
biasanya diolah tiga kali dengan 
pola padi-padi-ikan/udang atau 
padi-ikan/udang-padi. Namun, 
ketersediaan air menjadi 
kendala, tidak semua lahan bisa 
diolah saat kemarau seperti saat 
ini, 

Kepala Desa Sumari, Misba- 
hul Munir, menyebutkan, sebe- 
narnya produktivitas lahan di 
Sumari cukup bagus. Satu hek- 
tar bisa menghasilkan 8 ton ga- 


bah kering panen jenis IR 64 
per panen. Sementara jika di- 
tebari ikan dalam 1 hektar, la- 
han bisa menghasilkan 1 ton 
bandeng atau 3-8 kuintal udang 
vanamae, 

”Kami menggelar sedekah 
bumi sebagai ungkapan rasa 
syukur atas hasil bumi yang ka- 
mi peroleh. Di sisi lain, kami 
berdoa agar segera turun hujan 
agar lahan bisa segera diman- 
faatkan untuk pertanian,” ujar 
Misbahul Munir. 

Menurut dia, saat kemarau 
ini ada sekitar 6O hektar yang 
bisa ditanami padi dan 40 hek- 
tar lahan yang dimanfaatkan 
untuk budidaya ikan. Itulah 
yang disyukuri warga. Mereka 
menggelar sedekah bumi agar 
hasilnya di masa-masa menda- 
tang semakin melimpah. 

Sebagai wujud rasa syukur, 
mereka membawa berbagai 
macam hasil bumi, jajanan 
pasar, buah-buahan, tumpeng, 
dan makanan berbahan ikan 
bandeng yang diletakkan di an- 
cak semacam altar untuk tem- 
pat makanan. Ancak itu diarak 
keliling kampung bersama tiru- 
an sapi, kerbau, unta dan gen- 
tong terbuat dari kertas. 
'Arak-arakan itu mengelilingi ti- 
ga dusun, yaitu Sumari, Jetek, 
dan Brakung. 

Seusai keliling kampung war- 
ga menggelar doa bersama me- 
minta agar kemarau panjang 
yang melanda desa segera ber- 
akhir. Saat berdoa, warga Su- 
mari melaksanakan sesuai cara- 
nya masing-masing. Ada yang 
berdoa dan berzikir, ada pula 
dengan cara membakar dupa, 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


3 


Kami menggelar 
sedekah bumi sebagai 
ungkapan rasa syukur. 

Misbahul Munir 


sebagai simbol semangat kesu- 
cian dan persembahan diri. 

Bila tidak lekas turun hujan, 
mereka yang mayoritas bertani 
dan petambak bisa kehilangan 
penghasilan dan menghentikan 
denyut ekonomi Desa Sumari, 
Seorang warga Dusun Jetek, 
Muhammad Sulkan (58), menu- 
turkan, sawah dan tambak su- 
dah mengering dan belum bisa 
diolah. 

"Kami percaya kepada Tu- 
han, maka secara bersama-sama 
kami memanjatkan doa agar se- 
gera turun hujan yang manfaat 
sehingga semua warga makmur 
dan sejahtera,” tuturnya. 


Ritual kemarau 


Dalam sedekah bumi di Desa 
Sumari, ancak yang berisi ma- 
kanan, jajanan pasar, dan tum- 
peng dibawa ke balai desa. Se- 
telah itu, warga menikmati ma- 
kanan itu bersama-sama, Acara 
sedekah bumi di Sumari mulai 
dihidupkan kembali sejak enam 
tahun lalu dengan memisahkan 


antara misi keyakinan dan bu- 
daya. 

Sebagai jalan tengah ada se- 
rangkaian kegiatan mulai penga- 
dian, kirab ancak, hingga hiburan 
wayangan. Warga pun dengan 
sukacita menggelar kembali se- 
dekah bumi yang berlangsung 
lebih dari 100 tahun, Hanya sa- 
ja, tahun ini sedekah bumi di- 
gelar bersamaan dengan doa 
meminta hujan karena kemarau 
menyebabkan kekeringan. War- 
ga sulit mendapatkan air, baik 
untuk kebutuhan sehari-hari 
maupun untuk sawah tambak 
mereka. 

Di Gresik sendiri ada bebe- 
rapa ritual saat kemarau. Tradisi 
itu masih dipertahankan hingga 
kini. Di Desa Setro, Kecamatan 
Menganti, ada gulat okol. Gulat 
okol berlangsung sejak 900 ta- 
hun lalu. Awalnya desa itu di- 
landa kekeringan yang panjang, 
tanaman mati. Ketika turun hu- 
jan disambut gembira oleh war- 
ga, tidak terkecuali anak-anak 
gembala, 

Begitu gembiranya, anak- 
anak penggembala kambing ber- 
main dorong-dorongan hingga 
salah satu terjatuh, di atas tum- 
pukan jerami di sawah. Kini gu- 
lat okol dilakukan di atas karung 
goni berisi jerami di atas pang- 
gung yang dibuat mirip ring tin- 
ju. Peserta dibedakan dengan 
ikat kepala dan selendang warna 
merah dan hitam. Saat adu tan- 
ding mereka dipimpin wasit 
yang disebut belandang. 

Berbagai tradisi itu tidak ha- 
nya menjadi bagian dari keka- 
yaan budaya, tetapi juga men- 
jadi hiburan. (ACD 


KONSERVASI 


Saatnya Diberlakukan 
Zonasi Pesisir Jawa Timur 


SURABAYA, KOMPAS — Si: 
tem zonasi di wilayah p: 
wa Timur mendesak diberlaku- 
kan untuk mengatasi kerusakan 
lingkungan serta menyeimbang- 
kan kepentingan ekonomi dan 


ak karena pemanfaata 
r oleh multisektor, Jika tidak 
ta, akan terjadi tumpang 
tindih,” ujar Kepala Bidang Ke- 
lautan, Pesisir, dan Pengawasan 
Dinas Perikanan dan Kelautan 
Jawa Timur Erjono, di Kota Su- 
rabaya, Jatim, Selasa (18/9), 

Saat ini, Jawa Timur memiliki 
Peraturan Daerah Nomor 6 Ta- 
hun 2012 tentang Pengelolaan 
dan Rencana Zonasi Wilayah 
Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 
dan Peraturan Gubernur Jawa 
Timur Nomor 97 Tahun 2011 
tentang Rencana Strategis Wi- 
layah Pesisir dan Pulau-pulau 
Kecil, 

Namun, kata Erjono, peratur- 
an ini tidak akan efektif jika tidak 


diikuti dengan terbitnya regulasi 
serupa di kabupaten/kota. 


DAS Serayu 


Masih soal penataan lingkung- 
an, rancangan peraturan daerah 
terkait tata kelola kawasan 
Daerah Aliran Sungai (DAS) Se- 
rayu yang berhulu di Dataran 
Tinggi Dieng Kabupaten Ban- 
jarnegara, Jawa Tengah, sangat 
mendesak, 

Kerusakan areal hulu sungai di 
kawasan Dieng yang kini men- 
capai 7.758 hektar dinilai akibat 
tiadanya aturan tegas mengenai 
pemanfaatan lahan. 

Wakil Bupati Banjarnegara 
Hadi Supeno mengatakan, perda 
DAS harus segera dibuat karena 
selama 20 tahun terakhir ka- 
wasan hulu Dieng rusak parah. 

Data Pemkab Banjarnegara 
menyebutkan, pada musim hujan 
volume lumpur yang dibawa dari 
Dataran Tinggi Dieng sangat pe- 
kat akibat erosi yang mencapai 
107 milimeter per tahun atau 
rata-rata 161 ton per hektar per 
tahun. Hal ini memicu pen- 
dangkalan di Waduk Mrica 
hingga mencapai 94 juta meter 
kubik. ILO/GRE) 


PERBURUHAN 


Peluang 
Kerja 
Difabel 
Sedikit 


SOLO, KOMPAS — Masih se- 
dikit perusahaan yang membe- 
rikan kesempatan kerja kepada 
difabel atau penyandang cacat. 
Akibatnya, banyak difabel yang 
terpaksa turun ke jalanan untuk 
mencari nafkah atau mereka ha- 
rus berjuang sendiri di jalur sek- 
tor informal. Padahal, ada Un- 
dang-Undang Nomor 14 Tahun 
1997 tentang Penyandang Cacat 
yang mengamanatkan perusaha- 
an negara ataupun swasta harus 
memberi kesempatan dan per- 
lakuan yang sama kepada difabel 
dengan mempekerjakannya se- 
suai derajat kecacatan, pendidik- 
an, dan kemampuannya. 

Ketentuan tersebut juga di- 
perkuat dengan Peraturan Men- 
teri Tenaga Kerja dan Trans- 
migrasi No 13/2003 tentang ke- 
wajiban perusahaan menempat- 
kan satu tenaga kerja difabel un- 
tuk setiap 100 pekerjanya. 

”Saya pernah tiga kali me- 
lamar tenaga admi 
produksi, tiga-tiganya ditolak de- 
ngan berba asan karet 
watir dengan kec: 
dahal saya yakin, 
menjalani pekerjaan itu,” ungkap 
Budianto (41), yang menderita 
polio di kaki kiri dan kanan, di 
ela Job Fair for Disabilitas 

Niaga, Solo, Jawa 
Tengah, Selasa (18/9). Kegiatan 
ini digelar Kementerian Tenaga 
Kerja dan Transmij rta Di- 
nas Tenaga Kerja dan Transmi- 
grasi (Disnakertrans) Kota Solo. 

Kepala Disnakertrans Kota 
Solo Singgih Yudoko mengakui 
belum semua perusahaan mem- 
beri kuota pekerjaan kepada difa- 
bel. Pihaknya berupaya memper- 
temukan kedua pihak melalui 
bursa kerja atau job fair, 

Ria Fatmawati dari bagian per- 
sonalia PT Pan Brothers, Tbk di 
Sragen yang bergerak di bidang 
garmen mengatakan, pelamar 
dari kelompok difabel selama ini 
tidak terlalu banyak. 

Sementara itu, gabungan se- 
rikat pekerja di Kabupaten Se- 
marang, Jawa Tengah, mendesak 
otempat segera memben- 
khusus untuk me- 


tuk pan 
nyusun peraturan daerah ten- 


tang ketenagakerjaan, Perda itu 
dibutuhkan sebagai jaminan bagi 
buruh dalam mendapat hak-hak 
mereka. (EKI/UTI) 


KEMARAU 


Hujan Buatan Belum Bisa Redam Titik Api 


JAMBI, KOMPAS — Titik api 
baru terus bermunculan di wila- 
yah Jambi, menambah pekatnya 
kabut asap. Walaupun hujan bu- 
atan telah diupayakan, kebakaran 
tetap tidak terkendali, 

Citra satelit NOAA yang diolah 
Dinas Kehutanan Provinsi Jam- 
bi, Selasa (18/9), memantau 110 
titik api di wilayah Jambi dalam 
. Jumlah ini meningkat 
is. Petugas pengolah data 
titik api Dishut Provinsi Jambi, 
Donny Osmond, mengatakan, sa- 
telit memantau 11 titik api pada 
Minggu dan 1 titik api pada Sabtu. 
Lebih dari sepekan terakhir, hu- 
jan tidak turun sama sekali. 

Koordinator Bidang Pengka- 
jian dan Informasi Badan Meteo- 
rologi, Klimatologi, dan Geofisika 
(BMKG) Jambi Kurnianingsih 
mengatakan, lonjakan jumlah ti- 
tik api ini menjadi indikator akan 
maraknya kebakaran lahan dan 
hutan, yang berimbas pada pe- 
katnya kabut asap. Kebakaran 
yang juga marak di Sumatera 
Selatan memicu kepekatan asap. 

Jarak pandang pada Selasa pu- 
kul 06.00 hanya 500 meter. Kon- 


disi memburuk pukul 0700 de- 
ngan jarak pandang 400 meter, 
Penyebabnya ialah banyaknya 
pembakaran hutan dan lahan di 
Jambi. 

Akibat kondisi tersebut, pe- 
nerbangan menuju Jambi ter- 
ganggu. Pendaratan pesawat Ga- 
ruda tujuan Jakarta-Jambi di- 
alihkan ke Pekanbaru. 

Koordinator Tim Modifikasi 
Cuaca (TMC) dari Badan Peng- 
kajian Penerapan — Teknologi 
(BPPT) untuk Provinsi Jambi 
Djazim Syaifullah mengatakan, 
upaya hujan buatan terhambat 
oleh pengaruh badai tropis Sam- 
ba di wilayah utara Filipina, Ba- 
dai telah berdampak menekan 
peluang hujan karena ketid: 
tersediaan awan cumulus di atas 
langit Jambi. 

Sementara itu, meski kabut 
asap sudah muncul di Palang- 
Kalimantan Tengah, kon- 
disi itu belum dianggap kejadian 
luar biasa (KLB). Pertimbangan- 
nya, jumlah pasien rawat inap 
penderita infeksi saluran perna- 
pasan atas (ISPA) belum me- 
ningkat signifikan. 


Wakil Gubernur Kalteng Ach- 
mad Diran di Palangkaraya 
mengatakan, sejak kabut asap 
mulai muncul tiga pekan lalu, 
jumlah penderita ISPA sebanyak 
33 orang. Jumlah itu hanya me- 
ningkat dua orang dari 31 orang 
dalam rentang waktu yang sama 
sebelum asap muncul. 

Direktur Rumah Sakit Umum 
Daerah (RSUD) Doris Sylvanus 
Palangkaraya Suprastidja Budi 
mengatakan, masyarakat harus 
tetap waspada, "Jika beraktivitas 
di luar rumah, pakailah masker,” 
ujarnya. 

Adapun kebakaran hutan di 
Madiun, Jawa Timur, semakin 
sulit dikendalikan. Hampir setiap 
hari titik api muncul di kawasan 
hutan produksi yang dikelola 
oleh Perum Perhutani Unit II 
Jawa Timur, Kobaran api meng- 
hanguskan ribuan tanaman jati. 

Selasa — (48/9), kebakaran 
kembali terjadi. Kali ini di petak 
192 Resor Pemangkuan Hutan 
Bribis Badan Kesatuan Pemang- 
kuan Hutan Mojorayung Ke 
tuan Pemangkuan Hutan Ma- 
diun. (ITA/BAY/NIK/DIA) 


Mengevakuasi Korban 


Seorang relawan 
Sampoerna SAR, 
Selasa (18/9), 
mengevakuasi 
korban bencana. 
Kegiatan ini 
merupakan 

bagian simulasi 
penanganan 
bencana yang 
digelar dalam 
rangka pembukaan 
pusat pelatihan 
Sampoerna SAR di 
Pasuruan, Jawa 
Timur. 


KOMPAS/DAHLIA IRAWATI 


24 


NUSANTARA 


KOMPAS, RABU, 19 SEPTEMBER 2012 


KERAJINAN 


Gerabah Harapan 
dari Banyumulek 


erabah dan tangan-tangan perajin adalah anugerah bagi 
Gs Banyumulek. Dari tanah yang berkualitas tinggi 

dan keterampilan membuat kerajinan, warga di desa 
menemukan harapan hidup yang lebih baik. 

Awalnya para perempuan di Banyumulek, di Kecamatan 
Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, hanya 
membuat gerabah untuk kepentingan domestik, seperti mem- 
buat kendi, tempat menanak nasi, dan gentong. Kerajinan 
domestik itu berkembang menjadi kerajinan cendera mata 
setelah datang para eksportir yang meminta mereka membuat 
cendera mata dari gerabah pada tahun 1990-an, 

”Tanah dan pasir yang ada di Banyumulek paling cocok 
untuk bahan gerabah. Ini ditambah dengan keterampilan kaum 
ibu membuat kerajinan itu. Jadilah desa ini menjadi sentra 
gerabah di Lombok dan pemasok gerabah ekspor,” kata Ramlah 
(3), perajin yang telah bertahun-tahun membuat gerabah. 

Tradisi itu telah berlangsung sejak nenek moyang mereka. 
Ada yang percaya bahwa Dewi Anjani, dewi dari Kayangan, 
yang mengajari warga di Banyumulek membuat gerabah, Na- 


mun, ada pula kisah Kakek Mu- 


lek, keturunan Bangsawan Sela- 
parang yang tinggal di Banyumu- 
lek pada abad ke-17-18, Kakek 
Mulek dipercaya mengawali pem- 
buatan gerabah di Banyumulek 
sampai akhirnya diikuti oleh se- 
luruh warga desanya. 
Mengangkat kehidupan 

Gerabah Banyumulek mampu mengangkat kehidupan eko- 
nomi masyarakatnya. Menurut Nurul Aini, eksportir gerabah, 
masa keemasan gerabah Banyumulek ada di tahun 1997-1998. 
Saat terja Is ekonomi di Indonesia, ratusan kontainer 
gerabah diki tiap tahun ke berbagai negara di Eropa dan 
Amerika Serikat. 

Sayangnya, setelah bom Bali T dan II, permintaan pasar dari 
luar negeri menyusut karena krisis melanda negeri para lang- 
ganan mereka di Eropa dan Amerika. Jika dulu kaum pe- 
rempuan di Banyumulek berani mengandalkan hidup dari ge- 
ini sebagian dari mereka harus pergi menjadi 
di luar negeri, 

"Jumlahnya tak banyak, hanya 1-2 persen, tapi itu sudah di 
luar kebi lo TKI banyak di 
ga Ketua Yay 
Pemberdayaan Perempuan Al Mubarok, di Banyumulek. 

Nurul Aini pernah menjemput seorang warganya di tempat 
penampungan di Jakarta karena ada indikasi menjadi korban 
perdagangan manusia, Saat dijemput, ternyata jumlah war- 
ganya tak hanya satu, tetapi enam perempuan. 

Mereka pun kembali ke desa untuk membuat gerabah lagi. 
Warga berharap gerabah bisa mengangkat kehidupan ekonomi 
mereka lagi. (NIT/SEM/RUL) 


Lihat Video Terkait 

“Gerabah, Kerajinan 
Turun-temurun 

di Banyumulek” 

di vod.kompas.com/ 
kerajinangerabah 


| BALI-KOMODO 


Bosan di Dalam Kapal 

Segala penat dalam a panas terik setelah menempuh per- 
jalanan 3,5 jam dari Nusa Dua, Kabupaten Badung, ke Pe- 
labuhan Penyeberangan Padangbai, Kabupaten Karangasem, 
Bali, Selasa (18/9), serasa terobati setelah mereka masuk Kapal 
Motor Dharma Kencana TII. Kapal itu yang membawa peserta 
Kompas Jelajah Sepeda Bali-Komodo menuju Lembar, Pulau 
Lombok, Nusa Tenggara Barat, Kapal tersebut dilengkapi de- 
ngan pendingin ruangan yang sejuk, ada musik dan karaoke, 
juga kamar untuk beristirahat. Namun semua fasilitas itu tak 
mampu menghilangkan rasa jenuh peserta karena perjalanan 
memakan waktu sampai empat jam di laut. "Mas, kok lama 
banget perjalanannya. Sudah bosan nih," ujar salah seorang 
peserta Jelajah Sepeda Bali-Komodo. (NIT/SEM/COK) 


Takut Mual 

Sejak seluruh peserta Kompas Jelajah Sepeda Bali-Komodo, 
(18/9), masuk feri untuk menyeberang dari Padangbai, 
ke Lembar, Lombok, Nusa Tenggara Barat, hati Go Su- 
hartono (62), salah seorang peserta warga Jalan Dinoyo, Su- 
rabaya, Jawa Timur, diliputi rasa waswas. Perasaan itu bukan 
karena dia takut kapal tenggelam di tengah laut, tetapi dia 
khawatir mual dan muntah-muntah. "Kalau menyeberang Ke- 
tapang-Gilimanuk saya sudah sering, tapi untuk lintasan Pa- 
gbai-Lembar terus terang ini baru pertama kalinya bagi 
saya. Saya takut kalau mual dan muntah-muntah. Jad 
empat perjalanan saya pilih tidak tidur, untungnya juga tidak 
muntah," kata Go Suhartono. (NLI/SEM/COK) 


Keinginan Terkabul 

Sekian lama Novita Maizir (5), warga Tanah Abang, Jakarta, 
sebenarnya ingin berkunjung ke kawasan Nusa Tenggara Barat 
dan Nusa Tenggara Timur. Pasalnya, rekan-rekan sekerjanya di 
Lembaga Penelitian Smeru pernah berkunjung ke daerah ini 
untuk melakukan penelitian sekaligus berwisata. "Saya hanya 
bisa membayangkan saja enaknya berwisata ke daerah yang 
indah itu. Syukur ada Kompas Jelajah Sepeda Bali-Komodo ini. 
Sehingga keinginan saya ke wilayah NTB dan NTT tercapai. 
Untungnya atasan saya juga mengizinkan saya mengambil cuti 
selama seminggu untuk mengikuti jelajah sepeda ini. Mungkin 
atasan saya kasihan karena saya jarang pergi ke luar daerah,” 
ujar Novita. (NIT/SEM/COK) 


Ss 
Sontika Indonesia 


BR@S 


Sektor Pariwisata Terdongkrak 


Jelajah Etape I Berjalan Mulus 


NUSA DUA, KOMPAS — Jelajah Sepeda 
Bali-Komodo yang digelar harian Kompas diyakini 
mampu mendongkrak citra pariwisata Bali, Nusa 
Tenggara Barat, maupun Nusa Tenggara Timur. Ini 
disebabkan media massa memiliki kekuatan untuk 
menggali dan mempromosikan potensi wisata. 


"Selama ini promosi pariwi- 
sata biasanya dilakukan melalui 
pertunjukan seni, atraksi budaya, 
ataupun pertemuan-pertemuan 
internasional. Lewat tur sepeda 
merupakan terobosan baru un- 
tuk meningkatkan citra pemba- 
ngunan par sekaligus pro- 
mosi langsung terhadap ob- 
yek-obyek ta yang dilewati 
oleh peserta,” kata Gubernur Bali 
Made Mangku Pastika dalam 
sambutannya yang dibacakan 
Kepala Biro Organisasi Peme- 
rintah Provinsi Bali Agung Yu- 
niarta, Selasa (18/9), sebelum 


Kantor Gubernur-Narmada-Mantang-Kopang- 
Terara-Sikur-Masbagik-Aikmel-Pringgabaya- 
Kayangan-Menyeberang-Pototano-Alas 


melepas peserta, di Hotel Santika 
Nusa Dua, Bali, 

Hal serupa juga dikatakan 
CEO Kompas Gramedia Agung 
Adiprasetyo. Menurut dia, di 
tengah hiruk-pikuk politik dan 
segala permasalahan bangsa ini, 
melalui kegiatan wisata olahraga 
seperti tur sepeda memberikan 
keseimbangan baru lewat jalinan 
kebersamaan dan persaudaraan 
yang dibangun di antara peserta, 
yang datang dari sejumlah ko- 
munitas sepeda di Nusantara. 
"Jelajah sepeda ini memiliki pe- 
ran penting untuk menggali dan 


DICRV/DIMAS 


KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO 


Peserta Jelajah Sepeda Bali-Komodo tiba di garis finis etape pertama di kawasan Senggigi, Lombok, 
Nusa Tenggara Barat, setelah menempuh perjalanan 105 kilometer dari Nusa Dua, Bali, Selasa (18/9). 


ikan perekonomian 
yang lebih baik ke de- 
Agung. 
Jelajah sepeda ini 
dimulai dari Nusa Dua 
hingga Pulau Komodo 
di Nusa Tenggara Ti- 
mur dengan melintasi 
Pulau Lombok, Pulau 
Sumbawa, di Nusa 
Tenggara Barat, de- 
ngan jarak sejauh 620 
kilometer, Tur sepeda 
ini akan berlangsung 
selama seminggu, 
18-24 September 2012, Pelepasan 
dilakukan Chief Executive Of- 
ficer (CEO) Kompas Gramedia 
Agung Adiprasetyo, Agung Yu- 
niarta, serta Wakil Bupati Badung 


KOMPAS 


Jelajah 
sepera 


BALI" KOMODO 


I Ketut Sudik N 

Peserta jelajah sepeda seba- 
nyak 67 orang, lima orang di 
antaranya perempuan, Ke-67 pe- 
serta itu meliputi 60 
orang utusan dari ber- 
bagai komunitas sepeda 
yang tersebar di Jabo- 
tabek, Bandung, Sema- 
rang, Surabaya, Malang, 
Sidoarjo, Jember, Ba- 
nyuwangi, Bali, Lom- 
bok, dan Bima. Lalu, tu- 
juh orang lainnya di- 
pilih dari peserta Bali 
Bike yang digelar 14-16 
September 2012, 


Etape pertama 
Perjalanan etape pertama je- 
lajah sepeda yang menempuh ru- 


te 105 kilometer, dari Nusa Dua 
hingga obyek wi: 
Pulau Lombok, kemarin berjala 
lancar, Peserta bertolak dari Nusa 
Dua pukul 07.30 Wita. 

Suasana perjalanan dari Nusa 
Dua hingga Bentara Budaya Bali 
di Ketewel, Kabupaten Gianyar, 
sepanjang 82 kilometer kemarin 
sempat mendung, tetapi selepas 
dari Gianyar sampai Jembatan 
Tukad Yeh Unda di Kabupaten 
Klungkung di KM 51, cuaca panas 

i suhu sekitar 38 de- 


Peserta jelajah sepeda akan 
melanjutkan etape kedua hari ini, 
Rabu (19/9), dengan rute sepan- 
jang 12 kilometer dari Senggigi 
ke Alas di Pulau Sumbawa, 

(NIT/SEM/COK/JAN) 


PEMERINTAHAN DAERAH 


432 Pulau di NTT 
Dibiarkan Telantar 


KUPANG, KOMPAS — Seba- 
nyak 432 pulau di Nusa Tenggara 
Timur perlu diteliti untuk men- 
dapatkan informa 
sinya. Jika potensi pulau s 
diketahui, maka dapat dikelola 
pemerintah atau pihak swasta. 
Selama ini pulau-pulau itu di- 
biarkan telantar, 

Sesuai data Kementerian Ke- 
lautan dan Perikanan serta Ke- 
menterian Dalam Negeri tahun 
2010, Nusa Tenggara Timur me- 
miliki 432 pulau, tetapi Badan 
Pusat Statistik menyebutkan 
1192 pulau. Terdaftar resmi di 
Perserikatan Bangsa-Bangsa 
banyak 432 pulau. Namun, dalam 
berbagai forum resmi Pemrov 
Nusa Tenggara Timur (NTT) se- 
lalu menyebut 1.192 pulau, 

Kepala Seksi Pengelolaan Pe- 
sisir dan Pulau-pulau Kecil Dinas 
Kelautan dan Perikanan NTT 
Isak Angwarmasse, di Kupang, 
Senin (17/9), mengatakan, defi- 
pulau oleh konvensi inter- 
nasional tentang laut (UNCLOS) 
adalah pulau sebagai wilayah da- 
ratan yang memiliki vegetasi 
(tumbuhan), dan saat air laut 
pasang tinggi bentuk daratan 
tetap kelihatan. Daratan yang ha- 
nya kelihatan saat air laut surut 
dan tidak ditumbuhi pohon bu- 
kan pulau. 

Dari 432 pulau di NTT, baru 
satu pulau diteliti, yakni pulau 
Sukun di Kabupaten Sikka. Pulau 
ini terletak di utara Sikka, di 
tengah Laut Flores, seluas 3,63 
kilometer persegi, dan dihuni 224 


keluarga. 


Pulau jagung 


Untuk menjangkau pulau ini 
dari Maumere diperlukan empat 
jam perjalanan laut dengan bi 
Rp 7 juta, Tidak ada jadwal rutin 
kapal motor ke pulau itu. 

”Potensi jagung di pulau ini 
sangat banyak sehingga orang 
Maumere menyebutnya pulau ja 
gung un, jagung-jagung ini 
tidak I ke Maumere, tetapi 
ke Mal karena s kesana 
lebih mudah dibanding ke Ma- 
umere," kata Angwarmasse. 

Selain jagung, pulau ini juga 
memiliki potensi ikan, taman la- 
ut yang indah, dan satu buah 
danau yang disebut Samparong. 
Kadar garamnya diketahui lebih 
tinggi dibanding kadar garam La- 
ut Merah. Namun, Pemda Sikka 
belum paham betul mengenai ka- 
dar garam di danau Samparong. 

Anggota Komisi A DPRD NTT 
Gusti Beribe mengatakan, pemda 
perlu segera melakukan survei 
terhadap potensi sumber daya 
alam di setiap pulau. Selama ini 
survei hanya dilakukan di de- 
lapan pulau, yakni Timor, Flores, 
Sumba, Alor, Lembata, Rote 
Ndao, dan Sabu Raijua. Namun, 
pulau-pulau lain di sekitar pu- 
lau-pulau itu terabaikan, 

"Jangan sampai orang asing 
diam-diam menyewa pulau itu 
kemudian mengembangkan po- 
tensinya, sementara pemda tidak 
tahu potensi sesungguhnya di 
pulau itu,” kata Beribe. (KOR) 


LAYANAN SOSIAL 


DKK Gelar Pengobatan Gratis di Mataram 


MATARAM, KOMPAS — Se- 
dikitnya 800 orang terjaring da- 
lam bakti sosial pengobatan gra- 
tis sebagai rangkaian Kompas Je- 
lajah Sepeda Bali-Komodo 2012, 
hari Selasa (18/9), di Mataram, 
Nusa Tenggara Barat. Kegiatan 
ini dilaksanakan serentak di tiga 
lokasi, yakni Puskesmas Karang 
Pule, Puskesmas Tanjung Ka- 
rang, dan Puskesmas Ampenan. 
Jelajah Sepeda Bali-Komodo me- 
rupakan kerja sama antara harian 
Kompas dan PT Persero Per- 
tamina. 

Wali Kota Mataram Ahyar Ab- 
duh, saat acara pembukaan yang 
dipusatkan di Polindes Karang 


Pule, Mataram, menyambut baik 
inisiatif ini. Kegiatan itu sekaligus 
sebagai bentuk kepedulian ha- 
rian Kompas dalam upaya me- 
ningkatkan derajat kesehatan 
dan lingkungan yang sehat bagi 
masyarakat. "Saya memberikan 
apresiasi dan penghargaan sangat 
tinggi, apa yang dilakukan harian 
Kompas, insya Allah mendapat 
berkah,” ujarnya. 

Suyanto, dari Dana Kemanu- 
siaan Kompas (DKK), menga- 
takan, kegiatan ini untuk men- 
dukung kegiatan utama Kompas 
Jelajah Sepeda Bali-Komodo, Se- 
lama jelajah berjalan diharapkan 
3000 warga dan 200 anak di- 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


khitan di Kota Mataram, Kota 
Bima, dan Labuhan Bajo. Dana 
aksi sosial berasal dari sumbang- 
sih para pembaca harian Kompas 
melalui DKK. 


Perhatian warga 


Pemeriksaan kesehatan gratis 
ini mendapat perhatian warga, 
mulai dari anak-anak hingga ka- 
Jangan usia tua. ”Jarang-jarang di 
sini ada acara begini,” kata Amak 
Jabar (80), warga Lingkungan 
Karang Pule. Amak Jabar meng- 
aku sakit pada bagian pinggang, 
dengkul, dan bagian pundak ka- 
nan yang diidapnya selama dua 
bulan terakhir. 


Begitu juga Inak Senep 5), 
warga Lingkungan Karang Pule. 
Dia harus berjalan kaki sekitar 
500 meter ke lokasi pengobatan 
dari rumahnya. "Alhamdulillah, 
kuat saya berjalan sampai sini,” 
tuturnya dengan napas terengah- 
engah. 

Yatimah (S1), warga Lingkung- 
an Kampung Banjar, sangat se- 
nang dengan adanya pengobatan 
gratis ini, yang untuk pertama 
kali dilaksanakan. Selama ini Ya- 
timah berobat dan mengecek ke- 
sehatannya ke puskesmas. Atik 
(80), tetangga Yatimah, juga ber- 
obat karena penglihatannya ber- 
kunang-kunang. (RUL) 


Ke oo 


ADVERTORIAL 


Wujud Nyata Lestarikan Bumi 


Jajaran direksi Pertamina, perwakilan dari harian Kompas, tokoh masyarakat, 


pelajar, dan masyarakat setempat turut hadir dalam penanaman pohon 
mangrove secara simbolis di Pantai Serangan, Kamis (13/9). 


egiatan penanaman 
pohon yang 
berbarengan dengan 


ajang Kompas Bali Bike ini 
merupakan bagian dari 
kegiatan CSR Pertamina dalam 
“Menabung 100 Juta Pohon”. 
Selain itu, penanaman pohon 
mangrove di sejumlah titik 
merupakan bentuk komitmen 
Pertamina dalam mendukung 
Gerakan Tanam Satu Miliar 
Pohon yang dicanangkan 
Presiden RI. Penanaman 
10.000 pohon mangrove kali ini 
dilaksanakan di kawasan 
Pantai Serangan dan Pantai 
Mertasari. 

“Program ini sebagai 
bentuk komitmen kami dalam 
mendukung Gerakan Tanam 
Satu Miliar Pohon yang 
dicanangkan Presiden Susilo 
Bambang Yudhoyono, serta 
merupakan tanggung jawab 
sosial Pertamina untuk 
menabung 100 juta pohon,” 
ujar General Manager Fuel 
Retail Marketing Region V 
Pertamina Afandi. 

Penanaman mangrove di 
Bali juga merupakan salah satu 
bentuk dukungan Pertamina 
terhadap program konservasi 


di lingkungan — pantai. 
Konservasi tersebut tentu 
membawa dampak positif, 


menahan abrasi dan menjadi 
tempat hidup berbagai macam 


Foto.roto: Tommy B UTOMO 


jenis ikan dan hewan 
laut lainnya. 

Selain berdampak pada 
aspek lingkungan, penanaman 
mangrove memiliki nilai 
ekonomi karena mangrove bisa 
diolah menjadi berbagai 
produk — makanan — dan 
minuman, seperti sirup, kue, 
tepung, dodol, dan lain 
sebagainya. Mangrove juga 
dapat dijadikan tempat budi 
daya kepiting yang bernilai 
ekonomis. Hutan mangrove 
dapat dijadikan kawasan 
ekowisata terpadu yang dapat 
memikat wisatawan, 
menghasilkan oksigen bagi 
kehidupan, serta — dapat 
menyerap gas karbon yang 
dapat berdampak pada efek 
rumah kaca. 

Selain melakukan 
penanaman pohon mangrove 
di sejumlah titik, Pertamina 


turut menjaga agar tanaman 
tersebut tidak lekas punah, di 
antaranya dengan memberikan 


penyuluhan kepada 
masyarakat. 

“Setelah — pohon-pohon 
tersebut ditanam, langkah 


kami selanjutnya adalah turut 
serta — memelihara 
tanaman tersebut tetap 
Di antaranya dengan 
mengadakan — penyuluhan 
kepada masyarakat setempat 
tentang manfaat mangrove, 
dari sisi ekonomis hingga 
manfaatnya bagi sektor 
pariwisata, Dengan demikian 
masyarakatakan peduli dengan 
pohon mangrove yang ada di 
sekitarnya” ujar Asisten 
Hubungan Eksternal 
Pertamina Jawa-Bali Eviyanti 
Rofraida. 

Jajaran direksi Pertamina, 
perwakilan dari harian Kompas, 
tokoh masyarakat, pelajar, dan 
masyarakat setempat turut 
hadir dalam penanaman pohon 
mangrove secara simbolis di 
Pantai Serangan, Kamis (13/9). 

Selain penanaman pohon, 
Pertamina melakukan kegiatan 
CSR lainnya, — seperti 
pembinaan — pengelolaan 
sampah, pembinaan budi daya 
kepiting, pendirian tempat 
bacaan di RS Sanglah, serta 
bantuan di sektor pendidikan. 
LIKLAN/BYUI 


KOMPAS, RABU, 19 SEPTEMBER 2012 


TAN 


SP Ah 
TAN, 
R3 (ea AP peda 
De 
Seorang konsumen membawa kembali galon kosongnya karena stok habis saat hendak membeli kemasan air minum di sebuah swalayan 


di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta, Selasa (18/9). Air minum kemasan ukuran galon kini sulit didapat di sejumlah kawasan di Jabodetabek. 
Harga jualnya pun naik hingga mencapai Rp 15.000 per galon di tingkat pengecer. 


Air Kemasan Galon 
Langka di Pasaran 


Harga Naik Mencapai Rp 15.000 Per Galon 


TANGERANG, KOMPAS — Sejak sebulan terakhir, 
warga kesulitan mendapatkan air mineral kemasan 


KOMPAS/LASTI KURNIA 


ledug, tetapi sampai ke Jalan Ra- 
ya Joglo,” Semuanya kosong. Per- 
nah sekali dapat, tetapi sekarang 


tingkat pengecer dari Rp 13.000, 
Rp 14000, dan Rp 14.500 per 
galon. Sebagian pengecer juga 


galon. Produk tersebut menghilang dari pasaran di 
Jakarta dan Tangerang karena distributor 
membatasi penyaluran air mineral tersebut ke 


agen-agen. 


Selain mengurangi jumlah pa- 
sokan, distributor juga mengu- 
rangi frekuensi pendistribusian. 
Pembatasan distribusi ini mem- 
buat produk tersebut sering 
menghilang di tingkat pengecer. 

“Biasanya saya mendapat ki- 
riman sampai 100 galon dalam 
seminggu. Itu pun datangnya 
tiga kali seminggu. Sekarang ha- 
nya 40 galon saja dan datangnya 
sekali dalam seminggu. Ini terja- 
di tiga minggu terakhir” kata 
Ahiong (40), pemilik warung ke- 
lontong di Paninggilan Utara, Ko- 
ta Tangerang, Banten. 

Ahiong masih memiliki per- 
sediaan sekitar 5 galon, sisa dari 
yang didapatkan hari Sabtu 
(15/9). Akan tetapi, air kemasan 
itu diperuntukkan bagi konsumsi 
sendiri, 

”Masih ada lima galon. Ttu ti- 
dak dijual, Ini untuk kebutuhan 
sendiri di rumah,” kata Ahiong. 

Chariman (48), pemilik wa- 
rung di Kelurahan Gaga, Kota 
Tangerang, mengatakan, selama 
tiga minggu terakhir dirinya 
sama sekali tak mendapat pasok- 
an air mineral kemasan galon. 

"Agen tidak mengirim sama 
sekali. Katanya kosong. Pengi- 


riman terakhir seminggu setelah 
Lebaran, Itu pun hanya diberi 20 
galon saja” kata Chariman. 

Utomo, salah satu pemilik w: 
rung, menuturkan, pasokan d: 
agen juga berkurang. "Begitu da- 
tang 50 galon langsung habis 
dipesan," ujarnya. 

Tak hanya di tingkat pengecer 
di warung-warung persediaan air 
mineral kemasan galon juga 
menghilang di beberapa pasar 
swalayan, seperti Indomaret dan 
Alfamart. Warga sudah mencari 
ke beberapa tempat, tetapi sering 
pulang tanpa hasil. 

Yanti, warga Larangan Selatan, 
Kota Tangerang, menuturkan, 
sudah dua pekan ini dua galon di 
rumahnya kosong. Dia sudah 
berkeliling ke warung-warung di 
kompleks perumahan tempat dia 


tinggal, tetapi semua penjual 
mengatakan persediaan kosong. 
“Beberapa hari yang lalu, 


saya terpaksa beli banyak air 
botol kemasan 1 liter. Sekarang 
juga masih mengandalkan tu- 
kang air keliling untuk dimasak,” 
ujarnya. 

Marwonah (25), warga Panin 
gilan Utara, mengatakan, 
dah mencari tidak hanya di Ci 


kosong lagi,” ujarnya. 

Setelah mendapatkan infor- 
masi dari orang, dia akhirnya 
mendapatkan penyalur air mi- 
neral kemasan galon untuk 
rumah tangga. 

"Sewaktu saya pesan 4 galon, 
cuma bisa dapat jatah 2 galon,” 
kata Marwonah, 


Semua merek 

Nur A'an, pengelola agen gas 
dan air galon di Pesanggrahan, 
Jakarta Selatan, membenarkan 
bahwa semua merek air kemasan 
galon sejak setelah Lebaran ma- 
kin sulit didapat. 

Menurut Nur A'an, awalnya 
memang permintaan air galon 
merek tertentu mel 
Permintaan bisa dua-tiga 
pat dari biasanya. Yang dic: 
tidak hanya kemasan galon, 
tetapi juga kemasan gelas karena 
masih banyak acara keluarga di 
rumah selama bulan Syawal. 

"Karena persediaan terbatas, 
banyak yang tidak mendapatkan, 
tapi tidak bisa beralih ke merek 
lain. Namun, permintaan terus 
naik mungkin karena kemarau 
dan kekeringan, sementara jatah 
pasokan tetap. Jadilah semua 
air galon sulit dicari sekarang,” 
katanya. 


Harga terus naik 

Dalam kondisi keterbatasan 
itu, harga produk tersebut sudah 
tiga kali mengalami kenaikan di 


menaikkan harga dari Rp 13.500 
menjadi Rp 14000 hingga Rp 
15000. Sementara di tingkat 
agen, harga naik dari Rp 12.000 
menjadi Rp 13.000 per galon. 

Rahman, seorang penyalur air 
mineral kemasan galon di Pa- 
ninggilan Utara, mengatakan, da- 
lam sebulan terakhir pengiriman 
barang mulai tersendat. ”Me- 
mang persediaan lagi terbatas. 
Stok dari distributor di Bintaro 
tersendat. Pengiriman dalam dua 
pekan terakhir ini tidak normal 
atau tidak sesuai jatah yang bi 
dikirim,” kata Rahman, agen air 
mineral kemasan galon untuk 
rumah tangga. 

Rahman tidak tahu penyebab 
menurun dan tersendatnya pa- 
sokan produk itu. "Apakah ka 
rena produksi berkurang akibat 
kemarau atau kebutuhan kon- 
sumen membengkak, saya tidak 
tahu,” papar Rahman, Terbatas- 
nya persediaan membuatnya 
memilih menaikkan harga dari 
Rp 12.000 menjadi Rp 13.000 per 
galon. 

Tingginya harga air kemasan 
galon membuat sebagian warga 
memanfaatkan jasa penjual air 
bersih keliling. "Biasanya saya 
cuma sekali saja lewat perumah- 
an ini. Tapi, sejak dua pekan ini 
bisa dua kali bolak-balik,” kata 
Marwan, tukang air keliling di 
Pesanggrahan. Air bersih per je- 
riken (40-12 liter) seharga 
Rp 6.000. (PIN/FRO/NEL) 


KRIMINALITAS 


Dilumpuhkan Perampok atau Melumpuhkan 


DEMONSTRASI 


Polisi Mencari Provokator 


JAKARTA, KOMPAS — Dari 
lima orang yang diamankan po- 
lisi dalam aksi unjuk rasa di jalan 
di depan Kedutaan Besar Ame- 
rika Serikat tidak satu pun ter- 
bukti sebagai tersangka perusak- 
an. Polisi pun tidak berhasil me- 
nemukan provokator yang me- 
nyebabkan aksi unjuk rasa itu 
berujung anarki. 

”Satu orang sudah dibebaskan 
sejak semalam dan empat lagi 
tadi siang. Jadi, tak ada satu pun 
yang terbukti sebagai pelaku ber- 
sama-sama melakukan pengero- 
yokan atau perusakan bersama- 
sama, sebagaimana diatur dalam 
Pasal 170 KUHP,” kata Kepala 
Bidang Humas Kepolisian Dae- 
rah Metro Jaya Komisaris Besar 
Rikwanto, Selasa (18/9) sore. 

Lima orang yang diamankan 
pada Senin sore lalu itu adalah 
MR (42), warga Petamburan, Ja- 
karta Pusat: DJ (32), warga Pe- 
tamburan, Jakarta Pusat: AR (21), 
warga Bekasi: EY (42), warga 


Cianjur: dan AD (20), warga Ja- 
tinegara, Jakarta Timur. Dari lo- 
kasi unjuk rasa, polisi menyita 
pecahan kaca mobil pemadam 
kebakaran B 0323 HO, kelereng, 
katapel, plastik berisi bensin, 2 
botol minuman berenergi yang 
diisi bensin, 4 batu, jaket lantas 
warna hijau, kayu, dan bambu. 
Menurut Rikwanto, mereka 
yang diamankan itu tidak bisa 
dibuktikan sebagai pelaku peru- 
sakan karena barang-barang buk- 
ti yang ada tidak dapat dikaitkan 
langsung kepada tersangka. Dari 
pemeriksaan mereka pun, penyi- 
dik kepolisian belum berhasil 
mengidentifikasi jati diri provo- 
kator, yang menyebabkan aksi 
unjuk rasa itu menjadi anarki. 
”Provokatornya belum ketemu. 
Masih ditelusuri,” katanya. 
Unjuk rasa berujung anarki itu 
meminta korban luka-luka 13 
orang dari pihak kepolisian. Me- 
reka sempat dirawat di rumah 
sakit, tetapi diperbolehkan pu- 


lang dan harus rawat jalan. 
Sementara kendaraan dan ba- 
rang-barang milik pemerintah 
daerah dan negara yang dirusak 
atau dibakar massa antara lain 
1 mobil pemadam kebakaran, 
1 mobil dinas kepolisian, 100 jas 
hujan, 100 pelindung kaki dan 
tangan, 8 charger HT, 3 HT, serta 
60 helm dan tameng. Barang-ba- 
rang yang rusak atau pecah aki- 
bat terkena lemparan batu, se- 
dangkan yang terbakar akibat 
terkena lemparan bom molotov. 
Untuk mengantisipasi, Rik- 
wanto mengatakan, sampai ke- 
marin siang belum ada kelompok 
atau elemen masyarakat yang 
memberi tahu akan unjuk rasa 
dengan sasaran Kedutaan Besar 
Amerika Serikat. "Namun, Uu 
ada yang akan unjuk rasa, silakan 
beri tahu. Kami siap memberi 
pelayanan agar unjuk rasa dapat 
tertib dan pesannya sampai, tan- 
pa mengganggu aktivitas masya- 
rakat lainnya,” katanya, (RTS 


PENCULIKAN 


Polisi Buat 


BEKASI, KOMPAS — Tim pe- 
nyidik Kepolisian Resor Kabu- 
paten Bekasi berupaya keras 
membuat sketsa seorang perem- 
puan berseragam perawat yang 
terakhir kali mengambil bayi 1 
ki-laki, Cello Aditya. Diduga bayi 
itu hilang sejak dibawa peret 
puan tersebut dari Rumah Sakit 
Ibu dan Anak Siti Zachroh, Ka- 
bupaten Beka: 

Sementara orangtua bayi ter- 
sebut, Syfa Maisyatul Khoirot 
(20) dan Jaja Nurdiansyah (31), 
sangat mengharapkan anak me- 
reka bisa segera kembali. 
kunci tidak hafal garis- 
garis wajah pelaku sehingga kami 
belum bisa menyelesaikan sketsa 
tersangka," kata Kepala Satuan 
Reserse Kriminal Polres Kabu- 
paten Bekasi Komisaris Dedy 
Murti Haryadi, Selasa (18/9). 

Saksi kunci itu adalah Tuty, 
seorang ibu yang sedang menjaga 
anaknya yang dirawat di Rumah 


Sketsa Penculik Bayi 


Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Siti 
Zachroh. Kepada Tuty, Syfa me- 
nitipkan bayinya sebentar karena 
ingin ke toilet. 

Namun, kemudian bayi yang 
sedang dalam dekapan Tuty di- 
ambil oleh seorang perempuan 
berseragam perawat warna putih. 
Hingga keesokan harinya, setelah 
biaya persalinan dilunasi dan 
Syfa akan keluar dari rumah sa- 
kit, bayinya malah hilang. 

Dedy mengatakan, penyidik 
berusaha keras mendalami ke- 
terangan Tuty demi mendapat- 
kan wajah pelaku. Enam 
saksi di antaranya adalah perawat 
dan pengelola RSIA. 

Bangunan RSIA terletak di 
samping Rumah Dinas Kepala 
Polres Kabupaten Bekasi dan 
Kantor Kepolisian Sektor Tam- 
bun. Namun, informasi dan pe- 
tunjuk dalam kas ini minim. 
Penyidik belum bisa menetapkan 
seorang pun sebagai tersangka. 


Disinggung adanya keterlibat- 
an pegawai atau bekas pegawai 
RSIA, Dedy mengungkapkan, du- 
itu bi: didalami. 

Ketua Komisi Nasional Per- 
lindungan Anak Ai Merdeka 
Sirait meminta polisi tidak hanya 
terpaku pada hasil rekonstruksi, 
tetapi juga mengorek indikasi 
lainnya. Salah satunya bidan yang 
merekomendasikan Ss 
bersalin di RSIA Siti Zachroh. 
Sebab dari salah satu kasus pen- 
culikan bayi di Puskesmas Kem- 
bangan, hal itu diotaki bidan yang 
membantu persalinan, 

"Begitu pula dengan kasus 
yang sekarang ini, ada indikas 
RSIA Siti Zachroh ini menjadi 
sasaran penculikan bayi untuk 
adopsi ilegal,” katanya. 

Kepala Dinas Kesehatan Ka 
bupaten Bekasi Muharman Boes- 
tari pun menyatakan akan me- 
ninjau kembali izin RSIA Siti 
Zachroh. (BRO/MDN) 


cobaan perampokan juga terjadi di 
Jatimulya, Tambun Selatan. Sebanyak 
tujuh anggota komplotan beraksi 
Korbannya seorang lelaki berinisial 
Sak. 

Perampokan terjadi saat Sdk me- 
masukkan sepeda motor Yamaha Vi- 
xion ke kontrakan di Jatimulya. Ti- 
ba-tiba rumahnya didatangi tujuh le- 
laki, Seorang masuk ke rumah dan 
menodongkan pistol, 

Namun, Sdk melawan, bahkan me- 
mukul mundur pelaku, dan langsung 
berteriak keras minta tolong. 

Kepala Satuan Reserse Kriminal Teriakan itu memaksa komplotan 
Kepolisian Resor Kabupaten Bekasi YANDINING Kabur tanpa hasil. Namun, sempat 
Komisaris Dedy Murti Haryadi, Selasa bus paha korban. terdengar letusan senjata beberapa kali. 
8/9), memaparkan, tersangka perampok Setelah pelaku kabur tanpa hasil, korban Sdk hanya terluka ringan akibat berkelahi 
yang tewas ditembakialah Hermansyah ditolong warga. Peristiwa itu juga dilapor- dengan salah seorang pelaku, 

(24) dan Yahya Basuki (21) yang diketahui kan ke Kepolisian Sektor Tambun. Dedy mengatakan, pihaknya masih 
berasal dari Jabung, Lampung. mendalami kemungkinan komplotan yang 

Satu tersangka lain, yang dilumpuhkan — Pengontrak baru beraksi di Jatimulya terkait dengan kom- 
dengan tembakan di kaki, bernama Adam Petugas bereaksi secepatnya dengan da-  plotan Adam yang sudah dibekuk. "Ini me- 
(29). Satu lainnya, Agus, kabur, tang ke lokasi dan melaksanakan olah tem- — nandakan komplotan perampok cukup ba- 

Dari komplotan ini disita 2 pistol ra- pat kejadian perkara. nyak,” katanya, 

Mencurigai sebuah rumah yang baru di- 


kitan jenis Revolver, 38 peluru, 3 kunci T, 1 2 1 

38 anak kunci T, dan sepeda motor Honda kontrak oleh sejumlah lelaki, petugas lang- — Ambil uang tunai dibuntuti 

Beat serta Honda Supra X. sung menggerebek rumah itu dan mene- Banyaknya komplotan perampok ini ter- 
Komplotan ini mencoba merampok se- — mukan empat orangyang saat digeledah bukti. Pada Selasa pukul 1100, seorang 

peda motor milik Spt yang diparkir di ternyata memiliki pistol dan peralatan warga berinisial Sdn (40) dirampok di de- 

garasi rumahnya di Kampung Pekopen, pencurian sepeda motor. pan kediamannya di Karang Asri, Cikarang 

Tambun, Tambun Selatan, Sabtu (15/9) pu- , Utara, Kabupaten Bekasi, 

kul 1930. Perampokan itu gagal, Namun, Perlawanan sengit Korban dirampok seusai mengambil 

pelaku sempat melepaskan tembakan se- Petugas berusaha meringkus komplotan uang tunai dari bank senilai Rp 185 juta. 

hingga peluru menembus paha Spt. itu, tetapi mendapat perlawanan sengit.” Saat itu, uang dibungkus dalam bungkusan 
Penembakan itu dilakukan diduga ka- Pelaku mencoba meraih senjata untuk me- — dan ditaruh dalam bagasi sepeda motor 

rena perampok panik. Dari dalam rumah, Jukai petugas dan kabur sehingga ada yang — Honda Vario. 

begitu melihat ada empat lelaki yang ditembak serta tewas dan dilumpuhkan. Ketika bungkusan itu diambil dari ba- 

mengutakeatik dan hendak membawa ka- Adam, tersangka yang masih hidup, Basi untuk dibawa ke rumah, Sdn tiba-tiba 

bur sepeda motor Yamaha Vixion dari ga- — mengakui, komplotan mereka dalam Sep- didekati empat orang yang berboncengan 

rasi kediamannya, Spt berteriak dan ber- — tember 2012 sudah beraksi 20 kali di Ja- naik dua sepeda motor. 

usaha menghampirinya, Perampokpun —— detabek. Mereka komplotan yang lihai dan Salah satu pelaku turun dan tiba-tiba 

langsung kabur naik sepeda motor Honda tidak segan menghabisi korban yang me- membacok tangan korban. Setelah Sdn tak 

Beat dan Honda Supra X. Tak lama ber- lawan. berdaya, perampok itu langsung merampas 

selang, pelaku yang dibonceng langsung "Kami beraksi di mana saja," katanya. bungkusan tersebut dan kabur, 

melepaskan tembakan dan peluru menem- Pada Minggu (16/9) pukul 00.30, per- (AMBROSIUS HARTO) 


enembak mati perampok keji 

terkadang terpaksa ditempuh 
N I polisi. Perampok tidak saj 
semakin brutal kepada korban 
tetapi juga sangat berani melukai apa- 
rat. Pilihannya adalah dilumpuhkan 
atau harus melumpuhkan. 

Tembak mati itu pula yang ter- 
paksa dilakukan terhadap dua dari 
empat anggota komplotan perampok 
yang digerebek di Kampung Pekopen, 
Tambun, Tambun Selatan, Kabupaten 
Bekasi, Sabtu (15/90), menjelang 
tengah malam. 


" Periode September - Oktober 2012 
Syarat dan ketentuan berlaku 


promo ulang tahun 


Sambut kemeriahan ulang tahun ketiga 
Mutiara Bank dan dapatkan hadiah langsung 
dengan menabung di Tabungan Mutiara, 
Giro Mutiara, atau Deposito Mutlara 


mut:arabank 


bernilai, karena Anda istimewa 


aa 2 sia (esee 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


26 


@TUNING GUIDE 


| O | a | | KOMPAS RABU, 19 SEPTEMBER 2012 
Rubrik ini disikan atas kerja sama Tim Iklan Kompas dan Tim CAR & TUNING GUIDE 


AJANG PAMERAN OTOMOTIF TERBESAR KEMBALI DIGELAR. PARA AGEN PEMEGANG MEREK (APM) MULAI BERSIAP 
UNTUK MEMERIAHKAN PENYELENGGARAAN THE 20TH INDONESIA INTERNATIONAL MOTOR SHOW (IIMS) 2012. PT 
ASTRA INTERNATIONAL-PEUGEOT MENYATAKAN KESIAPAN MERAMAIKAN IIMS 2012 DENGAN MENGHADIRKAN PRODUK 
MOBIL TERBARU ANDALAN MEREKA. 


'ahun ini, konsep booth PT Astra International-Peugeot pada ajang IIMS 2012 akan mengusung tema “Let Peugeot Drive 

Your Emotions", Artinya, desain booth hitam diberi sentuhan aksen putih dan biru yang menampilkan kesan elegan, 

dinamis, modern, serta friendly, Yang paling menarik adalah Peugeot akan hadirkan 107, 207 sedan, 308 hatchback, 

3008 crossover, 408, 508 sedan, 5008 MPV, dan RCZ, Semua /ine-up terbaik tersebut akan menjadi bintang pameran 
IIMS yang berlangsung pada 20-30 September 2012 di Jakarta International Expo, Kemayoran. Lantas, seperti apa bintang - 
pameran asal Perancis ini? Berikut beberapa varian terbaik Peugeot. (TIM CAR & TUNNING GUIDEI 


PEUGEOT 107 


KONSEPNYA 107 terlihat unik. Dimulai dari tampilan hingga teknologi dan fiturnya yang 
dibenamkan. Desain bonnet mengadopsi gaya terbaru Peugeot. Bentuk kap mesin yang 
melengkung dipadu dengan desain lampu depan berbentuk “Almond”. Dilengkapi lampu daytime 
running light berjenis LED plus “floating” grill. Semua demi mengejar kesan modern, sporty, dan 
trendi 

Peugeot 107 memiliki kapasitas mesin 998 cc yang menghasilkan tenaga 68 HP pada putaran 
6.000 RPM dan torsi 93 Nm pada putaran 3.600 RPM. Mobil ini hadir dalam bentuk Completely 
Built Up (CBU) dengan sistem transmisi 2-Tronic atau dikenal juga dengan sistem transmisi semi 
otomatis 


DOK, PEUGEOT 


PEUGEOT 207 


207 hadir dalam bentuk sedan dan memiliki panjang 4.235 mm, lebar 1.669 mm, dan tinggi 
1.447 mm. Dimensi tersebut menggambarkan unsur dinamisme yang mendukung keseimbangan 
yang harmonis dan elegan. 

Peugeot 207 Sedan A/T ini dilengkapi dengan mesin berkapasitas 1,597 ce, DOHC 16 Valve, H TIPS OTOMOTIF 
Tenaga yang tersembur mencapai 110 HP pada putaran 5.800 RPM, sedangkan torsi yang 


dihasilkan 147 Nm pada putaran 4.000 RPM | ... . . 
» Tempat Televisi di Dalam Mobil 


1 MEMASANG TV dalam mobil menjadi salah satu solusi untuk mengusir rasa bosan. Dengan berbagai jenis layar TV, para pemilik 
bisa meletakkan peranti tersebut di beberapa tempat dalam kabin, 

Selain in-dash car video monitor yang memosisikan TV di dashboard, ada pula overhead car video monitor, Sama seperti 
Namanya, TV mobil ini diletakkan pada langit-langit kabin. Biasanya hal ini dilakukan hanya pada mobil-mobil yang memiliki kabin 
TEKNOLOGI Peugeot 308 merupakan hasil inovasi yang tinggi, Salah satunya panoramic “Cielo” berukuran besar seperti minivan atau SUV (sport utility vehicles). 
glass roof. Media "transparan" ini memiliki luas sebesar 4,86 m2 dan dilengkapi electric shutter Selain itu, ada pula headrest car video monitor pada bagian belakang headrest sehingga penumpang yang ada di belakang dapat 
blind, yang bisa mengurangi intensitas dan panas cahaya yang akan masuk ke kabin. Anda pun menyaksikan TV, film atau bermain game, Cara ini cukup banyak diminati karena sama sekali tidak memakan ruang kabin, LASPI 
tak perlu risau membuka plafon penutup atap saat cuaca sedang terik-teriknya. 

Performa yang andal memiliki sensasi dalam berkendara. Dengan mesin terbaru 1.598 cc, 
EPC6DT Turbo, DOHC 16 Valve VVT. Bertenaga 156 HP/5.800 RPM dan torsi 240 Nm/1.400 
RPM. Semakin nyaman ketika di dalam kabin berkat dual zone A/C, Radio, MP3, CD player with 
remote audio control, USB, bluetooth, dan automatic electrochrome rear view mirror, 


PEUGEOT 308 HATCHBACK 


PEUGEOT 3008 


3008 menjadi Crossover pertama Peugeot yang kaya fitur, tampil elegan, tetapi gahar untuk 
berpetualang. Cocok untuk keluarga kecil maupun eksekutif muda yang berkarakter kuat. Dikemas 
dalam bentuk yang dinamis, sporty hingga yang mempunyai aktivitas yang tinggi. 

Mesin turbo ET6CDT-nya mampu menyalurkan tenaga sebesar 156 HP pada 5.800 RPM 
dengan torsi 240 Nm pada putaran mesin 1.400. Tak heran, 3008 langsung melesat kencang, ini 
karena Peugeot telah mengandalkan Variable Geometry Turbo (VGT) pada rumah keongnya. 


' PEUGEOT 408 


PEUGEOT 408 hadir dalam dua varian, mesin 1.6L turbo DOHC 16 valve VVT 6-speed auto 
adaptive gearbox yang mampu menghasilkan tenaga 163 HP pada 6.000 RPM dan torsi 240 Nm 
pada putaran 1.400 RPM. 

Pilihan selanjutnya, mesin 2.OL 4 silinder dan 4-speed auto adaptive gearbox dengan 
performa tenaga 145 HP/6.000 RPM dan torsi 200 Nm pada putaran 4.000 RPM. Kedua varian 
ini unggul soal kenyamanan dan fitur keamanan. Pada eksterior dan interior memiliki kualitas 
premium yang siap memanjakan sang pemilik nantinya. 


PEUGEOT 508 SEDAN 


PEUGEOT 508 mewujudkan ekspresi baru Peugeot di segmen sedan besar. Desain yang inovatif 
dan fitur lengkap berkualitas tinggi. Sosok 508 memiliki dimensi panjang 4.792 mm, lebar 1.853 
mm, tinggi 1.456 mm, dan wheelbase 2.817 mm. Mencerminkan keanggunan, ketahanan, dan 
berkualitas. 

Meski berbodi bongsor, Peugeot 508 “hanya" dilengkapi mesin berkapasitas 1.6 liter. Namun, 
jangan khawatir karena mesin ET6CDT diklaim oleh pabriknya mampu menghasilkan tenaga 
sebesar 156 HP pada 5.800 RPM, dengan raihan torsi 240 Nm pada 1.400 RPM. Rahasianya 
ada pada perangakat turbocharger yang dicangkokan pada mesin 4-silinder segarisnya. 


220 
INDONESIA 


PEUGEOT 508 MPV 


SEBUAH compact MPV yang memadukan teknologi, kenyaman, dan safety. Hadir untuk 
memenuhi hasrat para penyuka kecepatan dan pencinta keluarga. Dibekali mesin EPECDT Turbo 
16 valve, VVT, dan VVL berkapasitas 1.598 cc, mampu menyalurkan tenaga 156 HP dan torsi 
240 Nm 

Masuk dalam kelas MPV dilengkapi dengan panoramic roof berukuran 1.69 m2, mampu 
memberikan sensasi yang unik dan pandangan ke luar yang lebih luas, Tak luput, dilengkapi fitur 
electric door mirror, exterior courtesy lightning, automatic headlamp, follow me home, AIC Dual 
Zone, rear air vent, sistem audio RD4 single CD-MP3, rain sensor, dan electrohome rear view. 1 h h 
mirror. DAILY LUCKY DRAW | PEUGEOT SurPRIZE | BEST DEAL | PHOTO CONTEST 


PEUGEOT RCZ 


DEBUT pertama kali pada ajang Frankfur Motor Show 2007. Ditujukan untuk konsumen yang 
dinamis, ekstrovert, dan penuh unsur maskulin atau sporty. Bentuk eksterior RCZ yang atletik, 
elegan, dan aerodinamis mampu menawarkan pengalaman baru. 

Kombinasi atap mobil berbentuk “Double-double” dan kaca depan belakang, serta dua MOTION & EMOTION PEUGEOT 
lengkungan aluminium memberikan fitur yang khas, sensual, dan modern. Sports car ini memakai 
mesin bensin EPECDT Turbo yang identik dengan 3008 atau 5008. Meski berkapasitas 1.598 


cc, tenaga yang dihasilkan mencapai 156 HP pada 5.800 RPM dan torsi 240 Nm pada putaran ——— peygtor DISTRIBUTORTUNGGAL :PT ASTRA INTERNATIONAL Tbk. 
1.400 RPM, KPT GYApBS TENUN JAKARTA Git Semur A1 1 - Card MIO » Tendean 218 815 - Klan M6 In 
Seat MAAN 21500898 BANDUNG (022): & 727 1721 SEMARANG (024): @ 358 3518.9 SURABAYA (031): W 848 2206 
za MEDAN (061) W 452 2661 BANJARMASIN (OS 1): W'325 7615 BALIKPAPAN (0542) W 730060 MAKASAR (Odi 1): 8 645787 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, 


RABU, 19 SEPTEMBER 2012 


METROPOLITAN 


KOMPAS/ WISNU WIDIANTORO 


Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara 022 Kelurahan Karet Tengsin, Jakarta Pusat, Sutarno memperlihatkan formulir C6 untuk warganya, Selasa (18/9). 


Rencananya, h 


| itu juga undangan bagi 504 pemilih akan dibagikan. Namun, ia tidak mengetahui lokasi mengungsi sebagian warganya yang menjadi korban kebakaran 


beberapa waktu lalu. Ta berharap warga yang mengungsi hadir di tempat pemungutan suara (TPS) untuk mengambil formulir C6 dan sekaligus menggunakan haknya. 


Warga Belum Dapat Undangan 


Deklarasi Tolak Praktik Politisasi Guru oleh Birokrat Pendidikan 


JAKARTA, KOMPAS — Dua hari menjelang 
pemungutan suara Pilkada DKI Jakarta putaran 
kedua, banyak warga yang belum menerima 
undangan memilih. Komisi Pemilihan Umum DKI 
Jakarta meminta warga agar aktif menanyakan dan 
meminta undangan memilih kepada petugas. 


Anggota KPU DKI Jakarta, 
Aminullah, Selasa (18/9), meng- 
akui, proses distribusi undangan 
atau formulir C6 kepada pemilih 
masih dalam proses. h ber- 
jalan, Kendalanya petugas KPPS 
(Kelompok Penyelenggara Pe- 
mungutan Suara) juga pekerja 
sehingga tidak bisa setiap saat 
berkeliling membagikan undang- 
an,” katanya. 

Pembagian undang: 
dimungkinkan sampai 
belum pemungutan suara pada 
20 September, Sepanjang terdaf- 
tar dalam daftar pemilih tetap 
atau daftar pemilih sementara, 
warga tetap bisa memilih dengan 
menunjukkan KTP, 

Khusus untuk korban keba- 
karan, yang kemungkinan kehi- 
langan dokumen kependudukan, 
surat undangan menjadi satu-sa- 
agar bisa membe- 


memiliki C6, ten- 
memilih. Korban 
kebakaran kami harap aktif un- 
tuk menghubungi petugas. Pe- 
tugas tentu tidak mungkin me- 
ngejar-ngejar warga yang meng- 
ungsi entah ke mana,” katanya. 


Apabila korban kebakaran ti- 
dak memilih di tempat pemu- 
ngutan suara (TPS) semula, dia 
bisa mendatangi kelurahan 
untuk meminta formulir A8 s 
bagai pengantar untuk membe- 
rikan suara di TPS lain. 

Sementara itu, formulir C6 
bagi 70 warga korban kebakaran 
yang memiliki hak pilih di RT 
009 RW OI, Kelurahan Ancol, 
Pademangan, 
Jakarta Utara, 
telah diterima 
pengurus RT 
setempat, Na- 
mun, undang- 
an kemarin 
belum dibagikan kepada wa 
Sunarya, pengurus RT 009, m 
ngatakan, undangan baru dite- 
rima dari Panitia Pemungutan 
Suara (PPS) pada Senin (18/9) 
malam. Undangan itu akan se- 
gera dibagikan kepada warga. 

Ketua KPU Jakarta Utara Dedi 
Iskandar memastikan undangan 
pemilih telah didistribusikan ke- 
pada para pemilih, termasuk bagi 
warga korban kebakaran. Sebe- 
lum didistribusikan ke PPS, KPU 
Jakarta Utara meminta kepada 


PUTARAN KE-2 


Panitia Pemilihan Kecamatan 
(PPK) mengecek ulang semua 
logistik sebelum didistribusikan. 
Hal itu untuk menghina 
kurangan logistik pada hai 

Di Jakarta Utara, meski jumlah 
pemilih pada putaran kedua me- 
ningkat, tidak ada penambahan 
TPS. Jumlah pemilih di Jakarta 
Utara tercatat 1.168.988 orang, 
"Jumlah TPS tetap 2.587,” kata 
Dedi. 

Secara terpisah, anggota PPK 
Pademangan, Sulastri, menga- 
takan, PPK Pademangan telah 
meminta surat suara pengganti 
karena sebelumnya ada 
1000 t suara yang rusak, 
Kerus n antara lain sobek, 
gambar calon hitam, dan nama 
calon terpotong. 

Anggota PPS Kelurahan Lagoa, 

Kecamatan 
Koja,  Margi 
Rahardi, me- 
nuturkan, un- 
dangan pemi- 
lih telah diba- 
1 kepada 
warga. Adapun logistik surat sua- 
ra telah diterima dari PPK Koja. 

Sementara itu, sejumlah warga 
korban kebakaran di Pondok 
Bambu, Duren Sawit, Jakarta Ti- 
mur, telah menerima surat C6, 
salah satunya Ridwan. Ia meng- 
aku telah menerima surat itu 
sejak Senin. "Tanya tinggal surat 
itu yang saya punya untuk pil- 
kada nanti karena kartu pemilih 
dan KTP saya sudah terbakar.” 

Ketua PPK Duren Sawit Ro- 
himi Kurniawan mengatakan, pi- 


haknya telah mengimbau kepada 
setiap petugas di lapangan untuk 
segera mendistribusikan surat 
C6 kepada pemilih yang menjadi 
korban kebakaran, 
korban kebakaran ini 
verifikasi lagi di TPS dengan daf- 
tar pemilih tetap,” katanya. 

Sementara itu, Kecamatan 
Tambora merupakan kecamatan 
terpadat penduduknya di antara 
kecamatan lainnya di Jakarta. Ti- 
dak heran jika kecamatan ini 
menjadi salah satu kunci penentu 
perebutan suara. Wakil Camat 
Tambora Ali Maulana Hakim 
mengatakan, jumlah pemilih di 
Kecamatan Tambora pada pu- 
taran pertama 180489 orang Pa- 
da putaran kedua, Kamis besok, 
jumlahnya bertambah 659 orang 
menjadi 181.148 orang. 


Tolak politisasi 

Guru-guru se-Jakarta yang ter- 
gabung dalam Forum Musyawa- 
rah Guru Jakarta (FM 
sama Indonesia Con 
Watch (ICW) dan Koalis 
didikan mendeklarasikan peno- 
lakan praktik poli i guru 
oleh birokrat pendidikan. Me- 
reka juga menolak segala bentuk 
intimidasi dan ancaman terha- 
dap guru yang memiliki pilihan 
berbeda dengan birokrat pendi- 
dikan. 

“Ini kami lakukan karena be- 
berapa waktu terakhir ada upaya 
sistematik agar guru selaku pe- 
wai negeri sipil memilih pa- 
ngan cagub-cawagub tertentu. 
Ini menodai nilai-nilai demokrasi 


dan pendidikan,” kata Ketua 
FMGJ Retno Listyarti. 

Abdullah Dahlan dari ICW 
mengingatkan, sesuai Peraturan 
Pemerintah Nomor 53 Tahun 
2010, guru harus taat pada aturan 
yang berlaku, termasuk dalam 
menyalurkan suaranya, "Semen- 
tara undang-undang yang ber: 
laku menjamin semua warga n 
gara berhak memilih sesuai hati 
nurani masing-masing. Penggu- 
naan jalur birokrasi untuk kam- 
panye dan mengharuskan orang 
memilih calon tertentu adalah 
pelanggaran UU," katanya. 

Koordinator Koalisi Pendidik- 
an Lody Paat menambahkan, ge- 
rakan FMGJ menolak politisasi 
guru dan peserta didik adalah 
wujud demokrasi pendidikan 
yang sebenarnya. ”Tni harus 
menjadi kebanggaan Dinas Pen- 
didikan dan Pemprov DKI. Ja- 
ngan sampai ada intimidasi bagi 
para guru ini,” katanya. 

Sementara itu, sejumlah ele- 
men masyarakat melaporkan du- 
gaan praktik politik uang yang 
terjadi selama kampanye dan 
menjelang pemungutan suara. 

Tim Advokasi Jakarta Baru 
melaporkan dugaan penggunaan 
Jamkesda untuk mengarahkan 
memilih pada pasangan tertentu, 
Pembagian barang-barang secara 
langsung terjadi di sejumlah tem- 
pat, seperti di Rusun Tanah 
Abang, Pasar Perumnas Klendi 
dan Petak Sembilan. Pembagi. 
barang melalui doorprize di Jati 
Pulo, Palmerah. 

(FRO/RWN/NEL/WIN/MDN) 


10 


Jak-Japan Matsuri Pererat Persahabatan 

Perhelatan Jak-Japan Matsuri kembali digelar di Jakarta pada 
21-30 September. Sejumlah acara digelar untuk mempererat 
persahabatan kedua negara dan pengenalan kebudayaan negara 
masing-masing. Informasi dari Kenichi Takeyama, selaku pa- 
nitia Jak-Japan Matsuri 2012, acara akan didahului lokakarya 
bertema "Youth Movement for Disaster Risk Reduction”. Pem- 
bukaan digelar di Hotel Sari Pan Pacific pada 23 September, 
dimeriahkan demo pembuatan mochi, demo pemotongan ikan 
tuna, lomba membuat sushi, pertunjukan "2lst Century Clas- 


sical Japanese Music, Wagakudan oleh Hitomi Nakamura, dan 


pertunjukan JKT48. Sepanjang Jak-Japan Matsuri, pengunjung 
bisa menikmati lokakarya origami, pameran seni keramik 


karya Chitaru Kawasaki, pameran pendid 


n Jepang, per- 


tukaran budaya kuliner, dan acara menarik lainnya. Jak-Japan 
Matsuri akan ditutup pada 30 September di Tugu Monumen 


Nasional. (FRO) 


RSUD Depok Didemo 


Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok, Jawa 


tt, didemo 


sekitar 50 orang dari kelompok yang mengatasnamakan Dewan 
Kesehatan Rakyat (DKR) Kota Depok, Selasa (18/9). Pengunjuk 
rasa menuntut perbaikan layanan di rumah sakit yang terletak 
di Jalan Raya Mochtar, Sawangan, Depok, itu. Menurut Ketua 
DKR Kota Depok Roy Pangharapan, ia bersama massa me- 
lakukan unjuk rasa karena pelayanan di rumah sakit itu dinilai 


kurang. Unjuk rasa berlangsung damai meski mi 
dihadang aparat di gerbang depan RSUD. ”! 

tidak boleh didemo, kam 
umah sakit. Kami hanya ingin RSUD 


sakit sebenarny 
mengganggu akti 


uga tidak ingin 


Kota Depok bisa meningkatkan pelayanan. Rumah sakit ini 
menjadi harapan warga miskin di Depok yang ingin berobat,” 


kata Roy. (RAY) 


PENERTIBAN JARINGAN LISTRIK 


Petugas Tak Periksa 
Rumah Konfeksi 


JAKARTA, KOMPAS — Pe- 
nertiban jaringan listrik di Ke- 
camatan Tambora, Jakarta Barat, 
Selasa (18/9), dinilai aneh. Sebab, 
penertiban hanya dilakukan di 
lingkungan rumah penduduk. 

Rumah-rumah konteks 
lebih banyak memicu hubungan 
pendek aru rik dan menye- 
babkan banyak kebakaran justru 
tidak diperiksa. 

”Aneh. Mengapa hanya rumah 
tempat tinggal saja yang diperik- 
sa PLN, Mengapa rumah kontfeksi 
tidak diperiksa? Ada apa ini?” 
kata Meiling (33), warga Tanah 
Sereal, Tambora, Sela: 

Camat Tambora 
pernah mengakui, kebal 
wilayahnya lebih banyak terjadi 
di kawasan rumah konfeksi. "Ke- 
lurahan yang tidak pernah di- 
kunjungi api, ya, cuma Kelurahan 
Roa Malaka sebab tidak ada 
rumah-rumah konfeksi di sana,” 
ucapnya, 


Bertumpuk 
Berd n pengamatan 
Kompas, di Tambora, hampir se- 


mua tiang listrik lama yang sudah 
tidak kokoh lagi kian dibebani 
tumpukan jaringan kabel listrik 
sambungan baru, Hampir selu- 
ruh kabel listrik menggelayut 
makin pendek karena bertam- 
bahnya kabel-kabel baru. Bebe- 
rapa kali lintasan kabel yang 
menggelayut pendek ini putus 
disambar truk yang kebetulan 
melint: 

Kemarin, petugas gabungan 
dari kecamatan dan satpol PP, 


iasi Kontraktor Listrik 
(AKLI), Komite Na 
sional Keselamatan untuk Insta 
Listrik (Konsuil), damkar, Se- 
kolah Tinggi Teknik PLN, serta 
Sudin Energi Jakbar melakukan 
penertiban jaringan listrik di Ke- 
camatan Tambora. 

Hasilnya cuma pengungkapan 
sembilan rumah yang menggu- 
makan miniature circuit breaker 
(MCB) tidak resmi karena tidak 


oleh petugas PLN. 
ngan MCB seperti ini 
menghambat gerakan putar 


meteran listrik sehingga tagihan 
istrik semakin k Selain itu, 
MCB tidak resmi ini juga rawan 
menyebabkan hubungan pendek 
arus listrik. 

Salah seorang pemilik rumah 
yanginstalasi listriknya dipasangi 
MCB tidak resmi adalah Meiling. 
Rumah lain yang dipasangi MCB 
tidak resmi adalah rumah yang 
ditinggali Petrus di RW 11 Tanah 
Sereal, Tambora. 

Kepada petugas, Petrus meng- 
aku tidak tahu tentang MCB 
tidak resmi. Sebab, sejak ia me- 
ngontrak rumah tahun lalu, MCB 
tidak resmi tersebut sudah terpa- 
sang, Meski berkilah, petugas 
tetap menyegel instalasi listrik di 
rumah kontrakan Petrus. 

Samadihun dari AKLI menga- 
takan, pencurian ik dilaku- 
kan warga dengan menambah- 
kan negatif film di sekitar kawat 
MCB atau dengan menggunakan 
tembaga, seperti terjadi di rumah 
Husin di Jalan Laksa IV RT Ol 
RW OL. (WIN) 


NARKOBA 


Tersangka Utama Miliki Atribut 


JAKARTA, KOMPAS — Se- 
orang anggota Detasemen Khu- 
sus 88 (Antiteror) dan seorang 
anggota Badan Narkotika Nasio- 
nal diduga terlibat kasus narkoba 
di Perumahan Citra V Blok E 
Nomor 22 dan Perumahan Tam- 
an Surya V Blok JJ 5/23 RT 008 
RW 03, Pegadungan, Jakarta 
Barat. 


us tersebut terungkap se- 
telah tersangka An mengungkap 
hal itu. An adalah tersangka uta- 
ma pembuat dan pengedar sabu 
yang memiliki semua atribut 
BNN, termasuk tiga nomor polisi 
khusus untuk BNN, 

Menurut An, sejumlah atribut 
itu pemberian anggota Densus 
88, Inspektur Satu Dj, dan ang- 
gota BNN, Kon db. 

"Kartu satgasnya dari Iptu Dj, 
sedangkan lencana BNN-nya dari 
Komisaris Alb,” ujar An di rumah 
Taman Surya V, Selasa (18/9) 
sore, di hadapan sejumlah pe- 
nyidik. An mengaku sangat dekat 
dengan Dj dan Alb. 

Menurut An, Alb juga mem- 
beri nomor polisi khusus BNN 
kepada An, Ketiga nomor polisi 
tersebut adalah B 86 BNN, B 88 
BNN, dan B 89 BNN. 

An juga mengaku membeli li- 
ma airsoft gun di Artha Gading 
Mal 10 bulan lalu. “Saya cuma 
mau mengoleksi airsoft gun? 
kilahnya. Ia membeli kelima air- 
soft gun tidak sekaligus, tetapi 
satu demi satu. 

Menurut Wakil Direktur Di- 
rektorat Tindak Pidana Narkoba 
Bareskrim Polri Anjan Pramuka 
Putra, kelompok An sudah ber- 
aksi lima tahun. Mereka meracik 
narkoba di perumahan Citra V, 
kemudian  mengemasnya di 
Perumahan Taman Surya V. 

Tersangka utama adalah An 
dan istrinya, Md. Tersangka B 
dan Z adalah peracik sabu, se- 
dang tersangka Aw, Jul, Rob, dan 


BNN Palsu 


KOMPAS/WISNU WIDIANTORO 


Polisi memperlihatkan barang bukti yang disita dari tersangka pelaku tindak pidana narkoba yang 
ditangkap jajaran Direktorat Tindak Pidana Narkoba Mabes Polri di sebuah rumah di Blok JJ 5/23, 
Kompleks Taman Surya 5, Kalideres, Jakarta Barat, Selasa (18/9). 


Iwn bertindak sebagai penyalur, 

Pengungkapan kasus ini, me- 
nurut Anjan, karena polisi awal- 
nya mencurigai transaksi nar- 
koba di toilet Mal Imperium. 

Barang bukti yang diperoleh 
dari kedelapan tersangka, terma- 
suk An, antara lain 130 gram sabu 
dan satu plastik ekstasi. 


Putusan hakim ringan 

Di tempat lain, penyidik Di- 
rektorat Tindak Pidana Narkoba 
Komisaris Rio Karsadi kemarin 
mengatakan, polisi serta petugas 
Bea dan Cukai sudah berupaya 
keras memberantas narkoba de- 
ngan menjerat para tersangka de- 
ngan pasal-pasal berancaman hu- 
kuman tinggi. 

”Namun, kami sangat kecewa 
dengan putusan hakim yang ri- 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


ngan dan tidak membuat efek 
jera bagi pelaku dan jaringan- 
nya,” ujarnya. 

Sebagai contoh, ia menyebut- 
kan vonis Pengadilan Negeri Ta- 
ngerang, Selasa (1/9), yang 
menghukum penjara 20 tahun, 
potong masa tahanan, kepada 
Kweh Teik Choon alias Ken (35). 
Ken adalah terdakwa kasus ke- 
pemilikan 358.000 butir pil eks- 
tasi dan 48.500 gram sabu. Pu- 
tusan itu jauh lebih rendah da- 
ripada tuntutan jaksa, yakni hu- 
kuman mati. 

Dalam amar keputusan yang 
dibacakan Ketua Majelis Hakim 
Yuning Tyas Upiek, terdakwa se- 
cara sah dan meyakinkan me- 
langgar Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 
132 Ayat (D) UU RI No 85 Tahun 
2009 tentang Narkotika. 


Terdakwa ditangkap aparat Sa- 
tuan Narkoba Polres Khusus 
Bandara Soekarno-Hatta di Ka- 
mar 46 H Tower Apartemen 
Taman Anggrek, Jakarta Barat, 
awal Januari lalu. 

Kepala Bea dan Cukai Bandara 
Soekarno-Hatta Oza Olavia juga 
kecewa atas putusan hakim yang 
tak memberikan efek jera kepada 
para pelaku dan jaringannya. 

Kepala Seksi Pidana Umum 
Kejaksaan Negeri Tangerang An- 
di Konggoasa berpendapat, ma- 
jelis hakim dalam mengambil pu- 
tusan kurang memperhatikan 
hal-hal yang memberatkan da- 
lam dakwaan, di antaranya ter- 
dakwa adalah warga negara asing 
yang menjadi sindikat narkotika 
jaringan internasional. 

(PIN/WIN) 


Memperkenalkan 


Kontan KG Value Card-Flazz 
Penuh Manfaat Sepanjang Tahun 


".., 
@ KOMPAS GRAMEDIA 


Brridtor Sinules' Better Ulas 
APPLY NOW 


Cara mendapatkan Kontan KG Value Card-Flazz dengan 
berlangganan Kontan bayar dimuka minimal 6 bulan 


ODUK LANGGANAN 


Harian Kompas 4 Harian Kontan 


Harian Kompas 4 Kontan Komplit 


6 Bulan 12 Bulan 
Harga (Rp) Hadiah Harga (Rp) Hadiah 
"-889,000- Tas Eksklusif 4y4463900- — Travel Bag 
660,000 Kontan 1,320,000 Kontan 
1r2035066- TasEksklusif 2,406/900- — Travel Bag 
810,000 Kontan 1,620,000 Kontan 


“Kontan Komplit- Harian, Mingguan dan Edisi Khusus 


G0 


Raih semua keuntungannya dengan KONTAN KG Value Card-Flazz : 

« Santika Indonesia Hotels & Resorts : « Disc 10-50Y6 dari Published Rate atau 55 dari harga paket yang berlaku » Disc 
1096 untuk Food and Beverage » Toko Buku Gramedia : » Regular Disc 10'c semua buku terbitan Kompas Gramedia 
Seasonal Disc 204 (Book Lovers Time buku terbitan KG) Kontan : « Disc s/d 2096 untuk Event « Disc s/d 1015 pembelian 
Merchandise « Kompas : « Disc s/d 2014 untuk event « Disc sid 104 program marketing yang sedang berlangsung « Disc s/d 
109 pembelian merchandise « Warta Kota : « Disc s/d 2015 untuk event « Disc s/d 2016 program marketing yang sedang 


berlangsung » Disc s/d 2056 pembelian merchandise « Gramedia Publisher 
506 pendaftaran kursus di ELTI « Disc 5016 ELTI Proficiency Test » Disc 2014 pembelian merchandise « Disc 2016 
di event harga khusus « Klub Nova : « Disc 2016 Merchandise « Bes 
Event « Klub Bobo : « Disc normal sesuai program « Tribun Joga 


“syarat dan ketentuan berlaku 


Disc s/d 1096 program reguler « ELTT : « Disc 


endaftaran 


khusus: Warta Klub Nova (2 bulanan) « Harga Khusus 
« Disc s/d 209 untuk event » Disc s/d 2094 untuk 


program marketing yang berlangsung « Disc s/d 2096 untuk pembelian merchandise » Bentara Budaya : » Infoemasi 
kegiatan dan program acara » Disc untuk kerafinan dan lukisan yang dijual 


Pembayaran : Transfer ke BCA Cab Gajah Mada 012.302.2294 a/n PT Kompas Media Nusantara 


Informasi bertungganan: 
Si -536 53 100 


e wwlontancoid — Untung Baca 


Madia Bianis & Investasi 


B7 


Pn 


ENR21O"12 


Pemain sofbol DKI Jakarta, Jesse Parengkuan (merah), coba dihadang pemain Kalimantan Timur, Edy Prasetya, pada final PON XVIII di Lapangan Sotbol Rumbai, 


Pekanbaru, Riau, Sela 


REGENERASI 


sa (18/9). DKI Jakarta menang 15-4. 


Yang Muda, yang Ukir Prestasi 


PON Riau 2012 masih diwarnai kejayaan atlet senior, 
seperti Dedeh Erawati di atletik, Krisna Bayu di judo, 
Namun, harapan terbuka akan lahirnya atlet muda 
potensial, binaan pelatih bertangan dingin, yang 
bakal jadi penerus. Ke depan, nama mereka yang 
bakal menghiasi kejuaraan internasional. 


Di cabang renang, Ricky Ang- 
gawijaya (16) dari Jawa Barat 
menunjukkan diri sebagai pere- 
nang muda yang berbakat. Ricky 
mampu merebut 1 medali emas 
di nomor perseorangan dan 2 
emas di estafet. 

"Saya menemukan bakat Ric- 
ky sejak tahun 2000 di klub. 
Daya apungnya bagus dan s 
ngat mulus saat meluncur di air. 
Sejak itu saya berpesan ke 
orangtuanya agar memberi nut- 
ang baik dan kami melatih- 
nya dengan serius," kata Ni: 
rudin, manajer tim renang Ja- 
bar, Selasa (18/9). 

Sejak memasuki usia remaja, 
Ricky dilatih untuk punya daya 
tahan dan stamina yang baik 
serta teknik berenang yang be- 
nar, Pada SEA Games 2011, Ric- 
ky merebut dua perak di renang 
perairan terbuka di nomor 
5.000 meter dan 10.000 meter. 


BELA DIRI 


Pada PON Riau 2012, Rick, 
merebut emas 1.500 meter 
bebas putra. Ricky akan berlatih 
intensif menghadapi SEA Ga- 
mes Myanmar 2013. Ia diper- 
siapkan di nomor menengah. 

”Ricky, kami harapkan, dapat 
meraih medali dari kolam re- 
nang meskipun tidak harus 
emas pada SEA Games 2013. 
Catatan waktunya saat ini masih 
menempatkannya di urutan ke- 
tiga Asia Tenggara. Namun, jika 
latihannya intensif, Ricky bakal 
merebut emas pada SEA Games 
2015,” kata Nizarudi: 

Di lapangan tembak, Di 
Kusuma Wardani (Jawa Timur) 
dan Vegy Sepfriani Agipratama 
(Jawa Barat) adalah dua petem- 
bak muda yang menyedot per- 
hatian. Mereka baru 16 tahun, 
belum lama berlatih, dan lang- 
sung menggaet emas, 

Diaz, siswi kelas II SMA Ne- 


geri 2, Sidoarjo, mengaku baru 
berlatih menembak tiga tahun 
lalu. Ta mengenal olahraga ini 
dari ibunya, Letnan Kolonel 
Tresna Kusumawati, seorang 
perwira TNI Angkatan Laut. 
Dalam seleksi pra-olimpiade di 
Doha, Gatar, Januari 2012, Diaz 
mencatat 388 poin di nomor 10 
meter senapan angin. 

PON Riau 2012 merupakan 
PON pertama, tetapi ia langsung 
meraih emas di nomor 10 meter 
senapan angin yunior putri, ”Sa- 
ya memang cocok pakai sena- 
pan, tetapi ke depan saya mau 
mencoba pistol," kata Diaz yang 
bertekad akan terus menjadi pe- 
tembak. 

Vegy juga baru pertama kali 
ikut PON dan langsung dapat 
emas di nomor 10 meter pistol 
angin yunior putri, Sebelum 
kuti PON di 


ye 
itu Kapolri Cup dan Lely Sam- 
poerna Cup II pada 2011. Dari 
kejuaraan itu, ia mendapat pe- 
rak dan perunggu. "Saya baru 
berlatih satu tahun dan m: 
ingin memperbaiki prestasi di 
tingkat internasional,” katanya. 
Vegy merupakan putri Agus 
Supartono, petembak yang ma- 
sih aktif membela DKI Jakarta. 


Emas Terbagi ke 10 Daerah 


PANGKALAN KERINCI, 
KOMPAS — Medali emas ca- 
bang tinju yang berakhir 


Senin (17/9) malam di GOR 
Tengku Pangeran, Pangkalan Ke- 
rinci, Pelalawan, Riau, tersebar 
secara merata ke 10 daerah, Dari 
15 medali emas yang diperebut- 
kan cabang adu jotos itu, tidak 
ada satu daerah pun yang do- 
minan, 

Papua Barat, Kalimantan Ti- 
mur, Sumatera Barat, Jawa Barat, 
dan Maluku sama-sama menda- 
pat dua emas. Adapun lima dae- 
rah lainnya, yakni Sumatera Uta- 
ra, Papua, Nusa Tenggara Timur, 
Maluku, dan Sulawesi Selatan, 
mendapat satu emas. 

Pertandingan tinju PON 2012 
diwarnai protes keras DKI Ja- 
karta atas kekalahan mencolok 
petinju Irene Sasihiang yang ber- 
tanding di kelas terbang 51 kg 
putri dari Purnama Deli (Su- 
matera Utara). 

Pelatih tinju Nusa Tenggara 
Timur yang juga mantan petinju 
nasional, Hermensen  Ballo, 
mengungkapkan, kasus Irene 
menunjukkan pembinaan tinju 
Indonesia masih berjalan dengan 
pola pilih kasih sehingga yang 
muncul sebagai juara bukan me- 
rupakan yang terbaik. 

”Bagaimana mau muncul pe- 


tinju besar kalau dalam PON saja 
masih ada pengaturan angka buat 
bagi-bagi medali,” ujar Ballo yang 
semasa aktif menjadi petinju ti- 
dak terkalahkan di kelasnya di 
kancah nasional. 

Sebaliknya, Ferry Moniaga, 
mantan pelatih tinju nasional, 
mengungkapkan, hasil PON kali 
ini justru lebih bagus dibanding- 
kan dengan sebelumnya. Belum 
pernah ada dalam sejarah PON, 
sebanyak 10 daerah secara bers: 
maan mendapatkan emas. 

”Kalau protes soal hasil per- 
tandingan, itu biasa. Juara dunia 
tinju profesional Roy Jones 
Junior sewaktu amatir dikalah- 
kan secara kontroversial saat me- 
lawan petinju Korea di Olim- 
piade Seoul 1988 dan hanya 
meraih perunggu. Bukan berarti 
kita merestui kecurangan, tetapi 
sedikit kontroversi jangan sam- 
pai merusak petinju yang me- 
mang murni berprestasi” kata 
Ferry. 

Ketua Umum Pengurus Besar 
Persatuan Tinju Amatir Indone- 
sia Reza Ali mengakui masih ada 
kontroversi dan protes terhadap 
hasil PON kali ini. Namun, secara 
umum, petinju peraih emas ada- 
lah yang terbaik di kelasnya. Yang 
pasti, pemerataan prestasi tinju 
menandakan bibit tinju daerah 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


masih tersedia untuk dibina ke 
tingkat internasional. 
"Kepengurusan saya baru 
enam bulan. Beri kami waktu 
memperbaikinya. PB Pertina su- 
dah mencanangkan pelatnas 
jangka panjang dengan tidak ter- 
lalu menggantungkan diri de- 
ngan anggaran pemerintah. Ada 
atau tidak dana dari pemerintah, 
mulai Oktober ini kami akan 
menjalankan program pelatnas 
jangka panjang menatap Olim- 
piade Brasil 2016,” ujar Reza. 


Emas Bali di judo 


Dari cabangjudo, Bali merebut 
dua dari empat emas yang di- 
perebutkan pada final hari ketiga 
yang berlangsung di GOR Tri- 
buana, Pekanbaru, kemarin. 
Emas pertama diraih Ni Kadek 
Anni Pandini di kelas -57 kgputri 
yang mengalahkan sesama peju- 
do Bali, Dewa Ayu WA. Sekeping 
emas lainnya disumbang I Kadek 
Rananda (17), yang mengalahkan 
pejudo senior Jabar, Deden Se- 
tiadi, di kelas 66 kg putra. 

”Kami memang lebih fokus 
menyiapkan atlet bela diri, se- 
perti pencak silat, judo, karate, 
dan wushu. Semua cabang itu 
menyumbang emas, kecuali tin- 
ju,” kata Made Nariana, Ketua 
KONI Bali. SAH) 


Beberapa atlet muda poten- 
sial juga terpantau di cabang pa- 
nahan, Puryoto, Kepala Bidang 
Pembibitan Pengurus Pusat Per- 
satuan Panahan Indonesia, 
mengatakan, daerah-daerah de- 
ngan atlet muda potensial di an- 
taranya Jatim, Jabar, dan Papua 
Barat. Beberapa di antaranya 
Dianandra Chairunnisa dan 
Yance Iba hingga Asep Wandi 
dan Sifa Nurafifah Kamal. 

Di judo, tidak ada yang me- 
nyangka, Peter Taslim, pejudo 
nasional Sumatera Selatan, 
peraih emas SEA Games 2011 


kalah dengan nilai ippon oleh 
pendatang baru, I Kadek Ranan- 
da (17) asal Bali di semifinal 
kelas 66 kg. Remaja yang baru 
duduk di kelas III SMA itu 
kembali menundukkan senior- 
nya Deden Setiadi di final. Ka- 
dek terlahir dari keluarga judo. 
Bapaknya T Kadek Rakyanda 
adalah pelatih judo Bali. Kakak- 
nya, I Kadek Adiwirawan, juga 
pejudo. Agaknya, generasi pene- 
rus akan terus lahir di banyak 
cabang. 


CHLN/OTW/ECA/DEN/ 
MHD/SAH/WAD/MKN/ADP) 


1.000.000 


Biaya penyelenggaraan (rupiah) PON 1953 di 
Medan. Biaya tersebut termasuk biaya 
pembangunan sebuah stadion sepak bola. 


KOMPAS, RABU, 19 SEPTEMBER 2012 


aling menggebrak, memu- 
S kul, mengentak. Semua ha- 
rus dilakukan beriringan 
dengan penuh selaras oleh dua 
pesilat, ibarat laga di film-film 
laga. Bedanya, di gelanggang 
pencak silat PON Riau 2012, di 
Bangkinang, Kampar, Riau, 
Minggu @6/9) siang itu, hampir 
tiada teriakan ”ciaattt”, yang ke- 
rap muncul di adegan film. Ar- 
tinya, tak ada yang artifisial. 

Gelanggang final nomor gan- 
da putra pencak silat PON 2012 
menghadirkan segala sisi kuali- 
tas seni pencak. Tiga unsur ber- 
padu di situ. Wirasa atau pen- 
jiwaan dari segala jurus dan si- 
kap. Wirama, ketepatan dan ke- 
selarasan gerakan kedua pesilat. 
Dan yang ketiga, wiraga, kebu- 
garan fisik yang membuat kedua 
pesilat mampu memperagakan 
semua gerakan secara sempur- 
na, dalam tempo tiga menit saja. 

Betul-betul tiga menit karena 
jika penampilan selesai lebih la- 
ma atau lebih cepa 
akan dihukum. 
pengurangan nilai, yang bi 
sa akan menggagalkan pencap 
an medali. 

Dalam rumpun nomor seni 
seperti itulah para pesilat Bali 
dominan, Namun, di tengah do- 
minasi kontingen Pulau Dewata, 
hadir ganda putra asal Jawa Ti- 
r, Hamdani/M Yusuf Effendi, 


ak, bertenaga, 
dan indah, keduanya mengung- 
guli pesaing terdekatnya, duo 
lat Bali, 1 Made Ari Suda- 
na/I Made Dwi Surya Adnyana, 
dengan hanya berselisih satu 
poin. Sudana/Adnyana menda- 
pat total poin 564, sedangkan 
Hamdani/Yusuf 565. 

"Memang sudah bertekad kali 
ini dapat emas lagi, setelah kami 
juga merebut medali emas di 
PON 2004 dan 2008 di nomor 
ini, tutur Yusuf, yang tak henti 
tersenyum, beberapa saat sete- 
lah pengalungan medali, Minggu 
(46/9) di Pusat Olahraga Bang- 
kinang, Kampar, Riau. 

Pesilat kelahiran Surabaya, 
Jatim, 38 tahun lalu itu, me- 
nuturkan, menyelaraskan gerak- 
an antara dia dan Hamdani me- 
mang tak gampang. Semua pe- 
lat ganda putra ataupun putri 
selalu menghadapi tantangan 
itu. Beruntung, ia sudah dimu- 


BINTANG LAPANGAN 


Emas PON Terakhir 
bagi Hamdani/ Yusuf 


dahkan dengan kebersamaan 
yang terjalin begitu lama, de- 
ngan tandemnya yang asal So- 
lok, Sumatera Barat, itu, 
”Kebetulan kami sudah ber- 
duet sejak tahun 2000, jadi su- 
dah sekitar 12 tahun berlatih 
dan tampil bersama. Rasanya 
untuk menjalin saling penger- 
tian, supaya geraknya bisa se- 
irama, sudah bukan hal yang su- 
lit lagi. Awal-awal memang per- 
lu lebih banyak berlatih, sering 
mengulang, Tetapi, sekian tahun 
berlalu, bagi kami terasa makin 
mudah,” ujar Yusuf lebih lanjut. 


(3 


Memang sudah 


bertekad kali ini dapat 
emas lagi. 
M Yusuf Effendi 


Dengan demikian, untuk per- 
siapan menghadapi PON 2012, 
kedua pesilat hanya memantap- 
kan kebugaran, Termasuk, kare- 
na sebelum PON ada libur Idul 
Fitri. "Kami memaksimalkan 
pelatda (pemusatan latihan dae- 
rah), salah satunya untuk ke- 
na dalam nomor 
lain kebenaran ber- 
bagai hal urusan teknik, fisik ju- 
ga penting, Lengah sedikit saja, 
nilai bisa hancur,” kata Hamda- 
ni, ayah satu anak dan kini ber- 
usia 32 tahun. Salah mengayun- 
kan toya sedikit saja, kaki atau 
tangan teman pun bisa cedera. 
Emas di PON Riau kali ii 
sangat berkesan bagi keduanya 
karena ini PON terakhir mere- 
ka, Pembatasan usia di cabang 
pencak silat, yaitu atlet yang 
'a harus berusia di bawah 
35 tahun, membuat Ham- 
dani/Yusuf tak bisa lagi tampil 
di PON Jawa Barat 2016. Kini, 
fokus mereka persiapan menuju 
SEA Games Myanmar 2013. 
"Ambisi kami mempertahan- 
kan emas ganda putra SEA 
mes 2011 Itu kalau di Myanmar 
masih dipertandingkan,” ujar 
Yusuf. (ADP) 


TANGGAPAN ATAS PENGUMUMAN DARI KUASA HUKUM 
PT PRIMA LAKSANA MANDIRI 
TERKAIT PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN 
NOMOR 535/PDT.G/2012/PNJKT.SEL. 


Bahwa Amar Putusan Perkara Nomor 535/Pdt.G/2011/PN.Jkt. Sel, menyatakan sebagai berikut: 


DALAM KONPENSI 
DALAM EKSEPSI 


MENGADILI 


- Menolak eksepsi Tergugat. 


DALAM POKOK PERKARA 


- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian. 


- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, 
- MenghukumTergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat yakni berupa: 
a, Selisih premi polis kendaraan bermotor sebesar Rp.9.205.900,- ( Sembilan juta dua ratus lima ribu 
sembilan ratus Rupiah) 
b, Pengembalian Premi secara prorata beserta bunga untuk Premi Polis Heavy Egulpment sebesar 


USD 3,801.35 (tiga ribu delapan ratus satu koma tiga puluh lima Dollar Amerika). 


c. Pengembalian Premi Polis Kendaraan Bermotor sebesar Rp.36.175,471,56 ( Tiga puluh enam juta 
seratus tujuh puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh satu Rupiah lima puluh enam sen). 
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya. 


DALAM REKONPENSI 


- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat dalam Konpensi untuk seluruhnya. 

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI 

- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat Konpensi / Penggugat dalam 

Rekonpensi sebesar Rp. 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu Rupiah). 
Berdasarkan Amar Putusan tersebut, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: 

1. Bahwa amar PUTUSAN HANYA MEWAJIBKAN PT ASURANSI AXA INDONESIA selaku Tergugat UNTUK MENGEMBALKAN 


SELISIH PREMI DAN PENGEMBALIAN PREMI PRORATA untuk polis-polis yang ada, dimana selisih premi dan pengem 
balian premi prorata tersebut sudah dibayarkan oleh PT Asuransi AXA Indonesia selaku Tergugat kepada Penggugat PT 


Prima Laksana Mandiri. 


. Bahwa kehilangan keuntungan sebesar USD 92.160.000,00 ( Sembilan puluh dua juta seratus enam puluh ribu Dollar 
Amerika) sebagai salah satu GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT TIDAK DIKABULKAN KARENA MAJELIS 
HAKIM DALAM PERTIMBANGAN HUKUMNYA MENYATAKAN TUNTUTAN BERUPA KEUNTUNGAN TIDAK MENDASAR 
karena kehilangan keuntungan yang dituntut belum dapat diperoleh secara pasti oleh Penggugat. 

. Bahwa kerugian imateriil sebesar USD 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta Dollar Amerika) yang diajukan oleh 
Penggugat jugaTIDAK DIKABULKAN, MAJELIS HAKIM dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa dalam 
persidangan tidak terdapat bukti yang mendukung petitum Penggugat dan MENURUT MAJELIS HAKIM TUNTUTAN 
PENGGUGAT DIANGGAP SANGATLAH BERLEBIHAN. 


Bahwa Amar Putusan yang ada telah tepat untuk menolak Gugatan PT Prima Laksana Mandiri untuk sebagian dan 
berdasarkan isi putusan yang ada kami memberitahukan kepada KHALAYAK UMUM UNTUK TIDAK RAGU MELAKUKAN 
BISNIS DENGAN PT ASURANSI AXA INDONESIA. 
PT Asuransi AXA Indonesia merupakan perusahaan asuransi umum yang selalu berpegang teguh pada komitmen dalam 
menjalankan bisnis secara beretika dan penuh tanggung jawab sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. 


Kuasa Hukum PT Asi 


uransi AXA Indonesia 


Prihanggodo, Haullussy & Partners 


Bipi Prihanggodo, S.H., M.H. 


Richard Haullussy, S.H., M.H. 


KOMPAS, RABU, 19 SEPTEMBER 2012 


60.000 


Jumlah penonton pada penutupan PON VII, 
1969, di Stadion Gelora 10 Nopember, 
melebihi keadaan normal yang hanya 
mampu menampung 42.000 penonton 


Wasit Belum Dibayar 


Riau Gusur Jabar sebagai Juara Umum Dayung 


SIAK, KOMPAS — 
Sebanyak 14 wasit atau 
komiser lomba, dua 
anggota dewan hakim, 
serta satu delegasi teknis 
di cabang balap sepeda 
belum menerima honor 
mereka hingga Selasa 
(18/9). Sub-PB PON Siak 
yang menjadi tuan 
rumah pun menyerah- 
kan soal pembayaran ke 
PB PON. 


Di Riau 2012, balap sepeda 
mementaskan 14 nomor lomba 
dari lingkup sepeda gunung, jalan 
raya, dan BMX. Lomba yang di- 
mulai sejak 10 September silam 
akan berakhir Kamis. 

Ketua Delegasi Teknis Balap 
Sepeda Sondi Sampurno menga- 
takan, wasit atau komiser lomba 
resmi bekerja pada kurun 5-22 
September 2012 atau selama 18 
hari, sementara delegasi teknis 
bertugas 20 hari, Sesuai surat 
keputusan, honor wasit sebe 
Rp 600.000 dan anggota deles 
teknis Rp 750000 per hari 
wan hakim sepertinya di bawah 
delogasi teknis," ujar Sondi. 

Dalam kesepakatan dengan 
PB PON, tambah Sondi, wasit dan 
delegasi teknis akan mendapat 
penggantian uang tiket pesawat 
pergi-pulang serta honor bertu- 
gas. "Kenyataannya, sejak kami 
datang sampai hari ini belum 
juga dibayar,” ujar Sondi, 

Sejumlah petugas lomba itu 
mengaku sudah menghadap Ke- 
tua Harian Sub-PB PON Kabu- 
paten Siak, Amzar, yang juga Se- 
kr Daerah Kabupaten Siak. 
"Kami menghadap awal pekan ini 
dan menyampaikan semua per- 
masalahan,” ujar Eva Catharina, 
lah satu komiser atau wi: 
nasional, Dia meyakinkan, para 
petugas lomba akan tetap men- 
jalankan kewajiban mereka hing- 
ga lomba rampung. 

Dalam kesempatan terpisah, 
Amzar menyatakan, urusan pem- 
bayaran honor merupakan bi- 
dang yang ditangani panitia be: 
PON di Pekanbaru, bukan panit: 
lokal seperti di Siak. "Kami ber- 
tugas menyiapkan arena lomba 
saja,” ujarnya. 

Dia menambahkan, keluhan 
para petugas dan pengadil lomba 
itu sudah disampaikan kepada 
pengurus pusat Riau 2012, "Na- 
mun, saya juga belum mendapat 
kepastian kapan akan dibayar- 
nya,” ujar Amzar, 

Dihubungi Selasa malam, Ke- 
pala Humas PB PON Chairul 
Rizki mengaku belum memper- 
oleh informasi tersebut. "Saya 
akan menghubungi ketua panitia 
pelaksana "untuk mencari akar 
permasalahan (di balap sepeda) 
itu," katanya. 

Adapun Ketua Harian PB PON 
Syamsurizal belum dapat dihu- 
bungi kemarin malam, 


De- 


CABANG RAKET 


KOMPAS /YUNIADUTT AGUNG 


Atlet Kalimantan Timur, Sabri, meluapkan kegembiraan setelah mengalahkan Tonny Mamiri dari Jawa 
Tengah pada babak final nomor "kecepatan rekor dunia” putra cabang panjat tebing PON Riau 2012 di 
Kompleks Universitas Riau, Pekanbaru, Selasa (18/9). 


Sementara itu, kerja sama tim 
yang kuat di 5 kilometer terakhir 
menjelang finis membuat tim 
putri Jawa Timur memenangi 
nomor team time trial (TTD, 
kemarin. 

Dalam TTT, setiap regu (ter- 
diri tiga-empat pebalap) 
yang dilepas dalam selang waktu 
tertentu berusaha menyelesaikan 
rute dalam waktu tersingkat. Di 
nomor putri, TTT menempuh 
jarak 50 kilometer, Jatim meng- 
ukir waktu 1 jam 13 menit 5,906 
detik. Adapun peraih perak, DI 
Yogyakarta, mengukir waktu 
1:13:31,845 detik dan DKI Jakarta 
mengemas perunggu dengan 
1:14:51,211 deti' 

TTT putri diikuti 24 pebalap 


Kakak Bela Riau, 
Adik Bela Papua Barat 


PEKANBARU, KOMPAS — 
Dalam final ganda putra tenis di 
Pekanbaru, Selasa (18/9), ber- 
langsung pentas unik. Duet Riau, 
Tito Parulian Hutahuruk/David 
Agung, menghadapi Tio Juliandi 
Hutahuruk/Ariya Mahendra 
yang mewakili Papua Barat. Tito 
si atlet Riau adalah kakak 
kandung Tio si petenis Papua 
Barat. 

Laga akhirnya dimenangi Ti- 
to/David, 6-1, 6-2, sekaligus men- 
jadi emas tenis PON pertama 
bagi Riau sepanjang sejarah. 

Tito, Tio, dan Ariya berasal 
dari satu klub yang sama, di ba- 
wah binaan ayah Tito-Tio di Ban- 
dung, Jawa Barat, Bedanya, Tito 
diajak David bergabung ke Riau 
dua tahun silam, sementara Tio 
diajak mendukung Papua Barat, 
begitu pula Ariya. 

Ariya hingga sekarang bersta- 
tus mahasiswa Ilmu Manajemen, 
Universitas Padjadjaran, Ban- 
dung. Tio yang berusia 15 tahun 
baru diterima di sekolah atlet 
Ragunan, Jakarta. Adapun Tito 
yang enam tahun lebih tua dari 
adiknya berstatus sebagai ma- 
hasiswa Universitas Pendidikan 
Indonesia di Bandung, 

Di cabang tenis itu, DKT Ja- 
karta menjadi yang terbaik de- 
ngan meraih empat dari tujuh 
emas yang diperebutkan. Setelah 
menang di beregu putri pekan 
lalu, DKI juga menguasai tungsal 
dan ganda putri serta ganda cam- 
puran. 


Di semifinal tunggal putri, Se- 
lasa, DKT memastikan all-DKT 
final setelah Vonny Darlianti 
mengalahkan Heravita M Taher 
(Riau), 6-2, 7-6 A), dan putri DKI 
lainnya, Aldila Sutjiadi, meng- 
hentikan unggulan pertama, 
Cynthia Melita (Jawa Tengah), 
3-6, 6-0, 6-4. 


Bulu tangkis 


Dari cabang bulu tangkis, pe- 
main muda pelatnas Shesar Hi- 
ren (Jateng) di luar dugaan me- 
nyingkirkan ujung tombak DKI, 
Tommy Sugiarto, 21-12, 14-21, 
22-20, di semifinal. Kekalahan 
Tommy itu sekaligus mengga- 
galkan skenario final ideal antara 
Tommy dan rival seangkatan asal 
Jateng, Dionysius Hayom Rum- 
baka. Hayom sudah memastikan 
tempat di final setelah menga- 
lahkan rekan setimnya, Riyanto 
Subagja, 21-18, 21-12. 

”Saya memang agak lengah se- 
telah unggul 20-18 (gim ketiga). 
Saat itu saya terlalu yakin dan 
ingin buru-buru menyelesaikan 
pertandingan,” kata Tommy, 

Pelatih DKI Joko Supriyanto 
menilai kali ini Tommy kalah 
cerdik dibandingkan dengan She- 
sar, "Dia terbawa permainan She- 
sar, Shesar tipe pemain yang me- 
miliki kemampuan memecahkan 
konsentrasi. Kali ini dia berhasil 
memancing Tommy untuk ikut 
dalam permainannya. Pada gim 
pertama, Tommy memang belum 
siap,” ujarnya. (OTW/OKD) 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


dari tujuh tim. Balap sepeda ma- 
sih akan menawarkan dua medali 
itu TTT putra hari ini 
vidual road race putra, 
Kamis. Sejauh ini, kontingen Ja- 
wa Barat memimpin dengan pe- 
ngumpulan lima emas, satu pe- 
rak, dan tiga perunggu, Adapun 
Jatim dan DKI sama-sama me- 
ngumpulkan dua ema: 


Perahu naga 

Dari arena dayung di Danau 
Kebun Nopi, Kuantan Singingi, 
Riau dan Kalimantan Tengah 
menggusur dominasi Jabar. Tuan 
rumah tampil sebagai juara 
umum dengan total tujuh emas, 
lima perak, dan delapan perung- 
gu. Kalteng berada di urutan ke- 


dua dengan enam emas, tiga pe- 
rak, dan dua perunggu, diikuti 
Papua (6-1-4), Jabar (5-13-6), Ja- 
tim (4-0-1), Sulawesi Tenggara 
(3-0-1), Sulawesi Selatan (2-4-2), 
DKI (2-1-3), Banten (1-3-0), dan 
Maluku (1-3-0). 

Pada hari terakhir kemarin, 
Kalteng menunjukkan dominasi 
di nomor perahu naga. Secara 
total, Kalteng meraih empat dari 
sembilan emas perahu naga, se- 
mentara Riau dan Papua sa- 
ma-sama mengumpulkan dua 
cemas. Juara bertahan PON, Ja- 
bar, cuma kebagian sekeping 

Pada PON Kaltim 2008, Jabar 
menjadi yang terbaik dengan 
raihan 12 emas, lalu Riau dan 
Kalteng. (MKN/HLN/ECA) 


CABANG PERMAINAN 


Emas Sofbol 
Masih Milik DKI 


PEKANBARU, KOMPAS — 
DKI Jakarta meraih dua emas 
dari sofbol putra dan putri yang 
diperebutkan di Pekanbaru, Riau, 
Selasa (18/9). Putra DKI menga- 
lahkan Kalimantan Timur, 15-4, 
dan putri DKI menundukkan Pa- 
pua, 13-0, Kemenangan ini meng- 
ulang sukses tim sofbol DKI pada 
PON 2004 dan 2008. 

Di inning pertama, laga antara 
putra DKI dan Kaltim berakhir 
3-1 untuk DKI. Memasuki inning 
kedua dan ketiga, DKI terus me- 
nambah skor tanpa perlawanan 
dan skor total menjadi 1-1. Di 
inning keempat, tiba-tiba perta- 
hanan DKI menjadi kacau, Be- 
berapa pemain DKI gagal me- 
nangkap bola dan terkadang bi- 
ngung ketika pemain Kaltim ber- 
pindah base. Kaltim pun mencuri 
tiga skor. 

”Kami terburu-buru untuk 
menang sehingga tidak tenang,” 
kata kapten DKI, Rizky Para- 
masatya. 

Sesuai peraturan, apabila seli- 
sih skor sudah diatas 10 poin, tim 
yang unggul otomatis menang. 
Namun, di inning keempat, DKI 
menambah empat poin dan skor 
menjadi 15-4, Pertandingan pun 
dinyatakan berakhir untuk ke- 
menangan DKI. Kaltim menda- 
pat medali perak dan Jatim men- 
dapat perunggu. 

Sesaat sebelum laga final sof- 
bol putra berlangsung, tim putri 
DKI lebih dulu menyabet emas. 
Putri DKI juga meraih keme- 


nangan telak atas Papua, 13-0, 
dalam 5 inning. 


Bola basket 


Dari arena bola basket, Jateng 
meloloskan putra dan putrinya 
ke final. Di partai puncak itu, tim 
putri akan bertemu Kaltim dan 
putra Jateng menghadapi Jabar. 

Di semifinal, kemarin, putri 
Kaltim mengalahkan DKI, 54-41, 
sementara Jateng menundukkan 
Jabar, 67-61. Adapun pada babak 
empat besar putra, Jateng men- 
jegal Jatim, 82-72, dan Jabar me- 
libas DKI, 88-83. 

Pelatih tim putra Jabar, Ricky 
Gunawan, mengatakan, untuk 
menghadapi final, Jabar sudah 
mengetahui gaya permainan tim 
Jateng karena mereka pernah 
bertemu pada babak penyisihan. 
Saat itu Jabar kalah. "Semua pe- 
main Jabar siap dimainkan untuk 
final,” kata Ricky. 

Pertandingan antara tim putri 
Kaltim dan tim putri DKT bisa 
disebut final kecil karena ke- 
duanya adalah tim kuat yang di- 
unggulkan menjadi juara PON, 

Pertandingan semifinal tim 
putri Jateng melawan Jabar juga 
berlangsung sengit, tetapi kurang 
seimbang. Jateng yang diprediksi 
akan masuk ke semifinal meng- 
hajar Jabar, 25-14, pada kuarter 
pertama. Kuarter kedua kembali 
dikuasai Jateng, 45-25, dan 62-42 
pada kuarter ketiga. Laga ber- 
akhir 67-61 untuk Jateng. 

(WAD/DEN) 


PANAHAN 


Pembeda Emas dan Perak: 0,132 Mm 


PEKANBARU, KOMPAS — 
Lapangan panahan Universitas 
Islam Riau, Pekanbaru Selasa 
(8/9), final ronde nasional 50 
meter putra, Asep Wandi dari 
Jawa Barat menantang Basith 
Anzaini dari Kalimantan Timur. 

Set pertama ketat. Kedua pe- 
manah sama-sama menghasilkan 
skor 28 dari tiga anak panah. 
Babak itu seri, I-1. 

Memasuki set kedua, Basith 
unggul tipis atas Asep setelah 
melesatkan anak panah ke sa- 
saran berpoin 8, 10, dan 10. Di 
kubu lawan, anak panah Asep 
menancap di lingkaran 8, 9, 10, 
Basith unggul 29-27, Babak itu 
miliknya, skor 2-0, akumulasi 
skor dua babak: 3-1, 

Namun, Basith tak bisa lang- 
sung jemawa. Set ketiga, Asep 
unggul 28-21. Kedudukan kedua 
pemanah pun imbang, 3-3. 

Basith pun melepaskan tiga 
anak panah pada set keempat. 
Ketiganya melesat ke sasaran 10, 


PANJAT TEBING 


10, 9, Total skor 80. Hampir sem- 
purna. Sementara, tiga panah 
Asep mengenai lingkaran 10,7, 9. 
Basith kembali unggul 5-3. 
Namun, Asep tak mau kalah. 
Mendapat giliran menembak 
pertama, tiga panah Asep melesat 
mengenai lingkaran 10, 9, 9. Ba- 
sith yang hanya butuh hasil seri 
untuk memenangi emas perta- 
manya bagi Kaltim gagal. Anak 
panahnya hanya mengenai ling- 
karan 8, 9, 9. Kedudukan imbang, 
5-5, membuat mereka harus me- 
lakukan shoot-off, menembak sa- 
tu anak panah ke lingkaran sa- 
saran sebagai penentu juara. 
Saat penentuan dimulai. Wasit 
mempersilakan Basith menem- 
bak duluan. Namun, Asep, karena 
terlalu menggelora hasratnya, 
pun siap melakukan tembakan. 
Busur dan anak panah pun telah 
direntangkan. Beruntung rekan- 
nya di pinggir lapangan meng- 
ingatkan. "Saya pikir, saya duluan 
karena biasanya yang nilai lebih 


Tita Raih Emas, Asah 


PEKANBARU, KOMPAS — 
Atlet panjat tebing putri DKI 
Jakarta, Tita Supita, mencatat 
pre: mengesankan pada no- 
mor "kecepatan rekor dunia” 
yang digelai lomba pun- 
cak pada hari terakhir cabang ini, 
Selasa (18/9). 

Tita meraih emas nomor itu 
setelah dalam final sesama atlet 
DKI mengalahkan Puji Lestari. 
Catatan waktunya, tepat 9 detik, 
memecahkan rekor nasional atas 
namanya sendiri, yang sebelum- 
nya tercatat 9,98 detik. Rekor 
lama itu terukir saat Tita meraih 
emas SEA Games 201. 

"Saya senang bisa meraih me- 
dali emas dan memecahkan ri 
kor nasional sendiri. Lebih se- 
nang lagi karena saya dan Puji 
bisa menciptakan final sesama 
atlet DKI," kata Tita. Puji meraih 
perak, sedangkan perunggu jatuh 
ke tangan Santi Wellyanti (Jawa 


Tengah) dan Ita Triana (Jawa 
Timur). 

Medali emas Tita di nomor 
pamungkas itu membawa DKI ke 
kelima klasemen akhir 
panjat tebing, dengan 1 emas, 1 
perak, dan 6 perunggu. 


Di kelompok putra, atlet 
non-unggulan Sabri dari Kali- 


mantan Timur meraih emas se- 
telah di final menundukkan atlet 
tangguh Jateng, Tonny Mamiri, 
Tonny tampil meyakinkan kare- 
na saat babak penyisihan pun ia 
mencatat waktu tercepat menuju 
puncak dinding, 6,64 detik « 

Setelah itu, di perempat final ia 
melaju dalam 701 detik dan di 
semifinal 6,68 detik. Yang istime- 
wa, di semifinal, ia menyingkir- 
kan peraih emas SEA Games 
2011, Galar Pandu Asmoro (Ja- 
tim). Tak pelak, Tonny diunggul- 
kan di final. 

Saat duel di partai puncak, 


kecil diberi keleluasaan menem- 
bak pertama kali,” katanya. 

Basith yang berada di sisi ka- 
nan pun menembakkan anak pa- 
nahnya. Dia menembakkan anak 
panahnya ketika tersisa waktu 2 
detik dari waktu maksimal 20 
detik yang diberikan. Sejurus ke- 
mudian, Asep menyusui. 

Satu menit. Dua menit. Tiga 
menit. Wasit tak langsung me- 
munculkan angka tembakan ke- 
dua pemanah. Beberapa wasit 
pendamping pun turun men- 
dampingi runner, penilai dari ke- 
dua tim. Ternyata, keduanya me- 
lesatkan anak panah ke lingkaran 
9. Untuk memastikan pemenang, 
harus dilakukan pengukuran dari 
titik anak panah tertancap ke 
lingkaran terdalam. Tak lama, 
runner Kaltim mengepalkan ke- 
dua tinjunya ke udara. Anak pa- 
nah Basith lebih dekat 0,132 mili- 
meter ke pusat lingkaran dan 
emas pun menjadi miliknya. 

(MHD) 


Rekornas 


Tonny yang tampil penuh 
kepercayaan diri justru terpele- 
set sehingga menguntungkan 
Sabri yang terus melaju ke pun- 
cak tebing, Sabri melesat ibarat 
tanpa perlawanan. 

Sabri meraih emas, Tonny pe- 
rak, dan perunggu milik kedua 
pemanjat Jatim, Galar Pandu As- 
moro dan Rindi Sufriyanto, Pe- 
latih tim panjat tebing Jateng, 
Triyanto Budi, menuturkan, 
mungkin Tonny terlalu percaya 
diri sehingga malah terburu-buru 
menyelesaikan pemanjatan. 

Namun, Triyanto tetap bangga 
dengan pi tim asuhannya, 
yang menjadi juara umum di 
panjat tebing. Jateng menjadi 
yang terbaik dengan 6 emas, 3 
perak, dan 1 perunggu. Kaltim di 
urutan kedua dengan 2 emas, 4 
perak, 8 perunggu. Di urutan 
ketiga tim favorit Jatim (2 emas, 
3 perak, 5 perunggu). (ADP) 


KONICA MINOLTA 


It's easy to go to Sydney 


for FREE 


Sebagai tanda terima kasih kami, setiap pembelian Konica Minolta production printing C6000, 
C7000, C8000 atau paket photobook, Bizhub Pro C65 HC sebelum 31 Januari 2013 anda langsung 


mendapatkan paket perjalanan yang akan membuka wawasan tentang 
SYDNEY ( KONICA MINOLTA DIGITAL IMAGING SOUARE) 
dan tour ke berbagai tempat wisata pilihan seperti Sydney Opera House, 


Bisnis jalan, sementara anda jalan-jalan 


PT, PERDANA JATIPUTRA 


inovasi dunia digital printing di 
AUSTRALIA 


Hunter Valley Winery dan lainnya 


perdana 


KOMPAS, RABU, 19 SEPTEMBER 2012 


—— A Jumlah rekor nasional 

£ yang dipecahkan dari 

) —k cabang panahan pada 
PON 1973 


z3 PESERBA-SERBI ON 


Wabah "Gangnam Style” di Arena Senam 

Arena senam di GOR Kaharudin Nasution, Rumbai, Pekanbaru, 
Selasa (18/9), meriah akibat atraksi seorang suporter kontingen 
DKI Jakarta yang menari Gangnam Style. Ceritanya, sambil 
menunggu dewan juri yang sedang menilai hasil lomba, panitia 
memutar "Gangnam Style”, lagu kondang yang dibawakan pe- 
nyanyi rap asal Korea Selatan, PSY. Suporter tersebut berdiri 
dan bergoyang ala tarian Gangnam Style yang $ menjadi 
wabah di seluruh dunia karena gerakannya kocak dan rancak. 
Perhatian penonton pun tertuju kepada si suporter yang me- 
nari dengan luwes, tak kalah dari penampilan PSY di videoklip 
yang asli. Tepuk tangan riuh tak pelak dialamatkan kepada si 


suporter penari, Sayang, panitia keburu menghentikan lagu 
karena dewan juri akan mengumumkan hasil lomba. (WAD) 


Bandara Pekanbaru Kembali Ramai Penumpang 


Bandara Sultan Syarif 
calon penumpang pesawat 
adalah atlet yang telah us 
”Rat 


m II, Pekanbaru, kembali ramai oleh 
srbang. Kali ini, mereka umumnya 
i berlaga di ajang PON Riau 2012. 

rata mereka merupakan atlet yang telah kalah ber 


ding 


atau yang memang cabang olahraganya sudah selesai diper- 


tandingkan,” 


kata Kepala Bidang Perhubungan Udar 


pada 


Dinas Perhubungan Riau Edi Sukiatnadi di Pekanbaru, $ a 


sebelumnya. "Aktivit 
na banyaknya atlet 
akan t 
kontingen Jaw: 


(Hingga Selasa Pukul 21,39 WIB) 


bandara sec: 
g pulang. 
dibuka hingga tanggal 22 Septembi 
arat sebagai contoh, suda 
meninggalkan Riau hingga kemarin. (Ar 


otomatis meningl - 
0 PON masih 

kata E 
atlet yang 


Total 

6. JAWA TENGAH 40 48 59 147 

7. SULAWESI SELATAN 18 14 16 48 

8 BALI 572 599 

9. SUMATERA UTARA 15 17 19 s1 

Emas 10. SUMATERA BARAT 18 825 46 
11. LAMPUNG 21 83) 2 

Perak 12. NUSA TENGGARABARAT 11 6 7 2 
13. PAPUA 1 015 35 

Perunggu 14. SUMATERA SELATAN 9 13 30 52 
15. DI YOGYAKARTA B 18 15 36 

16. SULAWESI UTARA 6 65 1 

17. KALIMANTAN BARAT 651 B 

18. KALIMANTAN TENGAH” 6 4 6 16 

19. KALIMANTAN SELATAN” 5 12 17 34 

20. BANTEN 41835 2 

21. KEPULAUAN RIAU 416 n 

22. SULAWESITENGGARA 4 1 2 7 

23. MALUKU 310 5 1 

24. JAMBI 3 819 2 

25. PAPUA BARAT 3 310 16 

26. ACEH 2 5 18 25 

27. BANGKA BELITUNG 234 9 

28. GORONTALO 21 0 3 

29. NUSA TENGGARA TIMUR. 1 7 3 11 

30. BENGKULU 024 6 

31. MALUKU UTARA 001 1 

32. SULAWESI TENGAH 0 01 1 


KOMPAS/MAHDI MUHAMMAD 


Pegulat DKI Jakarta, Nur Rusli (atas), mencoba mengangkat sekaligus membanting pegulat asal Banten, Chomar Sumantri, pada perebutan medali perunggu gaya 
Greco-Roman kelas 96 kg pada PON XVITI Riau 2012, Sabtu (15/9). Kaltim mendominasi cabang ini dengan raihan delapan medali emas. 


Tim renang indah Jawa Timu 


Kaltim Tambah Dua Emas 


PEKANBARU, KOMPAS — 
Dua lifter Kalimantan Timur, Ar- 
dani dan Dodi Yanto, menambah 
dua medali emas untuk daerah- 
nya setelah memenangi cabang 
angkat berat kelas 120 kilogram 
dan 120 kg ke Selasa (18/9), 
di Pekanbaru, Riau. Keduanya 
j ma memecahkan ti- 
ional. 

Ardani mengumpulkan total 
angkatan 878 kg, memperbaiki 
rekornas atas mamanya sendiri, 
yaitu 866 kg. Ta juga memecah- 
kan rekornas lifter Papua, Zake- 
us, di kategori sguat (posisi jong- 
kok ke tegak, barbel di punggung) 
dari 355 kg menjadi 360 kg. Di 
bench press (posisi telentang), ia 
mempertajam rekorna: dari 
220 kg menjadi 225 kg. 

Di kelas tersebut, Ilwan Per- 
diansyah dari Sumatera Barat 


mendapat perak (857 kg), 
mentara perunggu diraih 1 
Sumatera Utara, Goncalwes Si- 
rait, dengan total angkatan 855 
kg. Meski cuma perunggu, Gon- 
calwes meraih angkatan dead lift 
terbaik (mengangkat barbel dari 
lantai hingga lurus ke bawah 
pinggang). Ta mengangkat barbel 
310 kg. Rekornas sebelumnya di- 
pegang Rico yang juga dari Su- 
mut, yaitu 205,5 kg. 

Di kelas 120 kg ke atas, Dodi 
Yanto memperoleh total angkat- 
an 912,5 kg, menggusur rekorn: 
lifter Jabar, Tarmidi, dengan 830 
kg. Ia mempertajam rekornasnya 
di sguat dari 300 kg menjadi 395 
kg. Di bench pi juga meme- 
cahkan rekornas milik Tarmidi 
dari 205 kg menjadi 230 kg. 

Rizky Afrinando dari Riau 
mendapat perak dengan total 


angkatan 905 kg. Ta juga me- 
mecahkan rekornas, yaitu di dead 
lift milik Tri Wibowo Jatmiko 
dari Jateng, dan mempe 
nya dari 280 kg menjadi 
Tri Wibowo memperoleh pe- 
runggu dengan 782,5 kg. 

Rizky seusai memecahkan re- 
kor dead lift langsung sempo- 
yongan dan terjatuh di panggung 
untuk beberapa telah me- 
nerima medali, ia dibawa ke Ru- 
ah Sakit Awal Bros, Pekanbaru. 
Rizky mengalami gangguan di 
jantung, sekarang dirawat,” kata 
Pelatih Riau Indra. 

Di kelas 84 kg ke atas putri 
terjadi pemecahan satu rekornas 
dan pelampauan dua rekor Asia. 
Dua rekor Asia dilampaui Se- 
tianingsih (Kaltim) di kategori 
sguat dan Rini Maisuri (Riau) di 
bench press. (DENECA) 


Giliran DKI Jaring Emas 


PEKANBARU, KOMPAS 
Persaingan yang ketat di nomor 
tim pada cabang renang indah 
membuat tim DKI Jakarta be- 
kerja keras melawan Jawa Timur 
pada nomor tarian bebas, Selasa 
(18/9). Bukan hanya loncatan ke 
depan, para perenang indah DKI 
juga memperagakan loncatan 
salto ke belakang dan muncul 
dari dalam air sampai berdiri 
dengan berjinjit ala pebalet di 
permukaan air. 

Mereka juga bagaikan menari 
di dalam air dengan tangan atau 
kaki yang bergerak rancak, se- 
iring dengan musik bertempo ce- 
pat. Tim DKI akhirnya diganjar 
dengan nilai 72,8 poin atau 0,2 
poin lebih rendah dari nilai tim 
Jawa Timur yang juga tampil 
menawan. 


Meskipun layak mendapatkan 
nilai yang lebih tinggi, tim DKI 
memilih tidak memprotes wasit. 
Mereka menerima penilaian itu 
karena total nilai mereka, jika 
digabungkan dengan nilai pada 
kategori rutin teknik yang digelar 
pada Senin (17/9), tetap lebih 
unggul dibandingkan tim Jatim, 

Tim DKI memperoleh nil 
rata-rata 72,25 dan berhak atas 
medali emas. Tim Jatim men- 
dapat nilai 71,95 dan harus puas 
dengan perak. Medali perunggu 
direbut tim DI Yogyakarta de- 
ngan total nilai 69,95. 

”Tim DKI berhak atas nilai 
yang paling tinggi di kategori 
rutin bebas. Mereka tampil lebih 
baik dan atraktif. Untungnya, 
mereka tetap menjadi juara per- 
tama karena mereka memang la- 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


yak untuk itu,” kata Fitrah Uta- 
mi, Kepala Bidang Renang Indah 
Pengurus Besar Persatuan Re- 
nang Seluruh Indonesia. 

Sementara dari gelanggang se- 
nam aerobik, DKI Jakarta me- 
nyapu bersih empat emas yang 
disediakan. Emas itu berasal dari 
nomor perseorangan putra dan 
putri, campuran, dan trio. 

DKI Jakarta menjadi juara 
umum cabang senam dengan 13 
emas, 5 perak, 1 perunggu. Di 
peringkat kedua Jatim @ emas, 7 
perak, 4 perunggu) diikuti Kali- 
mantan Timur di posisi ketiga (3 
emas, 3 perak, 2 perunggu). 

Medali emas pertama DKI Ja- 
karta dipersembahkan Claudio 
Marsello dari nomor senam ae- 
robik perseorangan putra dengan 
poin 20.900. (WAD/ECA) 


bebas beregu di Kolam Renang Rumbai, Pekanbaru, Selasa (18/9). 


Atlet anggar 
Sumatera 
Selatan, Rully 
Mauliadhani 
(kiri), bertanding 
di final nomor 
tabel 


a melawan 
ma atlet 
Sumat Selatan, 
Hendri Eko 
Budianto, di 
Rumbai, 
Pekanbaru, Riau, 
Rabu (12/9). Rully 
meraih emas. 


KOMPAS/HERU SKI KUMONO 


Pasangan DKI 
Jakarta, Aldila 
Sutjiadi/Athena 
Natalia, berteriak 
ke penonton 
setelah 
mengalahkan 
pasangan DI 
Yogyakarta, Rani 
Fitriya/Rekyan 
Woro, pada 
babak final ganda 
putri tenis di 
Lapangan PTPN 
V Pekanbaru, 
Riau, Selasa 
(48/9). 


KOMPAS/HERU SKI KUMORO 


at bertanding di nomor tarian 


KOMPAS/YUNTADHI AGUNG 


Jep |. Experience 
aan ne 3D Action 


LCD Monitor GR235H 


Full HD 1920 x 1080 resoluti 
hencing via HDMI » FREE 3C 


Also Available: 
LED Monitor Pom: 


Also Available: 
LCD Monitor G195HOV 
14.57 Wide Display 
Resolution hi 000:1 Contrast Ratio 


ur type foot 


8 Es 21 


www.acer.co.id 


Pastikan produkmu bergaransi resmi PT Acer Indonesia 


ang: » SEMARAI 
URABAYA (031), " , Krakatau 664 311 MI 
BANDUNG In: 1 a PALEMBANG (0711 YOGYAKAN 

BANJAR 141! MALANG (0347): Ruko Ion Ka 
BALIKPAPAN (0 MAMADO (0431) ar PEKANBARU | 


GERANG (0 
5010 (02715 


JAKARTA (021 


PADANG 7SI 
x Jng1j7a11 ev 

1 BANDUNG (022) 2 . 
H6 SUMABAYA Uk Gading Mari SIS 


SAMARINDAIS 
AC (0651): 


PONMAMANS1 
MANADO AN 


KOMPAS, RABU, 19 SEPTEMBER 2012 


DATA DAN AGENDA 1.Deportivolac 4 1 3 0 7:5 6 LIGA INGGRIS 1. Everton 4211657 TENIS WTA B 
8. Real Betis 3 20175 6 8. West Ham A211437 1, Victoria Azarenka, Belarus 10.265 poin 
3 3 T 9, Valladolid 420 2 33 6 Senin 9. Fulham 42 0 210-6 6 PERINGKAT ATP 2. Maria Sharapova, Rusia 8435 

g - - 1 : 

SEPAK BOLA Bealroooienndse Real Zaragnga 121) 10.Real Sodedad d2 0 2 57 6 Everton - Newcastle 2-2 IoToteram A1 21 65 5 h Roger Pers Ss IIS pa 3 Biso Ratan, Plan 2233 

LL Valencia 4121665 11, Newcasti TLP R5 MU NG t serena IA 3 
LIGA SPANYOL Masemen——— RAMA ata Minggu PN JO aa 2 3 Andy Muray, Inggris 8570. 5, Petra Kvitova, Ceko 6.690 
—————————— (fin, menang, seri, kalah, gol agregat, Reading - Tottenham 1-3 4, Rafael Nadal, Spanyol 1385 6. Angeligue Kerber, Jerman 5.085 

Hasil, Senin (7/9) 1B. Getafe 4112584 1112454 a Kerbei 

skor) 5. David Ferrer, Spanyol 5.960 7. Sara Errani, Italia 4.155 
Valladold- Betis —” 0-1 TBamekra oo KAI eU Sekat 112534 aman 4112 48 4 Tomas Berdych, Ceko 4965” BLi Na, China 4,526 
— jaya NITA Pee aha 4 11 2842 1 edan 731 303 0 83 8 7 jo.ifred Tsonga, Perancis 4.520 9. Samantha Stosur, Australia 4.200 
Minggu (16/9) Ea Ma TANTE SE 16 CeltaVigo 41 0 3 45 3 7 Mancdesterutd 4 3 0 40 3 1 27 3 g juanMartindel Potro, Argentina 3.850 10. Marion Bartoli, Perancis 3.800 
Atletico Madrid - Rayo Vallecano 4-3 2 Real Mellonca : 17.Real Zaragoza 4 1 0 3 25 38 3 Arsenal 422 402 -8 2 9, Janko Tipsarevic, Serbia 3.285 11. Caroline Wozniacki, Denmark 3.440 
Espanyol - Athletic Bilbao 33 4 Sevilla 422 0 42 8 18 Granada 40212 ManchesterCiy 4 2 2 402 2 10. John Isner, AS 2610 12. Ana Ivanovic, Serbia 3.200 
Granada -DeportivoLa Coruna 1-1”) 5.AtleticoMadrid 3 2 1 0 94 7 19.Espanyol — 4 0 1 37-10 1 5 Swansea 221 1104 7 19. Reading 3012 48 1 1LJuanMonaco,Argentina ”—” 2565 13, Dominika Cibulkova, Slowakia 3.005 
Osasuna - Real Mallorca Il” 6.RayoVallecano 4 2 1 1 65 7 20, Osasuna 4013271 6WestBrom 4211 64 7 20.Southamptn 4 0 0 45-14 0 12.NicolasAlmagro, Spanyol — 2515 14. Maria Kiilenko, Rusia 2.935 


PIALA AFC 


Arema 
Butuh 
Keajaiban 
Kedua 


MALANG, KOMPAS — Arema 
Indonesia membutuhkan keaja- 
iban kedua untuk lolos ke semifi- 
nal Piala Konfederasi Sepak Bola 
Asia (AFC) setelah kalah 0-2 saat 
menjamu Al Ettifag di Stadion 
Gajayana, Malang, Selasa 18/9). 
Dua gol klub asal Arab Saudi itu 
tercipta pada babak kedua me- 
lalui Yahia al-Shehri pada menit 
ke-68 dan pemain pengganti, Za- 
mil al-Saleem, pada menit kelima 
waktu tambahan. 

Para pemain Al Ettifag masih 
mampu tampil bagus meskipun 
lelah setelah melawan Al Faisaly 
di Liga Arab Saudi pada Jumat 
dan menempuh penerbangan se- 
kitar 20 jam dari Dammam ke 
Malang, 

Al Ettifag berkali-kali mengan- 
cam gawang Arema melalui You- 
sef al-Salem, Zamil al-Saleem, 
dan Sultan al-Bargan. Namun, 
gawang Arema tidak tertembus 
pada babak pertama berkat pe- 
nampilan brilian kiper asal Lat- 
via, Deniss Romanovs 

Arema, yang tidak bertanding 
sejak kompetisi Liga Primer In- 
donesia berakhir pertengahan 
Juli, tidak efektif menjalankan 
pola serangan balik. Ujung tom- 
bak Andrew Barisic dan gelan- 
dang serang Roman Chmelo ku- 
rang berbahaya di sepertiga akhir 
wilayah Al Bitifag. 

Kekalahan 0-2 ini memper- 
berat langkah Arema untuk men- 
jadi klub pertama Indonesia yang 
menembus babak semifinal Piala 
AFC. Mereka harus menang 3-0 
pada putaran kedua perempat 
final di Stadion Prince Moham- 
med bin Fahad, Dammam, pada 
25 September, 

Pelatih Arema Dejan Antonic 
membutuhkan keajaiban kedua 
untuk menundukkan Al Ettifag 
dengan minimal tiga gol tanpa 
balas. Pertandingan kedua ini 
akan menjadi pekerjaan sangat 
berat bagi kapten Legimin Ra- 
harjo dan kawan-kawan. 

Namun, bukan tidak mungkin 
Arema akan lolos ke semifinal. 
Mereka telah membuat lompat- 
an besar pada babak penyisihan 
grup saat hanya meraih satu poin 
dari empat pertandingan. Arema 
yang sepertinya telah kehilangan 
peluang mendapat keajaiban dan 
bangkit dengan menang 3-0 di 
kandang wakil Myanmar, Ayeya- 
wady United, dan mengandaskan 
wakil Vietnam, Navibank Saigon, 
6-2, di Stadion Gajayana. 

Dua kemenangan spektakuler 
itu mengangkat Arema sejajar 
dengan Ayeyawady dan Navi- 
bank dengan 7 poin. Namun, Are- 
ma yang berhak lolos ke babak 16 
besar berbekal selisih gol lebih 
baik. Arema melaju ke perempat 
final setelah menundukkan klub 
Hongkong, Kitchee, 2-0, 

Pekan depan Arema harus ber- 
juang ekstrakeras dan berharap 
ada keajaiban kedua di kandang 
Al Ettifag, (ANG/ODY) 


Mantan bintang 
Juventus, 
Alessandro Del 
Piero (kedua dari 
kiri), mengikuti 
sesi latihan 
pertamanya 

di Sydney FC, 
Sydney, Australia, 
Selasa (18/9). 
Setelah malang 
melintang di 
Benua Eropa, 
pemain Italia 
berumur 87 
tahun itu 
memutuskan 
berkiprah di liga 
Benua Kanguru. 


ABP/MARIANNA MASIBY 


Misi Menahan Juara Bertahan 


Buffon Datang ke London Membawa Kegarangan Jawara Serie A 


LONDON, SELASA — Kiper Juventus, Gianluigi 
Buffon, tak sabar mendengar lagu Liga Champions. 
Dua musim sebelumnya, ia hanya mendengarnya 
dari atas sofa. Bersama Juventus, Buffon kembali 
beraksi dengan misi menumpulkan Chelsea pada 
penyisihan Grup E di Stamford Bridge, Rabu (19/9). 


Juventus si juara Serie A Halia 
tak lolos ke Liga Champions se- 
telah dua kali beruntun pada 


kal. "Saya sudah tidak sabar men- 
dengar lagu Liga Champions se- 
belum kick aff. Saya biasa men- 
dengarnya dari atas sofa sambil 
menonton televisi beberapa ta- 
hun terakhir,” ujar Buffon (34) 

Musim lalu, setelah ditangani 
Pelatih Antonio Conte, Juventus 
kembali berjaya di panggung Se- 
rie A. Mereka juara tanpa pernah 
terkalahkan di Serie A sepanjang 
musim lalu. Rekor tak terkalah- 
kan itu bertahan terus musim ini, 
menjadi 42 kali tanpa kalah, se- 
telah menang 3-1 di kandang Ge- 
noa, Minggu lalu. 

”Kini, kami tampil lagi (di Liga 
Champions). Juventus harus me- 
nemukan men Kegarang- 
an yang kami miliki saat juara 
Serie A harus berdampak,” tegas 
Buffon. 

Adapun bagi Chelsea, sang jua- 
ra bertahan yang merebut trofi 
Eropa untuk pertama kali lewat 
laga dramatis melawan Bayern 
Muenchen di final, laga di kan- 


dang menjadi ajang ideal untuk 
menguji kegarangan Juventus. Di 
pentas domestik, Chelsea kurang 
menggembirakan, Mereka dita- 
han Gucens Park Rangers, 0-0. 
Sebelum itu, mereka dilibas Atle- 
tico Madrid, 1-4, di Monako da- 
lam ajang Piala Super Eropa. 

Di pihak lain, level persaingan 
di Liga Champions lebih tinggi. 
"Semua lawan bakal tampil de- 
ngan motivasi ekstra saat ber- 
temu juara bertahan. Ini mem- 
buat hidup kami lebih sulit,” kata 
Pelatih Roberto Di Matteo, 


Chelsea tidak kondusif 


Chelsea musim ini tampil de- 
ngan semangat untuk memecah- 
kan rekor sebagai tim pertama 
yang juara Liga Champions dua 
kali beruntun. Sayang, ambisi itu 
tidak ditopang situasi kondusif di 
ruang ganti. 

Selain kasus "saling tolak jabat 
tangan” antara bek John Ter- 
ry-Ashley Cole dan bek GPR, 
Anton Ferdinand, performa klub 
berjuluk "The Blues” itu saat ini 
juga jauh dari puncak. Yang 
memprihatinkan adalah striker 
Fernando Torres yang sering ber- 


Roberto 
Di Matteo 


Liga Champions 
2012-2013 
Babak Penyisihan Grup E 


Stadion Stamford Bridge, London 
Wasit: Pedro Proenca (Portugal) 


Catatan Pertemuan 
Tanggal Babak — Tanding Hasil — Tempat Pencetak gol 
10 Maret2009 1/8 Juventus-Chelsea PN Turin laguinta (19), Del Piero (74) (P): Essien (45#1), Drogba (83) 
25 Februari 2009 1/8 Chelsea-Juventus 1-0 London — Drogba (12) 


debat dengan ofisial. 

Padahal, striker asal Spanyol 
itu menjadi andalan ujung tom- 
bak timnya selepas hijrahnya Di- 
dier Drogba ke Shanghai Shen- 
hua, China. Selain Drogba, Mi- 
chael Essien, Jose Bosingwa, dan 
Salomon Kalou juga hengkang. 

Di Matteo menyuntikkan para 
talenta muda, seperti Eden Ha- 
zard, Oscar, Marko Marin, dan 


Victor Moses. Mereka adalah pa- 
ra penyerang atau gelandang se- 
rang di belakang Torres. Andai 
tampil dalam performa puncak, 
kombinasi mereka niscaya mem- 
buahkan gempuran dahsyat. 
Beban Chelsea melawan Ju- 
ventus mungkin sedikit berku- 
rang dengan diskorsnya Pelatih 
Juventus Antonio Conte. Conte 
diskors 10 bulan tak boleh men- 


GUNAWAN 


dampingi tim akibat tidak me- 
laporkan kasus pengaturan skor 
saat menjadi Pelatih Siena. 
Selain Chelsea versus Juven- 
tus, ada tujuh laga lain, Rabu ini. 
Finalis musim lalu, Bayern 
Muenchen, menjamu Valencia 
(Grup F), Barcelona menjamu 
Spartak Moskwa, dan Man- 
chester United menjamu Galata- 
saray. (AP/AFP/REUTERS/SAM) 


VARIA 
OLAHRAGA 


Tertua di Peringkat ITF 


Artin Elmayan (05 tahun), pria 
Argentina kelahiran Armenia, 
menjadi petenis tertua dalam 
peringkat Federasi Tenis Inter- 
nasional (ITF) untuk petenis 
berusia di atas 85 tahun. Ia ber- 
ada di peringkat ke-26 dari 39 
petenis yang masuk peringkat 
itu, Peringkat teratas dihuni 
Angelo Sala (86 tahun, Desem- 
ber mendatang) dari Italia. El- 
mayan adalah satu-satunya pe- 
tenis dalam peringkat itu yang 
lahir sebelum tahun 1920. Pe- 
tenis tertua berikutnya adalah 
Eugeniusz Czerepaniak (O1 ta- 
hun, Polandia, peringkat ke-25) 
dan Neville Halligan (90 tahun, 
Australia, peringkat ke-8). "Se- 
lama tubuh dan kaki say 
mungkinkan (bertanding), saya 
tak akan berhenti main (tenis),” 
kata Elmayan, (REUTERS/SAM) 


Sepak Bola Jalanan 
Bersiap ke Meksiko 


Tim sepak bola jalanan, street 
soccer, Indonesia memulai pe- 
musatan latihan perdana di 
Bandung, Jawa Barat, Selasa 
(18/9). Pemusatan itu dijalankan 
dalam rangka mengikuti Home- 
less World Cup 2012 di Meksi- 
ko. Tim Indonesia akan bertolak 
pada 4 Oktober mendatang. Pe- 
musatan latihan bertempat di 
Lapangan Pulosari, yang terletak 
di kolong Jembatan Layang Pa- 
supati, Bandung. Delapan pema- 
in di pemusatan itu berasal dari 
Sumatera Utara, DKI Jakarta, 
Jawa Barat, Jawa Timur, dan 
Sulawesi Sel: yang diseleksi 
dalam ajang Liga Perubahan, 
Februari lalu. Manajer tim Feb- 
by Arhemsyah menuturkan, li- 
ma pemain adalah mer 
positif terjangkit FITV. 
tetap membawa isu penghapus- 
an stigma dan diskriminasi ter- 
hadap penyandang HIV/AIDS 
dalam kompetisi ini, sama se- 
perti tahun lalu," kata Febby. 
Ditambahkan, timnya juga ber- 
gulat dengan keterbatasan dana, 
Dikalkulasi, dana yang diperlu- 
kan sebesar Rp 800 juta dan 
yang sudah terkumpul baru Rp 
180 juta dari sponsor dan peng- 
galangan dana. (ELD) 


Ekawahyu Bidik PTMSI 


Ekawahyu Kasih kembali maju 
sebagai kandidat Ketua Umum 
Persatuan Tenis Meja Seluruh 
Indonesia (PTMSI) dalam mu- 
syawarah nasional (munas) yang 
akan digelar di Solo, 24-26 Sep- 
tember. Ekawahyu berjanji 
memperbaiki tenis meja Indo- 
nesia agar kembali berprestasi 
seperti 10 tahun lalu, Munas di 
Solo ini merupakan tindak lan- 
jut keputusan Badan Arbitrase 
Olah Raga Indonesia (BAORI) 
yang menyatakan hasil Munas 
Luar Biasa PTMSI, 1-12 De- 
sember 2011, tidak sah. 
Ekawahyu mengklaim didukung 
Pengurus Provinsi DKI 

Jakarta, Jawa Timur, dan 
Lampung. (ANG) 


BULU TANGKIS 


Tiga Kandidat Bersaing Pimpin PBSI 


JAKARTA, KOMPAS — Juara 
dunia 1983, Icuk Sugiarto, Men- 
teri Perdagangan Gita Wirjawan, 
dan Ketua DPR Marzuki Alie 
resmi didaftarkan sebagai kan- 
didat ketua umum Persatuan Bu- 
lu Tangkis Seluruh Indonesia pe- 
riode 2012-2016. Ketiga calon itu 
akan bersaing pada pemilihan da- 
lam Musyawarah Nasional PBSI 
di Yogyakarta, 20-22 September, 
Sekretaris Jenderal PBSI Ya- 
cob Rusdianto, Selasa (18/9), me- 
nyatakan tidak ada penambahan 
kandidat hingga penutupan pen- 
daftaran, kemarin siang. Menge- 
nai pendaftaran Marzuki, Yacob 
membenarkan berkas pendaftar- 
an Ketua DPR itu telah masuk. 
”Sudah masuk dan akan diteliti 
lagi kelengkapannya. Panitia 
akan memverifikasi berkas, tidak 
ada yang rumit, umum-umum 
saja berkasnya,” ujar Yacob. 
Nama Marzuki Alie sempat 
muncul dalam sejumlah diskusi 
nonformal di kalangan pemerha- 


ti bulu tangkis. Nama politisi Par- 
tai Demokrat itu menguat pada 
Senin seusai menyatakan kesang- 
gupannya memimpin PBSI jika 
diminta oleh pemilik suara, Mar- 
zuki didukung Pengurus Provinsi 
PBSI Sulawesi Tenggara. 

"Kalau Marzuki Alie mau ma- 
ju, bagus, tambah lagi, biar ba- 
nyak,” ujar mantan Menteri Pe- 
muda dan Olahraga Adhyaksa 
Dault dalam konferensi pers 
mendukung Tcuk Sugiarto. 

Dalam acara itu, Adhyaksa me- 
ngecam manuver sejumlah man- 
tan atlet bulu tangkis seperti Ru- 
dy Hartono dan Tan Joe Hok 
yang mendukung Gita Wirjawan. 
Adhyaksa juga menilai keterli- 
batan staf khusus Menpora, Iva- 
na Lie, mendukung Gita menun- 
jukkan Kantor Menpora tidak 
netral, 

Gita juga didukung oleh Ketua 
Umum Pengurus Besar PBSI 
Djoko Santoso dan sejumlah 
pengurus provinsi PBSI, di an- 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


taranya Sumatera Utara, DI Yog- 
yakarta, Jawa Tengah, dan Jawa 
Timur, 

"Saya minta Rudy Hartono, 
Tan Joe Hok, dan khususnya Iva- 
na Lie sebagai staf khusus tidak 
mendukung salah satu kandidat, 
biar fair, yang terpilih nanti biar 
hasil munas," ujar Adhyaksa. 

Dalam acara itu, Adhyaksa di- 
dampingi oleh Icuk Sugiarto, Ke- 
tua Umum PBSI Nusa Tenggara 
Barat Junaidin Yaman, dan Ke- 
tua Harian PBSI Sumatera Barat 
Basril Basyar. 

Mengenai dukungan dalam 
pencalonan ketua umum PBSI, 
Icuk belum bersedia mengung- 
kapkan. Ia menilai saat ini semua 
masih cair. Klaim dukungan dari 
kandidat lain pun belum pasti. 

"Sampai hari ini saya masih 
yakin menang, Saya belum akan 
'mengungkapnya karena banyak 
yang berkomitmen kepada saya 
dan juga kepada mereka (kan- 
didat lain), ujar Icuk. (ANG) 


——CSSEREMONTAM——— 


Harcourts Indone: 


a Adakan Acara 


“Mid-Year Awards 2012” 


“Mid-Year Awards 2012” periode Januari-Juni 2012 dengan 


Pp ada 11 September 2012, Harcourts Indonesia mengadakan 


tema “One Team, Great by Choice”, Dalam acara tersebut 
diumumkan pemenang top sales consultantyang terdiri atas: 

1. Yenny (Kelapa Gading), 2. Irene (Kelapa Gading), 3. Tety (Ban- 
dung), 4. Erni (Kelapa Gading), 5. Elis (Kelapa Gading), 6. Lisa 


(Alam Sutera), 7. Lenna (BSD City), 


8. Erna (Kelapa Gading), 9. Joice 


(Central), dan 10, Jollie (Kelapa Gading). Pada kesempatan ini, 
diumumkan pula pembukaan empat kantor baru, yaitu Harcourts 
Seminyak (Bali), Harcourts Padang Bay (Bali), Harcourts Jaya 
(Surabaya), dan Harcourts Pratama (Surabaya). Acara didukung 
KPR Panin, rumah123.com, BCA, dan CIMB Niaga. Info franchise: 


www-harcourts.co.id. F/GPWI 


naa 


Cipaganti Group Serahkan Unit 
Operasional PMI 


ipaganti 
menyumbangkan 
satu unit mobil 


Double Cabin Satgana 
kepada Palang Merah 
Indonesia (PMI) sebagai 
upaya mendukung 

dan menunjang segala 
bentuk pelayanan 
kemanusiaan, khususnya 
area siaga bencana diarea 
Bandung dan sekitarnya. 


Penyerahan bantuan ini diberikan CEO Cipaganti Andianto Setiabudi 
| kepada Pengurus Pusat PMI Ketua bidang Pelayanan Sosial & 
| Kesehatan Masyarakat dan Donor Darah, bertempat di Balai Kota 
| Bandung. Kegiatan ini disaksikan Wali Kota Bandung Dada Rosada. 
! Kerja sama yang terjalin antara PMI Kota Bandung dan Cipaganti 


Group yang sudah empat tahun berjalan ini memberikan peran dan 
kontribusi yang bermanfaat untuk kedua belah pihak. Bantuan mobil 
Double Cabin Satgana sebagai tanggung jawab sosial Cipaganti Group 


? dan diharapkan dapat membantu PMI dalam melayani masyarakat 

yang terkena bencana. Kontribusi Cipaganti Group terhadap PMI juga 
terlihat dari adanya dukungan penyediaan kebutuhan PMI melalui 
kegiatan donor darah rutin tiga bulan sekali. #/GPWI 


KOMPAS, RABU, 19 SEPTEMBER 2012 


NAMA & PERISTIWA 


MICHAEL DA LOPEZ 


anpa alat musik, grup 
akapela Jamaica Caf& 
1 mengklaim sebagai ser 
man ramah lingkungan. Han: 
mengandalkan mulut dan kc 
mampuan olah vokal, serta aksi 
panggung yang komunikati 
mereka mampu menghibur p 
nonton. 
ring ikut WWF pada aca- 
ra-acara lingkungan mem- 
buat pikiran kami selalu 
mengaitkan sesuatu 


Musik Ramah Lingkungan 


dengan kelestarian lingkungan. 
Karena itu, musik mulut kami 
pun bisa disebut musik ramah 
lingkungan,” kata Michael da 
Lopez (38), satu dari enam per- 
sonel Jamaica Caf&, beberapa 
waktu lalu. 

Saat itu Michael mengisi aca- 
ra peluncur: and of The 
af Paradise 
oleh ' WWF 
Indonesia. 
Pemilik 


suara bariton ini dengan ber- 
api-api menuturkan kisah eks- 
pedisinya keluar-masuk hutan. 

Beberapa waktu lalu, mi 
nya, Jamaica Cafe sebagai pen- 
dukung kehormatan WWF In- 
donesia diajak melihat langsung 
hutan tropis di Kalimantan Ti- 
mur, 

"Dari Tarakan kami naik 
speed boat empat jam ke Mali- 
nau, Setelah itu kami lewal 
ngai berjam-jam lagi, luar b 


hutan kita” ujar guru vokal 
pada beberapa sekolah musik di 
Jakarta ini. 

Sepulang dari kunjungan itu, 
mereka menuangkan kekagum- 
an tersebut dalam sebuah lagu 
yang albumnya akan diluncur- 
kan awal Oktober 2012. Album 
yang belum diberi nama itu 
berisi 10 lagu ciptaan mereka. 
Ini akan menjadi album kedua 
mereka setelah Musik Mulut. 

CH) 


Jet Ski Cadangan 


tet jet ski nasional Aero Sutan Aswar 
As dan adiknya, Agsa Sutan Aswar 

(14), akan mengikuti World Finals, ba 
lapan jet ski paling bergengsi sej i 
su, Arizona, Amerika Serikat, 30 September-7 
Oktober 2012. 

Agar waktu latihan memadai, Aero dan 
Agsa berangkat ke AS pada Senin (7/9). Aero 
n turun di dua kelas, pro roundabout open 
(maksimal 1.900 ce) dan grand prix round: 
about (maksimal 2.000 cd. World Finals 
adalah kejuaraan keenam yang diikuti Aero 
pada 2012 dan ia menginginkan hasil terbaik 


di sini. 

"Balapan sebelumnya bermasalah, jadi ha- 
silnya kurang bagus. Jet ski beberapa kali 
rusak. Di Australia, kelas yang aku ikuti ditun- 
da karena ada pemain yang tewas akibat 
tabrakan, Jadi, di sini aku harus menang,” kata 
Aero yang menggunakan jet ski turbo yang 
lebih cepat dan bertenaga, bukan lagi jet ski 
supercharge, 

Pada World Finals 2011, Aero berada di 
urutan ketiga. Tahun ini ia optimistis 
di urutan pertama. "Aku membawa duaj 
cadangan. Kalau ada kerusakan saat latihan, 
sudah ada gantinya,” kata juara pertama ba- 
lapan World Endurance 2011 di AS dan peraih 
emas Asian Beach 2010 ini. 

Bagi Aero, jet ski adalah bagian hidupnya. 
Dia sampai memutuskan pindah sekolah ke 
of Nebraska yang tak terlalu me- 
a selalu berada di kelas. 

”Kalau di Indones h mencari sekolah, 
rnya. (IVV) 


KOMPAS/ICEWAN SUSANTO 


PTHOL ICU ADI 
OMI RCHOL MA 


Tak Mandi 
Tiga Hari 


enyanyi Ratna Listy (39) terbiasa ke daerah 
terpencil. Itu karena ia adalah Duta Komu- 
nitas Adat Terpencil yang sudah dijalani se- 
jak hampir dua tahun, Bahkan, ia tak 
keberatan tak mandi berhari-hari. 


W udah tujuh tahun cendekiawan Muslim Prof Dr 
Sari Madjid berpulang, tetapi semangat 
keindonesiaan Nur, panggilan Nurcholish, 
tetap ada yang mewat 

Dalam haul Cak Nur yang diadakan Nurcholish 
Madjid Society di rumah Teddy Rusdi, Jakarta, akhir 
pekan lalu, hadir lebih dari 70 orang dari berbagai 
kalangan. Djalaluddin Rahmat, Franz Magnis-Suseno, 
dan Yudi Latif menyampaikan kesan dan kenangan 
mereka terhadap 
Cak Nur, 


4 


, istri 
, kelahira 
diun, 25 Januari 


1949, mengenang Syarat menjadi Duta KAT memang 
Cak Nur melalui bersedia tak mandi tiga hari,” ujar Ratna 
salah satu cerita di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, 
yang kerap disam- Minggu 6/0). Maklum, di daerah yang 
paikan Cak Nur, dituju kerap tak mudah mendapatkan 


Ada dua murid 
belajar kepada satu 
guru, mereka men- 
dapat ajaran sama, 
tetapi” memaknai 
dan menempuh ja- 
lan hidup berbeda. 
asihat guru 
agar berangkat ker- 

ja tanpa kena panas dan makan dengan lauk enak yang 
nyak diartikan murid yang satu sebagai pergi bekerja 
naik mobil berpendingin dan makan dengan beraneka 
lauk, Akibatnya, dia bangkrut. Murid kedua memaknai 
dengan berangkat kerja saat matahari belum terbit dan 
makan dengan lauk ikan teri yang enak dan banyak 
dia makmur, 
n yang sama bisa dimaknai berbeda, Mungkin 
cerita itu untuk menghibur saya. Kami hidup seder- 
hana, makan dengan lauk sederhana," kata Omi, 

Cak Nur telah mencontohkan hidup sederhana, 
tetapi kaya pengetahuan dan beragama secara rasional. 
Contoh yang rasanya perlu dikembangkan. (NMP) 


dalaman Kabupaten Batanghar 


temu suku Anak Dalam. Perjalanan d 


"Setelah menyusuri sungai seki 
selamat datang. a senang, 
Perki 


udal 


KOMPAS/ALIP ICHWAN 


Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Kementerian 
Agama, serta pemerintah daerah masih naik ojek selama dua 
jam. 
"Kalau jalannya menanja 
turunan curam juga begitu anya, Sel: kunjungan itu, 
ia tak mandi tiga hari. Ia dipercaya Kementerian Sosial 
menjadi Duta KAT sejak akhir Oktober 2010, 
1 Masa awal menjalankan tugas, Ratna masih mengutama- 
kan penampilan, Yang pertama dikunjungi adalah suku 
Badui di Banten. "Waktu itu saya bersepatu hak tinggi.” 
Alhasil, ia sulit berjalan, padahal mesti berjalan 
Masyarakat Badui mempertahankan kearifan lokal. 
ada jalan aspal, mereka tak mau ada polusi. Akhirnya 
sepatu ditenteng dan saya nyeker,” ucapnya. (BAY) 


urun, jalan kaki, Kalau 


KOMPAS/DWI BAYU) RADIUS 


Taka ta 225 
IAPA YANG 
TERPILIH? 


KOMPAS/SUSI IVYATY 


KOMPAS 


IKUTI HITUNG 


KOMPAS 


PILKADA DKI JAKARTA 
20 SEPTEMBER 2012 


Senang (8) KAMIS 20 SEPTEMBER 2012 


A, TLO0 - T700 WIB 


xost DANI WARDHANA e ARTASYA 
AKBAR » ADDRY DANUATMADJA 


MENAMPILKAN MARGELL SIAHAAN « ECOUTEZ! 

KOJEK RAP BETAWI « ABDUL & THE COFFEE THEORY 
JONO (GUGUN BLUES SHELTER) 

KOMUNITAS SAPU BERSIH RANJAU (SABER) 


Nantikan di 


KOMPAS 


Hasil hitung cepat dan analisisnya 


DARI LITBANG KOMPAS, 
DAN DUGAAN PENYEBAB 
KEMENANGAN ATAU 
KEKALAHAN PASANGAN 
CALON DI TANGGAL 


21SEPTEMBER 2012 


Ikuti update-nya di 


KOMPAS.com 


Ouick Count dan liputan khusus DKI 1 
Siaran Langsung Proses Hitung Cepat 
KOMPAS dan Berita Terkini Kedua Kandidat 


Informasi terkini dapat didengar Setiap Hari di Berita KOMPAS 


Gunakan Aplikasi 


REPORT 


PERANGKAT REPORTER WARGA INDONESIA 


Aplikasi reporter warga untuk melaporkan suatu SEPIK 


as.c “Seputar Pilkada DKI" 


eport.kompas.com langsung dari lapangan 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KLASIKA 
HARI INI 


FITUR KLASIKA | Bahan Alami 


KOMPAS KLASIKA | Rabu, 19 


——— 


UNTUK PEMASANGAN IKLAN HUBUNGI : 021 2567 6000 & 2567 6076 | lapat DPN 548 1717 | SMS 0812 843 8888 


GAYA hidup sehat dewasa Ini telah menjadi 
bagian dari kehidupan banyak orang. Banyak hal 
yang dapat dilakukan untuk mempraktikkan hal 
tersebut, antara lain dengan mengonsumsi 
bahan alami. Penggunaan bahan alami antara 
didorong oleh penelitian yang menemukan 
manfaatnya bagi kesehatan. Misalnya saja kulit 
manggis 

Berbagai hasil penelitian menunjukkan kulit 
buah manggis kaya akan 
antioksidan, terutama 
antosianin, xanthone, tani 
dan asam fenolat. Bahan 
bahan tersebut dapat 
menangkap radikal bebas 
(atom atau kelompok atom 
yang dalam keadaan bebas 


alias tidak terikat dengan 
gugus lain) dapat 
menangkap molekul 


hidrogen, as 
ogam bi yang 
memicu berbagai penyakit 
degeneratif, 

Hasil penelitian zat aktif yang terdapat di 
dalam ekstrak k manggis menunjukkan 
bahwa ekstrak kulit manggis mengandung zat 
aktif xanthon dan alfa-mangostin yang telah 
diteliti dapat mencegah dan menghambat 
pertumbuhan sel kanker, Berbagai penelitian 
unjukkan xanthon juga bermanfaat untuk 
antidiabete: 


menghambat pembentukan senyawa pencetus 
kanker di dalam usus besar sehingga zat in 
baik untuk pencegahan kanker usus 

Di dalam ekstrak juga terkandung Gamma- 
mangostin yang mempunyai efek antiradang 
bih tinggi bila dibandingkan dengan vitamin C 
atau Antosianin sebagai antioksidan dan 
berperan cukup penting dalam mencegah 
penyakit kardiovaskular, kanker, dan diabetes 

Kini semakin mudah 
untuk memperoleh manfaat 
kesehatan dari kulit 
manggis. Produsen bahan 
alami SidoMuncul kini hadir 
dengan Sari Kulit Manggis 
yang tersedia dalatn bentuk 
kapsul. Setiap kapsul Sari 
Kulit Manggis mengandung 
ekstrak Garcinia mangostana 
fructus cortex (kulit buah 
manggis) 400 mg setara 
dengan 10 g kulit manggis 
kering. 

Sari Kulit Manggis 
memiliki manfaat memelihara kesehatan, 
Sebagai antloksidan, produk in! menjadi upaya 
tradisional untuk digunakan pada penderita 
kanker atau tumor, 

SidoMuncul| Sari Kulit Manggis diproses 
dengan standar GMP (Good Manufacturing 
Practice) dengan suhu kurang dari 60 derajat 
ce Produk ini 


hati, dan 
Senyawa Alfa: 


Lenovo" recommends Windows" 7 Professional 


0060 


Finger Print 


AMD" Guad-Core Ali — 3400M APU (AMP L2 Cache, 1,4GH2 with Turba Core Technology 


up to 2,3GH2) 0 


18 ND AMD 


ThinkPad” Edge 


Intel” Core” (3-2367M 
(OM Caca, 1.40 GM2) 

ORI» “Intel 
KO Graprics » 


ce 


re Processor E-450 (1MB L2, 
1,65GH2) “AMORadeon” HO 6320 Graphics 


IDR 3.690.000 


ThinkPad” Edge E 


deon” HD 5200 GrapNcs » 


kPad' Edge E130 


Intat" Core” 13-3217U (IM Cach 


HO Graphics 4000 


«1 year Was 


Ior 5.990.000 


0@ 


Int: Core? LI-EIYOM prosesor (OM Coca 
Intel HO G 
1 son 108: 


1 1or 4.999.000 1/ 
: D 021 - 3002 1087 / 3002 1005 


G 0900-1700 
idsmbBlenovo.com 


& 


Mi ataotea 


9: Surataya (231) 


menta kata 


"Wit Iaskahe Bro Beneran UK): Wars 1081-0 


endang (32) 
0 santan (ena - 
ramon (dn) 

Makapsar (D411) 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Karawaci (21): Pose 


206W1) "2 GB DORI / 
cs 4000 / NVIOLA' 


IoR 5.599.000 


.@ 


ah 
TinkPad 


Bian pater 


" Semarang 


antiperadangan, antioksidan untuk 
meningkatkan kekebalan 


tubuh 


is agar zat aktif tetap stabil 


juga telah dlanalisis di laboratorium terakreditas 


Seluruh tuli PA AO ART ika dipersiapkan oleh Tim IklanKc 


SIDOMUNCUL 


ampas, 


SARI KULIT MANGGIS 
MEMBANTU MENJAGA DAYA TAHAN TUBUH 


SARUI 1. 
M 


3 
2 


pAMUNCUL 
Sa ULIT 


Gl 


Swan 
AL KULIT MA 


SidoMuncul Sari Kulit Manggis mengandung ekstrak Garciniae Pericarpkum 400 mg per kapsul 
atau setara 10 gram kulit manggis kering, diproduksi dengan standar GMP (Good 
Manufacturing Practice) dengan suhu kurang dari 60” C agar zat aktif yang terkandung tetap 


stabil 


SidaMuncul Sari Kulit Manggis dapat membantu memelihara dayatahan tubuh 


Online Store 
021-391 6386, 49016515 


sales@sidomunculherbal.com 


www.sidomunculherbal.com 


GRATIS Onceosximimi 
200toi 


WI Juara 


WII jabodetabek 
bodetates 


Tersedia juga produk pilihan berikut 


PERLENGK. OTOMOTIF 


Cari box u/ laundry, canvass, 
delivery resto? Hub: 0818 816 
107. Ready stock! 


'GPS Garmin Best Ouality&Price 
Alatsurvey.com,T:021-57931917 
Dealers Welcome, 0811951668 


BENGKEL - SERVICE 


Over Kontrak bengkel automtif 
Mercy,BMW,.Lebak Bulus Hub: 
087877925785,021-98600786 


Spesialist Install Power Back 
Door alphard,vellfire 2/1 smua 
tipesBodykit lexus wald,alphrd 
vellfiregi.C.Ayun Jaya Motor 35 
Jl.Danau Sunter Selatan blok 
0.3 kav.13-45, T:6583.1555 


MOBIL DICARI 


AL 0.1 Apapun jns mbl anda di 
byr dg hrg tinggi.Bns! Sit u/pran 
-tara 71682678-08129009011 


A1 1.0 Apa pun jenis mbl anda, 
bayar cash dan ot, kami sgr dtg 
Aan 68840777, 0812-905-3188 


AMI, 0.1 Apa pun jenis mbl anda 
dibayar dgn harga tinggi Andri 
68629818/0818-901-667 


AAL. 01 Byr smua Merk Mobil 
aman & cepat hub:Ahong, 7041 
5551, 93606828, 085732088868 


Automotif berani beli mbisegala 
merk&thn danhrg pantas/tinggi 
ssuaikond Prscpt:081219658990 


Beli Sgl Jns Mbl Hrg Tgi Th.90- 
2012 Bpkb Asli/duplikat Wahyu 
70283933/08128907676 TGR 


Berani Beli Mobil Hata Tinggi, 


Dicari Segala Merk Mobil Bekas 
Beli Dengan Harga Tinggi. Hub : 
081.7750787/Michael 


Pemakai Berani Beli Tinggi, Byr 
Cash/Over Kredit Semua Mobil. 
Hub:6885.7502 / 0856 1000 338 


Trima smua merkMbl cash/over 
kredit hub:08179986021-08121 
8211710-99540392(trima SMS) 


MOBIL DIJUAI 


DP caman 


AT TOPCARS 
Evogue Siddynamic 5 doorwhite 
Sales, Service & S'parts .. 
Sunter : 021 - 6518000 
Panjang:021-58356538. 


AUTO ONE KLP GADING 
Evogue 3D & 5D“ 
etrol & Diesel, All Colout 
R Sport Black'08 Good Condition 
021 458 585 84 / 021458 585 86 
KaseHP, 0816 1732 05797785 


AUTO ONE PONDOK INDAH 
Aston Martin Rapide 6.0 Silver 
zAuto One Premium Cars Btas 
021-7203011 / 081806898787 


CHOSEN CARS - 66694555 
“ Bentley Continental GT 4.0 V8 
« Aston Martin DBS Carbon Edt 


“RR Evogue 2.0 Si4 & Coupe - 


Menpora 
e Make Dreams Not Cars 
F 458 Spider Roso Corsa" 
FF 63L VI2, 651HP, AWS""" 
“#tikRosgo Corsa in CUoio 
021 - 29308685 / 085888668989 


AUTO ONE SLIPI 
“New Panamera 3.6 V6" 
Ihite on Marsala Red Bose" 
uuto One Premium Cars Btas 
021-29308685 / 081542729900 


AUTO ONE SLIPI 
Rolls Royce Ghost Black, 
SatinBonnet, The Most Full Opt 
sAuto One Premium Cars Btas 
021-29308685 / 081512729900 


AUTOHAUSE IMPORTS 
Evogue 4D Bick,Whta TV3/TV1 
Pluit 66601313/Snter 29450773 


AUTOHAUSE IMPORTS 
Mini Cooper White, Red,Orange 
Pluit 66601313/Snter 29450773 


AUTOHAUSE IMPORTS 
New Boxster Yellow,Red,White 
Lambrahini spr trofeo limtd150 
##Cayenne V6 ATPM Black” 
9llcarera $ new mdi wht km8rb 
Pluit 66601313/Sntr 29450773 


AAYUN JAYA MOTOR BOS 
Hummer H2 6.2 double cabin 
Hummer H3 3.7 Ready Stock 
#AKARR Evogue 2.0 20121444 
sa Otomotif Si 
021-6523555 


BOS AUTO GALLERY 
Porsche New Boxster 2.7 PDK 
White on Black Ready full 
option velg 20”. Bursa Otomotif 
Sunter C1/10 Hp.0816 8090 27 


CNN BOS - 6525888 
w Porsche Boxster rad colour 
27 265MP, Ring 20”,PDK, Bose 


CNN BOS - 6525888 
Range Rover Evogue Si - ADoors 
Ready Black,White,Red LuxPack 
It, Black & Verve, 8 TV, 5 Cam. 


Discovery 3 4.4 Bensin 05 Silver 
Grey, Full opt Antik Ph 4240789, 
0811.970214 - 08.7878.555.255 


Evogue 4doors white full option 
km Irb, 2012 (ga jd pakai), 
99.Yunew,, Automart 
53678993-4/ 081932888080 

Evogue Dynamic Luxury 5 & 3 Dr 
blackwhite,silver,groy, spcl prc 
Auto Royal P1 021-72895258/59 


EXOTIC AUTO 
“sik Rolls Royce Ghost “3x 
P1:7200099 - Klp.6d9:45846140 


FANTASTIC PRICE !!! 
Porsche Cayanne 3-6L,S'roof 
V19” AirsSusp-Black On. Beige 

Garansi ATPMGSupreme Car 
021-1524585/ 5866535 


FANTASTIC PRICE !!! 
RR. Evogue lux Pack / Plus 
5dr/3dr, 3TV/1Tv, White, Black 
Supremetar4524585/45866535 


Ferari California Th.2010 Merah 
Km.7Rb Trwt Skali Full Original 
Pajak Panjang ph:0812 965 9911 


GLAMOUR AUTOBOUTIAUE 
Landrover Defender 2.21 Puma 
see AII Type & AI Colour 

. Garansi ATPM 3 Tahun: 
0878 7818 4578 / 08111008 039 


Cayenne $ Turbo 4.8L 
ayenna 5 4,8L . 
Cayenne 3.6L 
Cayenne Diesel 3.0 . 
'anamera V6 3.6 
Garansi ATPM 4 Tahun 
0817880 990880 / 087774561738 


Hummer 2 Ka ami Kmdrb 


Metro Pen Oa east 


Hummer H3 3.7 AT 011 Orange 
Kmirb 991 spt baru VR16,TV3 
Jkit Eseat,Sroof,FChrome,Fstep 
Tanah Abang 11/66 Ph34835051 


Hummer H3 th'10 putih velg 
22” hub:Wanda Auto-PMK U2, 
lp:65867436,hp:0818747269 


Hummer H3T 3,/(Dowble Cabin) 
Brand New,Crome Package,Velg 
cromewiva auto sport.72788080 


Jaguar 3.0 S type 04 Hitam, intr 
beige, km 28rb asliors cat istw 
simp Gn Sahari 3/5 ph 4259084 


Jaguar XF 3.0 Th 2010, Vapour 
Grey,km low,knds istimewa.The 
Winner 5201888 / 08567227796 


Jaguar XJ8 AT 2000 ATPM siv 
kmS0rb rec serv interior sat rapi 
antik ski Hub:08119910800 


Jaguar XKR 4.25C08/09Biru, 
KIRANA 0308 
jaksel 


Lamborghini Aventador Kuning, 
hij,Orange "12:Murcilago LP640 
hub:08151820485,0818970007 


Lamborghini Gallardo LP570-4 


Spyder 2011, 
White Atom 
Warranty, 5000 


Lamborghini Murcielago Egear 
105 Kmarb F.Carbon Hidro,F-Ori 
Valentino Mttr 75903390/2 


Land Rover Discovery 3 Th 2006 
Diesel Full optn.Radio Dalam 
168, 72791616/ 085881182920 


Land Rover Discovery 4 th 2010. 
Diesel Hitam Full option spt br. 
72191646 / 085691901722. 


Lexus RX270 white&black ready 
stock! brand new,full spec Th'12 
contact: Gizelle 08577 111 2888 


Lotus IPS Evora V6 Sporty & 
elegant,ready stock in yellow 
Th/12.Gizelle 08577 111 2888 


Mini Cooper 1.6 S Turbo, 2011 
Orange,Km 3rb,Panoramic, istw 
Pakubuwono7251893/72790162 


Mini Cooper Coupe brand new, 2 
unit, white, dashbord leather, F. 
cpt, mntor,wings. 0818-107080 


MINI COOPER S '09/08 
Black, Km 7700, Blink Blinkz 
Motors, Call 4585 3111 


Mini Cooper S Cabriolet 2012. 
Putih,km 1rb,ATPM warranty. 
spt br,72791616/085691901722 


Mini JCW Anniversary Hijaw'10, 
“MT, KM Low, Good Condition" 
8 Hubungi : 021-70552121 ““ 


MiniCooper Country Man'11 Pth 
Int Beige Org:Arteri Pndk Indah: 
No.BBA jaksel :08129659911 


Merah 1005 baru bisa langsung 
namaA/.E GT Wing kIEseot 
Tanah Abang 11/66 Ph 39833131 


Minicooper Coupe'11 Pepper 
White Km.3rb Panorma,Full Ori 
Minicooper Myfair'10 Htm Pano: 
Km.3rb Harman Kardon,Mulus 
Valentino Mtr 75903390/2 


Minicooper S Countryman brand 
new putih ful optn,Radio dalam 
168. 72791616 / 085881182920 


PAKUBUWONO CARS 
Rover Sport 5.0 Supercharge 
TV, Cam, S.Roof, Cool Box 
Wartanty Java, VR20. FOpt 
R.Stock 725,1893 / 72790162 


Porsche Cayenne S 4.5L Th 03 
Nop Black on Black,KM 42rb 
Pribadi Hub:0816.83.85.81 


Porsche Cayenne S Warranty 
ATPM Black on Beige Rdy Stock 
AutoRoyal PI 021-72895258 /59 


Porsche Cayman 2.9 PDK B.new 
White in Black,Carbon Wings 
Valentino Mtr 75903390/2 


Range Rover Evogue,Putih dlm 
htm mrh,PanoramicTV3,Cam 5, 
new,08151820185,0818970007 


Range Rover Evogue&KAHN 
(Diesel) white/red Th"12,Brand 
new!.Ph:Gizelle 08577 111 2888 


Range Rover Evougue 2.0 B.New 
"12 Hitam&Putih TV,5Cam, PBD 
Panoramic Heater,vR.20 “ 
Valentino Mtr 75903390/2 


Range Rover Sport 4.2 SC 06/07 
Silver Km 27 Rb Record Java 
HUB 082125000308 jaksel 


Range Rover Vogue 5.0 Super 
harge10 Black onBeige km22rb 
3TV,Camera,Seperti Baru “ 
Metro Mobilindo 021-65861571 


Range Rover Vougue 4.5 Engine 
Jaguar 06,green on beige mdl 
asli Spr charge,auto biography 
bas skl TT/K Hub: ph 4240789 
0811.970214 - 08.7878.555.255 


RR Evogue 2.0 Sid Premium 
Luxury 3TV, 5Camera Whil 
Red, Warranty ATPM: 
Metro Mobilindo 021-4 65861571 


RR Sport3.0HSE"10 Pth,kml6rb 
S.Roof,H.Kardon,Heater Coolbox 
RR Vouge 4.2 SC'06 Hitam,3TV, 
H..Kardon,F.Carbon  Facelift'12 
Valentino Mtr 75903390/2 


RR Vogue 2002, facelift, super. 
Charged, hitam, Radio dlm 168. 
72791646 / 085691904722 


RR Vogue Supercharged 2006. 
Facelift 2012, black on black. 
72791646 / 085881182920 


THE DJAKARTA AUTO 
F430 Scuderia 11 - Red 

...F430 "06 - Yellow . 
F430 Spider "06 - Black . 
Ferrari California 10 Red 


.. Used Cars !! 
Call 08159555269/ 0216310647 


THE DJAKARTA AUTO 

. 911 Carrera S - White 

Cayenne V6 - Black 

997 jua Turbo 11 - SANA 
1 Carrera "12 - Gres 

Gali: Gale sojaat, KENA 


New Discovery 4 HSE Black “" 
New Rotary Gearbox 8 speed 
Kgd 021-45853188/Str 6525678 


THE DJAKARTA AUTO 
rand New Ready Stok 
158 Red Full Options 
California Yellow Full Options 
Call-08159555269/ 0216310647 


THE DJAKARTA AUTO 
..Mc.Laren MP4-Volcano Red... 
Rolroyas 9host-blck satin bonet 
oll Royce Ghost - white... 


'AstonMartinVantage-S 12wht. 
Call 08159555269/021 6310697 


VIP MOTORS 
Rolls Royce Ghost Winlte 
Head Up Display Night Vision 
Pano Roof Curtain Vacum: 
GIMOI 15866766 pe 
021-452/MM8, 02: 


VIP MOTORS-PORSCHE 
New 8 Kate ? Yeltow on Black 
54,8 Black ATPM: 

c 5866766 open till night 
021-4521148, 021-4505666' 


VIP MOTORS-RANGE ROVER. 
Sport 50 SuparCharge- Black 
Evogue 2.0 5Dr DynmeLux 3Ty 
Evogya 2.2 Diesel Agility seat 
GMOI 45866766 open till night 
021-4521118, 021-1505666 


VIVA AUTO SPORT 
New Boxster 2.7 GT Silvar 
ena 3.6 White 
P1.72788080 - Suntor.29150909 


VIVA AUTO SPORT 
New VW Beetle 12 Design 
Package White, Fender Sound 
Package, Multi Steering. Hub 
180 - Suntar.29450909 


Autobiography, 
Ultimate, putih, hitam, Brand 
New,08151820485/0818970007 


Voge, Sport, 


EURO MOBIL 


F458 pth,kning/California F.Opt 
Mrh,Scuderia,F430 Mrh,599,FF- 
mrh08151820485,0818970007 


jav 


A6 2.4 Hitam th 2004. PS8 Auto 
SPBU Tanah Kusir ph 68383636 
1 72895801 Minggu buka 


05 2.0 AT 09 silver met VR 18, 
Xenon, seinspion,Jklt ,Eseat,ssr 
park cmr Jl.Perempatan Radio 
Diim (PN15) No 59 Ph 7211118 


R8 V10 2011 WhiteOnRed 1005 
Original perfecto AnSdr km3rb: 
RecordUserLsg 0817 185 911 


angostin memiliki kemampuan (ACA kj ar “| 
AUTO ONE SLIPI 'GLAMOUR AUTOBOUTIAUE | Mini John Cooper 1.6 AT 012 SANNY AUTO GALLERY 


318 1/03 pakai '04 Hitam Record 
Astra 146jt Dp.20 Radio Dalam 
Raya/14 Hp.0813.1557.5341 


318 M401991Full Orisinil, 
Istimewa,Simpanan Hub:0816. 
1779,2921, 


3201, 06/07, silver, STNK 
June13, TB Simatupang 8 
08111106672 / 08111807138 


3201 Lei Exc'10, 325111 M.Edt 
5200 12) Pa “523 


Pan 1 aib 5301/0910 
BestindoCarUtamaPh:74868000 


520i '05.Silver OnBlack.Serv Rec 
ATPM.Mulus&Trwt.Siap Pakai. 
Velg Mdl 530. 081310888555 


520i Th'2005 Pmkian'2006 Tgnl 
Service Record BMW Hitam C/K 
Hub:021.65868041 


523 F 10 thn 2011,hitam,km 7 
ribu,all risk 2 thn,stnk 1 thn,spt 
baru hub 0821.25000308 jaksel 


5231 Exe "11.Black.Tgn-1.Velg 
BBS 20”.Eisenmann Exhaust, 
Perfect Cond.081310888555 


523i Executive 2011 Nik 2010 
Space Gray, Sunroof, Xenon 
Cosmic 7220903, 081315041412 


523105 Akh Silver Lht Msh Bgs 
Skl 1Unit Saja Kredit Macet Mrh 
274Jt 08567837910. 


535i F10/2011 (Nik'2010)300 HP 
Full Spec,km.1200 black,Interior 
Beige,Full OrgnI:0813.11008888 


535111 Twin Turbo km8rb Grey 
Alpina 21” bodykit muffler, 
Cosmic 7220903, 081315041412 


730Li 2005 Tdp 15,2jt Angs 
15,2jt Ath Asuransi All Risk dth 
Hub 0838-7158-8811 


AUTOHAUSE IMPORTS 
22X Facelift Black,White 
Pluit 66601313/Snter 29450773 


BMW 6401 GRAN COUPE 
Ist in Indo,4 doors,Black& White 
Twin Turbo, 
Vatuum Door, 5 Camera, s 
eady @ Terminal Motor---- 
KG4511111,4520000,17225222 


PRICE 1375JT ONTR 
TwinTurbo, 7Seator 
3Row, Panaramic, PBD, Xenon 
- Terminal Motor 
KGASITLM,1520000,P17225222 


SPECIAL PRICE 790JT ONTR!! 
0, 4WD, Panoramic, 
n/Kardon, 


TERMINAL MOTOR 


X6 xdrive35i Twinturbo, Krey 
Scamyvacuumdoor,Black&Whhite 
K 1520000,P17225222 


15 DIAKARIK AUTO 
W XSM "11 Blue 
Gali! Ga1os2Se9/Ooa 6310617 


X1 Sdrive 1.8 thn 2011 Hitam 
ATPM Warranty H 455jt Ontr 
nego 72791646 / 085691904722 


XS 3.0 Sportpackage2002 Hitam 
Intr Abu?,Sunroof,TV, Xenon, 
Jetwasher 10858.8090.9099 


KOMPAS / KLASIKA / 
Rabu, 19 September 2012 


CROSS A8T 
Mobilephone dengar terr 
memberi bes angan untuk aksir 
ilan pada CROSS A8T 
aplikasi dar Ge 


kebutuhanrr 


martphane terbaru 


Android 


yang berpadu dengar 


gle Play siap untuk memenuhi 


ww.crossmobilephone.com 


4 @CrossPhone 


. 

| £| Cross Mobile Phone | 
Aceh: « Indah Video (051124809, Balikpapan: « Andalas (0542/717933 « Gemilang Berkat Usaha (05428879202 « Planet Shop (0S12)SGAGASA: Bandung: » Aditya Cell (022)70007017 « Ganda Cell (022/91022728 « Ta Cei (0221223070: Banjarmasin: » Simpatindo Multimedia (051113365619: 
Batam. » £-Mobile 085322220303: Bau-Bau: » Metro Jaya Multimedia. (01021282508: Bengkulu: » Rizki Celi Group (0736/2770: Cianjur. » Pribadi Cell (0263)91 11011: Cirebon: » Hp Centre (02319132119: Denpasar: « Graha Cell (03611467692 « Happy Cell (036177978383 « Mutiara Cell (0363/21836 
« Tunjung Sell (0261)428057, Jakarta: « Bestindo Comm (021)83383323 « Mepafon (0216000344 » Prisma (021170778088 « SG Ponsel (021154381010 « Starcel! (0212901210 « Zinoz (021)85537000: Jambtk « G2OOO (0741170006 « Maris (0741127909, Kendari: » Ziola Phone (020173192324: 
Ketapang: » Trendy Ponsel (0530/3036611: Kuningan: « Hitechi Celluler Centrn (0232)871298: Kupang: « Corunter Terminal (03801828400 « Sahabat Pasa Raya Center (0380/8227031 Lampung: « Dunia Cell 0813-79159999 « Panda Cell 0853-57922777 « Starsel (0721473445: Makassar: « Nusantara Cellular (041173680026 
« Satar Jaya (0411448515 » SIC-2000 (04111334860 « SMC (041119157930: Malang: « Ivan Cell (034117778988: Manado: » Ivan Cell Manado (0431852744 « Lim Cell (0431/867770, Mataram: » Istana Gadget (03701632976: Medan: « IM Cellular (OG1I76286060 » Graha Insan Surya (061)8460023 
« Graha Sellular (061177188187: Padang: » Sandi Seluler (075121402: Palembang: « Rich & Famous (071117387879 » Rizki Phoneshop (0711315768: Palu: « Glory Phone 0813-41462222 » Pangkalan Bun Central Anda (05326722547: Pekanbaru: « Gj Seluler (0761850235 » Tool Accessories 0821-73537353 
« Wnistar Cellular (0761/850250 « Widya Ponsel 0853-55548898: Pontianak: » Agung Jaya (0561734326 « Mawar Pansel (0561| 739153: Purwakarta: « Jaya Baru Celllar (026419100009: Purwokerto: « Garuda Mas Mobileshop (0281628808: R. Bitung: » Tiga Pendekar (02521280197: Samarinda: C Line Cell (0541)731731: 
Semarang: « Jala Kencana (0248452722: Serang: « Sip Selular (025412203: Singkawang: SPS (05621636514 Solo: « Omega Solo (0271656101: Sukabumi: » Central Cell (0266)881828 « Simas Tel (0266)225114 Sungai Liat: « Zonet Cell (071792017, Surabaya: « Wahyu Selular Jaya (031171988988: 


Tarakan: » Planet Phone (0551)21820x Tasikmalaya: « Agung Cellular (02651333506 « Hitechi (0265313435 « Sinar Jaya Cellular (0265331614: Ternate: « Manado Cell (0921)3111074: Tj, Balai Karimun: « C-Mobile 0853-34540000, Tj. Pandan: « Hoky Cell 081949109338: Yogyakarta « Visitel (0274555758. 


FM 260 JD 
NIK DUMP ara (10 Moda) 
60P5 L CUWT IS OSAKA 


INDOMOBIL HINO : 


INDOMOBIL 


DUTRO 130 HD: 


JAKARTA : Surter (021) 6510080, 6505162: Pantai Indah Kapuk (021) SER13S0: BSD Serpong 
(og1) 531580731 Depok (0231 77210305, 77210340 SUKABUMI : (0264) 6248608 BANDUNG » 
(022) 5207717, 5209777 SURABAYA : Kletek (O31) 7878000, Gubeng (031) 5029000, 
TUBAN : ID3S6) 106483 MALANG : (OIa1) 497A25 MEDAN :(D61) 7474799 LOMBOK :(OS70) 


629136 ACEM 210651) 3106 


1/11, X5-3.0/10, XS: 1 
X6-3.51/09, 6501 Con'11,740LI/11 
BestindoCarUtamaPh:74868000. 
X5 4.8 AT 05 panoramic,Hitam 


air susp,VR20,ban bre73SIL '02, 
Gunung Sahari 3/5 ph 4259084 


Za Silver Km.6rb Warranty 
..m Seperti Baru 
Matan kito 01. eBei Bi 


If mevroter 


Captiva 2010 Hitam Bensin AT 
Istimewa Plat F Lokasi Jakarta 
Tlp: 92073692/37776777 


Captiva,Colorado,Orlando,ready 
Stock Bonus menarik hny di Sun 
Motor Kalimalang Ph.8648515 


Captiva,Orlando, Colorado,ready 
AII New Aveo & Trail Blazer trm 
Indent,Hanya di Andalan Group 
T.3861870,4533201,7396889 


Trail Blazer / Captiva/ Orlando 
Indent Skrg,September Dapat 
Hub.Sun Motor Jl.Panjang No.1 
Kebun Jeruk Jakbar Ph.5321359 


APM SPORT Ol: INTEREST!! 
Wrar sort X / Renegadi 
T 


AT TOPCARS 
Compass red,black ArcticVol- 
cano,mountain ready!!” COD 
2door sivrubicon4doorblck 
Sport X Adoor,red,fgreen,dsl slv 

. Warranty 3 years ATPM! 
..Ctirysler Sunter: 6518000.. 
Chvysler JI.Panjang:58356538 


CHRYSLER SLIPI 
WranglerSport/Sahara/Rubican 
Grand Cherokee 3.6 & 5.7 R.Stok 

““tJoep Patriot 2.4 Ltd "12 
“Dodge. Journey" 
3 Yoars ATPM Warranty 
021 - 29308685 / 0818699268 


Jeep Wrangler 3.6 Pentastar”" 
sport/platinm/rubicon cod mw3 

Sahara Artic/Jeep Compas" 
“Grand Cherokea 3.6 & 
“Dodge Journey / Patriot 
158 585 84 / 021458 5£ 
HP. 0812 819 1111: 


86 


Jeep Wrangler sahara wrn Putih 
2011 Km 5Rb Kondisi Spt Baru 
Hrg Nego Hub: 0813.1818.8177 


OUTLANDER 
SPORT 


The Legend Meets Urban Soul 


Eh Cl wig 


MITSUBISHI MOTORS Authorized Dealer 


A. Ir. H. Juanda No, 35 
88344165-9743 SMS C 
LL mama 


Jeep Wrangler 3.8L Short 
07/2011 AT Htm Km.5Rb,Velg 
CustomtVelg OrteWinchtFR & 
Rear Bumper Optional 690 Jt.Ng 
081932015555PinBB225DABAS 


New Wrangler Mountain "2012 
Putih, 4 Pintu, @ Auto Lotus 
29150628,93001139,70312368 


L LEBARAN 2012 


PT Cruiser '01AT.Blue On Grey, 
Super Langka.Khs Kolektor.Siap 
Pakai.Full Trwt.081310888555 


Wrangler Rubicon'10,Hitam,Km 
6rb,2pnt,grs3th ATPM,antik Spt 
Baru""0816.997809 / 7077.1618 


Wrangler Sport 2Door'10 putih 
Kml7rb Trwt Baik:Arteri Pon 
dok indah No.88A :08129659911 


Wrangler Sport Unlimited 4D/10 
DarkGreenMetKm9rb“ Wrangler 
Sport Unlimited 4D'11 Black Km 
2rb Spt Baru Ph 081319451859 


nia 
a12 
an Ta eat, # 


DN 


lak Kapal, Bekasi Tel. (021) 88347777. 
er: 082190077777 www.sun 
SALES » SERVICE » 


armotor com 
SPARE PART 


ID pamarsu 


AII New Xenia Ang Mulai 2.2itn 
Granmax PU Angs Mulai 1.5jtan 
Terios Angs Mulai 2.9jt-an' 


Tanjung Priok. 
JI roro 


AI New Ranger DC, Fiesta, 
Everest, Escape, Ready Stock # 
Paket Murah TDP d0jtan Hub: 
HP.0816915337/085695171234/ 
02518661887/ 08568226610 


Escape 2.3 New LTD,AT'10 htm 
Sunroof,J.klt,Km23rb,Serv.Rec 
Spt Br,Vieta Mtr:08551119668 


Escape 23 Th.2005, Biru Tua 
Tan 1, Jok Kulit, Bagus Sekali 
Terawat Baik:Ph:021 70669888 


Everest 4.2'011 Putih PSB Auto 


SPBU Tanah Kusir ph 68383636 
/ 72895801 Minggu buka 


JI konon 


Accord 2.4 VTIL A/T '08 Hitam, 
Km.50rb,5vc Rec, Pik Ath,istmw. 
"BSA", Fatmwti 37, 0811118181 


larmoni larmoni Mas Blok A- 


tur No.25A Kebon Jeruk 


Accord 3.5 VTiL'08 AT Black Km 
40rb Full Orisinil Hub Hp: 0878 - 
7820 - 7722 


Accord CP2 (3.5) V6 A/T'2008 
W.Hitam,Sunroof,Full Ors,Istw 
345Jt,DP.85Jt Hp.08111666168 


Accord VTIL AT 2010 hitam tan 
1 record honda e.seat hrg 349jt 
DP80jtan agBjtan :08568515698 


Accord VTiL'2011 Bin11 AT Htm 
F.Ori Km13rb Whole Tc Mg2 It.3 
125 Ph.98855777-08129955577 


Accord, Brio, CRV, Freed, Jaz 
Free Vkool, Bunga Os GPS 
Honda Mugen Puri 5835 8000, 
0818931972,93385722prosescpt 


Accord'11 nik'10 VTIL 24L htm 
Jaz2”10 AT type RS silvr kml7tb 
087885928000 MobilLand K.Gdg 


II new accord, crv, civic, city, 
Jazz, freed, brio, ready stock call 
082111888179 - 91073404 


AI New CRV 2.0 Matic '08 
Hitam Tdp 60jt Angs 7,135jt 
(th) All Risk 0878-8466-7368. 


Brio 149jt Civic Cty Jazz Freed 
(Crvrdy“b.01/ang Ajtn) Vkool'" 
Honda jatinegara.021-85919898 


Brio, city, crv, jazz, stok dp, 
104, trm trade in, prs cpt.d.rsmi 
081317170347-0817113835 


Brio,Freed,Jaz2,Crv,City,Aceord, 
CivigOdysoy,Rdydptk aksr mn- 
rk pih wrn. Honda Pluit 6677888. 


Brio,Jazz,CRV,City,Freed,Civic, 
'AccOdys,Bn93.88'4 Vkool,Rdy 
HondaCakraPangukir 3905570-1 


Brio,Jazz,Freed,Civic,CRV,Rdy 
#Vcool,B901/Ang2itn/ TDP32jtn 
HondaAristaMangga2"6129999 


City Simpanan 2003 akhir,coklat 
met,km70rb,kond bgs,TP.58243- 
17, 5116606-07, 087886908675 


Civic 18 AT Hitam "10/2010 
Km.15.000, Hub: 0819 3201 
5555 / Pin BB 225DA8AS 


Civic 2.0 AT'09 Htm Pjk Pjg Hny 
Dgn 61Jt Bs Bw Mbl Kond Bnr? 
S.Pakai Ph.30013988-3313179 


CRV '07, 2.4 cc,Hitam,Built Up 
Sun roof, E seat, km 37rb. 
"Auto maga 45847429" 


CRV 2.0 A/T 2011, Dark Mocca 
Pearl. Km 30 rb. Harga damai, 
Hubungi: 0811966121. 


CRV 2.0 AT Th 08 Darc Mocca 
PSB Auto SPBU Tanah Kusir ph 
68383636 / 72895801 Mg buka 


CRV 2.0 AT'2004 abu? muda met 
Tgn I, kond istw. C/K. BOS blok 
82 no5-7 Abba Car ph 36732100 


CRV 2.0 AT'2010 STNK 10/2015 
Pjo,Coklat Met, Jual Cepat 280 
JE(NegO)Km.50.000.Hub:08193 
2015555 PinBB 225DABA5 


CRV 24 A/T 2009 Putih Metalik 
Good Condition Best Car PMK 
Blok 5/55 Ph:65860561/70 


CRV 2.4 AT'10 Hitam Met Tgn | 
Mis Full Ors Spt Br Stnk Pig km. 
30rb Mulia Mobil.021-97748668 


CRV 2.4 Hitam Met'2010,Matic 
Tgnl Dr Br,F.Ori,Jok KIt,TV,Ban 
Serep blm Turun:0816.4855668 


CRV 24 Th 08 Hitam.JI Kalibata 
Tengah No, 4A (depan Pomad) 
Hubungi: Ph 96992001 


CRV 244 Th 08 Hitam.JI Kalibata 
Tengah No, 4A (depan Pomad) 
# Hubungi: Ph 96992001“ 


CRV 24 th'2008Lev'2005 antik 
Fan's mobil ps mobil kemayoran 
blok W no 6 ph 021-93336855 


Elyssion 2.4 AT 2005 black on 
beige 1005 ful ori Jklt ban 4baru 
mulus istw Hub:021-32068988 


Freed (PSD)'10 AC Digital Putih. 
Km25rb Honda Record Jok kulit 
Tonl,VIeta Mtr 0855.111.9668 


Freed PSD 09 Putih, Leather, 
tgn I. Bambu Kuning 18 Blok A, 
Kby Baru hp 0819.08909000 


Freed PSD/2010 Putih 11/2010 
Km.40.000. Hub: 0819 3201 
5555 / Pin BB 225DABAS 


Jazz 1.55 A/T'11 Hitam F Bgr 
Stnk Athn istw skl 189jt nego 
Cash/Krdt Hub:0857 8253 7202 


Jazz,Freed,Brio,CRV,Civil,Cash/ 
kredit/tukertambh DealerResmi 
082111189084/0812 848 98 818 


Odyssey L # 2006 silver service 
record siap pakai TDP.77,Sjt 
angs.6,3itan Hub:021-68870550 


SIRAJAKREDIT 
CRV City Civic Jazz Brio Freed 
Odyss Dp Kecil Aplikasi Online 


$ A MAN Nana Ka 

Jl.Panca Raya Rt005/01 No.2 

Kel Cc Serdang 1 | TN 
ax. (021) 7206717 


HK avononi 


H1 Royale Tdp 114jtan/bjtan 
New Santa Fe 113jt/bjtan bisa 
TT 081382317086/92722705 


NS 


Adu,kvpu,angs 130rb an/hr bng 
Ot EIF A/6 ban hdh Isg H.Revo, 
isuzu giga-frr190ps(9x2)1vz34 
p285ps (6x9) R.Stock Hub: 
Tn abangil: 3843333, 70464610 
Mgg besar..6210410, 6289115 
kalimalang... 8656979, 8651201 
kkbn jaruk..5321260, 97339277 


Borneo 200PS 6 Roda Box Besi 
th.2009 Siap Pakai.JI.Peta Brt/8 
(Prptn Rw.Bokor)021-92736956 


Dump Truck FVZ 6x4,FVM 6x2, 
FRR 4x2,FTR 4x2 box/bax,truck 
EIf 6/4 ban,Microbus 16/12 seat 
/D-Max single/double cabin Disc 
/bunga mnrik, Hub:PT,Rahardja 
Ekalancar 6266370-56911588 


Giga FRR 4x2, FVM 6x2,FVZ 61/1 
Ef 6/Aban,| Microbus16/12seats 

““Paket Bunga Ringan" 
pasar Minggu 7985333-7975333 
Kelapa Gadin 1531921-22 
Bekasi. 


Grand Touring M/T'07 w.Hitam 
100t Full Ors,KM.80rb,Nopol. 
DIK(Bali)179it hub:0818939859 


Ha 


AAII New: Rio, Picanto, Sportage, 
Pregio 4 Travelo, Ambulance, 
Hadiah Isg GPS.Hub: 790.2858 


New Picanto SE 1,1L AT Matic, 
Putih, september 2008 option 3 
Paling Lengkap KM 57.326,Mlus 
"hub:081288880056-92931193" 


Il mazoa 


2 L5HB R A/T 2010 warna 
hitam, mulus,STNK Pjg Best Car 
PMK Blok 5/55 Ph:65860561/70 


CX 7 23 A/T GT 09/10,Hitam, 
Rear Camera,Sound Bose Mis 
Siap Pakai. Hub:021-6827.6686 


M2, M6,M8,CX-9,MX-5 Biante, 
pickup BT-50 Readystock, get 
promo IIMS, test drive ok. 
08170001405/ 08211 4620620 


New Mazda2,Sept Big Deals, 
MPV Bianteypnwr mnrk,Dp rng 
0812.8697512, 02518322999 


I) mercees 


AT VIP MOT 

0 
G "Tonik, Pena Vracl 
Jt, Harman Kardon, Nappa 


AUTO ONE KLP GADING 
SLK 250 AMG Pack White/Black. 
(200 CGI,white,low km,like new. 

“E 250 Cabrio Black "11 
ow Km, Like New 
021458 585 84 / 021 458 585 86 

YA HP, 0812 3000 5891“ 


Benz GL 500 '09.Black On Beige, 
Tan-1. Full Opt.Serv Rec ATPM, 
Super Condition.081310888555 


C 200 CGi Avntgard Jul'11 Black 
on Black Low Km,Serv Rec,Mint 
Condition:081283192747 


200 Kompresor Thn 2009. Km 
30rb spt br, Radio dalam. 168 
72191646 / 085881182920 


C 200K Avg'08 Silvr on Grey Km 
51rb VR17 brabus s/rec IDI PRO 
Motor 4507941, 0813 8180 3668 


(€ 290 (Elg)'2001 Lampu Crystal, 
WSSIIver,VR 18" Interior Beige, 
Antik,0818.902,799-68777299 


(240 Elg'04 Silver tgn | pjk Ith 
km70rb bgs trwt istw TDp.S9jt 
angs.5,9it : 6515387 PMK Z.15 


C 240 Elg'05 C.silver, km 13rb, V 
Rac 17, good condition. iD1 PRO 
Motor 4507941, 0813 8180 3668 


€ 250 Coupe'12 Putih Panoramic 
km2rb WarrantyATPM,Spt.Baru 
Metro Mobilindo 021-65861571 


C 250/10,Silver AVG,Brg Full Ori 
KM Low,Jok Kulit, Electric Seat 
STNK Pjg, Auto rnega 45847429 


C300 th 2010 black on black, km 
18rb, Tgn I, masih ISP. iD1 PRO 
Motor 4507941, 0813 8180 3668 


(C-240 Elegant Th 2002 Silver 
Tidak Kecewa PMK E/70 Ph:082 
111188138, 


200 2008 Avantgarde Black 
Bin.9,Km.37rb  Antik,H.Kardon 
0858222.22266, 08131958.0015 


1 dAs-S 
1 Et ja 153653330 


(021) 4202493 


PASANG IKLAN DI 


Faksimil 
(021) 536 99086/87 


Kirim SMS 
0812 843 8888 


Internet 
www.pasangiklan.com 


Hubungi kami 


2567 6000-2567 6076 Tarif 


1. Registrasi 


Nusantara 


Batavia 


IL KETENTUAN PENULISAN IKLAN (MINI 1.Ketentuan Pernuatan I, Pembayaran REG:nama lengkap:no tlp rmh/kantor 
Baris (Min 3 brs, maks 12 brs) 55.00/baris — 45.000/baris 

1 Ana kalimat adab tama Ikan ar» 2. Kontras bedain dr st Nanya Gain Ian Kompas brt menolak ata Bank ec 

ak mengandung imbal ata rotor Akan bata satu saja menunda pmasangan dan baba teri Sapa BEA ln tata Satu kolom (min 20 mm, maks 150 mm) 58.500/mmk  50:000/mmk 
La ng ara Polemik yan beranak semni deng ktanban. Nose O12J0PA 2. Teks Iklan Pa 

lak mengandung angka kecuall untuk iklan Karakter yang ti gunakan dalam laku di baalan Iklan Kompas, In : Kompas Media Nusantara Pt 4 | il 

Laba? KOP PLEPON dan KOP Mo ka Kena ainganan kamp taun aa otdar ——1 TEMpA Moda san ADViteks iklan baris PAD ai 

dina yoo mobi) | an Satln tanga Ian dimuat Beitinenai BW (min 40 mmk) 58.500/mmk 50.000/mmk 
ea menganaung purut yang tida 4 #eamunaan ngisi turut esa hanya pemuatan Ilan Raat senmuangankean Pak Mandi nga cuts 4 

MEMABIKA A ad tk lan diehenantan Untuk pengetikan snatatan Sar LK LEMUSL La melo TR ea Pembaraan Wa ATM Mandi SG FC (min 600 mmk) 90.000/mmk  75.000/mmk 


minimum: 96 karakter - 3 baris 
4 baris 


Umum (C/ PLN, BUMN, PAM, TORE, ELTI di) 
dan merek 


terhitung dar tanggal muat awal Mani 


maksimum, 128 karakter — #) tarif yang tercantum belum termasuk PPN 


Seluruh staf Iklan Kompas tidak melayani transaksi barang/jasa yang di 


mrioperkoran @ & 


KOMPAS / KLASIKA / 
Rabu, 19 September 2012 


35 


THE AMAZING SPIDER-MAN Ken” (1723) 
VERYONE SAW CLOW/NV-9 
BEAT SPIPER-MAN! 
» 
NO! BUT 
# Semua orang melihat Clown-9 mengalahkan Spider- # Butuh bantuan, Tuan? 4 Tidak! Tapi mungkin kamu yang butuh 
Man! bantuan! 
4 Hnnh. 
PADA 19 September 1876, penemu AS Melville ciptaannya dan mulai memproduksi pembersih 
R Bissell menerima paten nomor 182.346 untuk — karpet tersebut. Penyempurnaan terus dilakukan. 
rancangan berupa pembersih karpet. dengan menambahkan sejumlah komponen yang 
Bissell terdorong untuk menciptakan membuat pembersih tersebut mudah digunakan, 
pembersih karpet karena kesehatan istrinya, Pada 1889, Melville meninggal dunia dan 
Anna Sutherland Bissell, terganggu akibat debu usahanya diteruskan oleh Anna, la menjadi CEO: 
ks pada kemasan barang di toko pecah-belah perempuan pertama di AS dan di bawah 
& 9 iliknya di Grand Rapids, Michigan, AS, kendalinya yang agresif dan inovatif, 
"“meRancangannya berupa penyapu karpet dengan perusahaannya berkembang pesat dan UNTUK PEMASANGAN IKLAN 
Sikat yang berputar sehingga menangkap debu belakangan menambahkan pembersih deng 
dan kotoran dan menyimpannya dalam wadah tabung (vacuum cleaner) pada ji telepon 4-62 21 2567 6000/ #62 21 2567 6076 
ebi g ACA T 3 sms #62 812 843 8888 


e 


| - yang mewah di Manhattan, Nei Hen , 
' hingga kind. -Jagu yang dinyanyikan bersi A 
Dan ganan an kerena Aoa Jang TN ak kas Bejo panti — “ 
KG Tiban dengan MAA Sain lean 12 Juta Gol A9 MBA Mn KPA : 
mem sa : 
Oa | MS iepargtan Lemon disebut-aebut merupakan Sala PENGEN TAU INFO KEREN LAINNYA.?FOLLOW @KOMPASKLASIKA W : 
We hitam dalam sejarah dunia. CE Aan 1 MINGGU DEPAN TRIVIA MUSIK AKAN MEMBAHAS MIKH MANGINI & DAVE LOMBARDO 
09.00 Halo Selebriti 05.30 Lintas Pagi Media Indonesia 16.30 Naruto 
10,00 SCTV FTV Pagi: 06.00 Starlite 08.058 Eleven Show 17.00 Kungfu Panda 
Gadis Manis Supir 06,30 Disney Club: 11.30 Metro Siang 17,30 Transformer Prime 
Pick Up Higglytown Heroes 13.05 Wide Shot 18.00 Untung Ada Sule 
12.00 SL Liputan 6 Siang 07.00 Disney Club: Handy 17.05 Metro Hari Ini 19.00 Final Sepakbola PON 
12.30 SCTV FTV Manny 19.05 Suara Anda XVII, Riau 
Siang 07.30 Upin Ipin dan kawan- 20,25 Otoblitz 21.00 Big Movies II: Zodiac 
14.30 SL Eat Bulaga kawan 21.05 Top Nine News 00.00 100 4 Sport 
Indonesia 08.00 Serial Pilihan 21,30 Mata Najwa: 00.30 Buletin Indonesia 
16.00 Cookies 09.00 Serial Pilihan Kembalikan Mereka Malam 
17.00 SL Liputan 6 Petang — 10.00 Kisah Unggulan 22.30 Stand Up Comedy 
17.30 SCTV Sinetron: Putih 11.30 Lintas Siang 23.05 Metro Realitas 
20.00 Motivator: Merah Abu-Abu 12.00 Layar Kemilau 23.30 Metro Sport 
wc KOMPAS Putih 19,00 SCTV Sinetron: 13,30 | Drama: Penyesalan 
05.00 Jejak Ea 21.00 Bincang Malam: Super ABG Itu Datang 04.30 Kabar Pagi | 
Ge Kn an par pag! KIBM 20.00 SCTV Sinetron: Terlambat 06.30 Apa Kabar Indonesia 
06.00 Kompas Pagi 22.00 Indonesia/ Ustaz Fotocopy 15.00 Di Antara Kita Pagi 
08.00 Da Ka Nic Internasional Terkini — 21.30 SCTV Sinetron: Si 15.30 Lintas Petang 04.30 Casper 09.30 Kabar Pasar Pagi 
as.o0 Nas y 22.03 Musik Variety: Jan Bag 16.00 au 1d Ca Kh Laga Mata 
, Dangdut Funtastic : ama ernard Bear .30 Sport .30 Kabar Siang 
Tg Me 23.30 Jurnal PON 00.30 Highlight Liga 16:30 Animasi Spesial: 06.00 Ragam Indonesia — 13.30 Apa Kabar Indonesia Be rgaya den gan Cara Aman 
1200 Katuas Elang 00.00 Indonesia/ Champion Leon 06.30 Redaksi Pagi , Siang 
Na ba Se Den ADA AN Manteb Ne onani 
an Word World Service 01.30 UEFA Champions Season 2 08.45 Gak Nyangka 19.00 Kabar Utama (Live) He Ta aa Tp aa ai an 
14,00 Jalan Sesama League: Chelsea Vs 19.00 Aladdin 09.15 Ups Salah 20.00 Apa Kabar Indonesia MENNALNYA,. (AS NErAaN na YANG UGAN SERA SANA 
14.30 Science is Fun CT Juventus 20.00 Jagoan Silat 09.45 Spotlite Malam bagian in! kerap kali menjadi kurangnya faktor higienitas dari 
UN 21.00 Raden Kian Santang 10.45 Warna 21100 Kabar Malam sentral perhatian kaum Hawa sang pengguna. 
ea PU 0430 Seputar Indonesia 2.00 Dia Ayu "130 Redaksi Siang 22.00 Menyingkap Tabir saat merias wajah. Permalnan Tetap penting diingat, mata 
Te Pagi EL 23.00 Intermezzo 12.00 Selebrita Siang 22.30 Kabar Arana warna dibaurkan demi adalah bagian tubuh yang 
D0 ka an Datang 06.00 Go Spot. ' 00.00 Sidik 1230 Bocah Petualang 23.00 500 Greats Goals menciptakan efek tertentu, sensitif dan perlu selalu dijaga 
18.00 Kompas Sport 07.30 Dahsyat (Live) 03.55 Topik Pagi | 00.30 Lintas Malam 13.00 Laptop Si Unyil 23.30 Mutumanikam Sebagian lagi memilih cara kesehatannya. Pemakaian lensa 
18.30 Temukan Kata 10.00 Intan 05.00 Wisata Hati 13,30 Cita Citaku 00.00 Kabar dari Timur yang lebih cepat, yaitu dengan kontak tetap aman dan sehat 
Inn 11.00 Intens 05.30 Lensa Olahraga 14.00 Dunia Binatang Tengah Nan bata Ban en aa TT 
.00 Versus 12.00 Seputar Indonesia 06.30 Hati ke Hati 1430 Koki Pintar menggunakan lensa kontal asalkan selektif dalam memili 
20.00 Comic Action Siang Bersama Mamah 15.00 Brownies warna, produk yang tepat dan disertai 
0 Hina Pres 1230 Sinema Siang: TBA Dedah 15.30 Tau Gak Sih pa Inovasi lensa kontak konsultasi dengan ahlinya. 
Pa 14.30 Cek & Ricok 07.30 Perempuan Hebat 05.00 Program Religi Pagi: 16.00 Jejak Petualang TRANS warna ini memberi kebebasan Optik Melawai merupakan 
So Da Ala 15.15 Silet 08.00 Fresh and Fun Mamah & AA 16.30 Redaksi Sore bd bagi setiap orang untuk salah satu penyedia lensa 
6 De ay Ta oa Ba Sa 180 Para 10 Len AKU Aan Sa asa pagi mengekspresikan diri, sekaligus — kontak berkualitas, seperti New 
.. eputar Indonesia 2 @lel elet “ Iss Pagi e rang Pinggiran .: eportase Pagi 2 
5 17.00 Layar Drama 10.00 Glory Jane 08.00 Sinema FTV Pagi: 18.00 Hitam Putih 05:30 Islam Itu Indah Sae Ham ih aan gan at ianear! Kena 
Indonesia: Hanya 11.30 Topik Siang Warisan Cinta 19.15 On The Spot 06.30 Insert Pagi pang! hatani dangan Tetap PERAN mem erni 
04.00 Jalan-jalan Islami Kamu 12.00 KLIK! 10.00 Sinema TV Spesial: — 20.00 Opera Van Java 07.30 New Rangking 1 leluasa beraktivitas. saran dan informasi seputar 
04,30 Indahnya Pagi: MUI 49 99 Layar Drama 18.00 Tom & Jerry Bukan Salah Takdir 22.00 Bukan Empat Mata 08.30 Best of Super Trap Akan tetapi, pemakaian penggunaan lensa kontak. Jika 
Ma ALAN Indonesia: Putri 18,30 Chhota Bheemaka 1200 Patroli 23.45 Dua Dunia 09:30 Huru Harada lensa kontak ini harus diiringi ingin bergaya dengan mata 
Ha Na Bidadari Bima Sakti 12.30 Rujak Manis 00.15 Komunitas Unik 10.00 163ntik dengan berbagai informasi berwarna, New Look pun hadir 
“kaltim 2 19 1S Tg Dana Tan Bean Ta 14.00 La TA Siang: 00.45 Sport7 Malam Ta Nan BA yang mengungkapkan dampak dengan keragaman warna yang 
1 ndonesia: Yang 5 . a 
08.00 Dialog Aktual Masih di Bawah Bima Sakti 15.00 Kiss Sore 12.00 Bioskop Indonesia Buruknya bagi mata Risika apiki (ADI) 
09.00 Tu Gelanggang Umur 15.00 Ghost Gang 16.00 Live Fokus GlobalTV 13.45 Reportase Siang 
1100 There) Aa ae ne BE aa ia Ian Haa 2 Na JIN 
5 : fa Indonesia: Tukang ima Sakti an You Hear My .00 Dora The Explorer ketsa 
en Bubur Naik Haji the 16.00 Mr. Bean Heart 05.30 Kura-kura Ninja 15.45 Show Imah S IP OPTIK MELAWAI.com 
11.03 Dialog Kerja Sama: Series 16.30 Suka Suka Nizam 18.00 Drama Seri Keluarga: (TMNT) 16.45 Reportase Sore 
adan Ga 22.00 Mega Sinema TBA 17.30 Topik Petang Calon Ibu untuk 06.00 Spongebob 17.15 Insert Investigasi 
130018 TOkoh 1 23.00 Mega Sinetron 18.00 Pesbukers Anakku Sguarepants 18.00 The Best of Ethnic 
13.30 TV Edukasi Ramadan: Dalam 19.30 Catatan si Olga 19.00 Sinetron Unggulan: 08.00 Avatar The Legend Runaway 
1 Mihrab Cinta 20.30 Coffee Prince Jalan ke Surga of Aang 19.00 Tahan Tawa Human Planet 
1400 Indonesta/ : 2130 Mels Update 20.00 Sinetron Unggulan: 08.30 Awas Ada Sule 2 20.00 Sketsa 
Mo2 duta Ta €scrv 22.30 World Most Amazing Ali Baba 09.30 Hot Spot 21.00 Bioskop TRANS TV: (KOMPASTV : pukul 21.00 WIB) 
4 Videos 22.00 Mega Bollywood: 10.00 Obsesi Godzilla 1 . 
Oa Ingyasa 04,00 UEFA Champion 2830 Jakarta Belum Tidur Dabangg 11.00 Indonesia Bicara 28.00 Bioskop TRANS TV: Program dokumenter spesial dari BBC 
2 Anta anggang League: AC Milan Vs 00.00 Sunting 01.00 Fokus Malam 12.00 Buletin Indonesia Universal Soldier Channel, yang berisi tentang bagaimana 
PON RSC Anderlecht 00.30 Topik Malam Siang manusia mampu bertahan hidup. Baik 
Ae UAN 05,30 SL Liputan 6 Pagi METREPFTV 1230 FTV: Inikah Rasanya di perkotaan, pedesaan, pegunungan, 
Na 06.00 Was Was MNC Pacaran belahan bumi dengan dua maupun 4 h 
1 07.00 SCTV Musik Inbox 05.05 Metro Pagi 14.30 100 $, Ampuh tempat musim, maupun di wilayah dengan suhu esktrem seperti di Antartika atau 
Mn a Nan 04.30 Lanjutan Taman Hati 07.05 Bedah Editorial 16.00 Fokus Selebriti gurun pasir. 


Meski garis his 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


8 Deser 
dupnya berakhir pada $ enasuki gi £ 
mati oleh David Chapman ketika akan Tan on aa nagih “hidup 


1940-1980 


: k 
mber 1980 karena ditembal 
edung apartemennya 


4 


TAP 


2 Sae ps LIMINAMUSIK 


ar z rr 
Pa ee 
2/19 


6013 


k30 OL 


Oow- 


“& Acara dapat diubah oleh pengasuh televisi. 


36 


KOMPAS / KLASIKA / 


Rabu, 19 September 2012 


INFO FILM BIOSKOP 


| THE WORLD'S MOST IMMERSIVE MOVIE EXPERIENCE 


MILLA J 
ReEsibenrEvin 


MAX 
GANDARIA XXI IMAX 3D 
1230-1420 -16,10-18,00-19,50-2140 


Perepatere 


STUDIO XXI PREMIERE EX . 

PLAZA SENAYAN XXI PREMIERE » 
KASABLANKA XXI PREMIERE « 
EMPORIUM PLUIT XXI PREMIERE - 
PURI XOXI PREMIERE - 

GADING XXI PREMIERE 

1230-1420 -16,10-18,00-19.50-2140 
GANDARIA XXI PREMIERE 
1245.14,35-16:25-18.15-2005-21.55 


CBD CILEDUG XXI 
12.00 12.30-13.50 -14.20-15.40 - 
16.10 17.30-18.00 19.20-19.50 - 
21.10-21.40 
FFX PLATINUM XXI « 
PLUIT JUNGTION XXI « 
PURI XXI » METROPOLE XXI « 
SEASON CITY XXI 
GADING XXI « KALIBATA XXI » 
SERPONG XXI - LA PIAZZA - 
MARGO PLATINUM 
12.15-12.45 -14,05 -1435-15,55- 
16.25.17.45-18.15 -19.35-20.05 - 
21.25-21.55 
SENAYAN CITY XXI 
1215-13,15-1405-15:05-15:35-16.55 
17.45-18.45 -19.36-20.35-21.25 

CITRA XXI 
12.15-14.05 -14.55 15.55-17.45 - 
18.55.19.35-21.25 
BOGOR TRADE MALL « 
TAMINI - CINERE - 
GRAND MAL BEKASI 
1200.13.50-15.40-17.30-19.20-21.10 
BLITZ PP VELVET 
15.00 17.15-19.30 -21.45 
PLAZA SENAYAN XXI 
HOLLYWOOD XXI - 

LANKA XXI » 
KUNINGAN CITY XXI 
EMPORIUM PLUIT XXI « 
PLUIT VILLAGE XXI - 
PONDOK INDAH 2 XXI « 
PEJATEN VILLAGE XXI » 
GANDARIA XXI - 
ANGGREK XXI - 
AARTHA GADING XXI 
BINTARO XXI » BOTANI XXI » 
UUVING WORLD XOXI « 
MEGA BEKASI XXI » 
BEKASI SGUARE XXI « 
METROPOLITAN XXI » 
BSD XXI - SEMANGGI - 
BLOK M SGUARE - 
PLAZA BLOK M - SLIPI « 
'ATRIUM » GADING - 
CIBUBUR - DETOS - 
CILEGON - EKALOKASARI « 
WTC SERPONG 
12.15-1405-15,55 17.45 -19.35-21.25 


JADWAL 


o vo 
:RET 


Van 
RIBU 


TIOy 
29. 


DJAKARTA XXI - TIM XXI 
SETIABUDI « CILANDAK - 

SUNTER - KARAWACI 
1230-1420-16.10-18.00-19.50-21.40 
PLAZA INDONESIA XXI 
1245-14,35-16:25-18.15-20105-21.55 
BLITZ GI - BLITZ 


BLITZ TK « BLITZ B 

13.15-15.15- ia. 19.15-21.15 
GALAXY - 

PLATINUM CIBINONG SALA 
12.30-14.30 -16.30-18.30-20. 


BLITZ MOI 
14.15-16,30-18.45-21.00 
BELLANOVA 


SURYA M2 - CIJANTUNG 
12.45-14.45 16.45-18.45 - 
BLITZ MOI VELVET 
14.45-17.00 -19.15-21.30 
METROPOLIS - 

MALL LIPPO CIKARANG 
13.00-14.50 - 16.40-18.30 - 


BLITZ CP 
14.15-15.45 -16.30-18.00 - 


15.55-17.45 -19.35-21,25 
BLITZ CP VELVET 
14.45 - 17.00-19.15-21.30 


D WITH INDONESIAN SUBTITLES 


STUDIO XXI EX 3-D « 

KARAWACI XXI 3-D 
12.15-1405-15.55-17.45-19.35-2125 
PLUIT VILLAGE XXI 3-D » 
EPICENTRUM XXI 3-D - 

PEJATEN VILLAGE XXI 3-D » 
PONDOK INDAH 1 XXI 3-D » 
GADING XXI 3-D - 

AARTHA GADING XXI 3-D - 
SERPONG XXI 3-D » 
METROPOLITAN XXI 3-D 
1230-14:20-16.10-1800-19.50-21.40 
BLITZ GI 3-D 

19.45 -15145-17.45-19.45-21245 
KASABLANKA XXI 3-D - 
KUNINGAN CITY XXI 3-D « 
EMPORIUM PLUIT XXI 3-D « 
ANGGREK XXI 3-D « 


UUVING WORLD XXI 

MEGA BEKASI XXI 3-D - 

PURI XXI 3-D » GM 3-D - 

PLAZA BLOK M 3-D - 

CIBUBUR 3-D 
1245-14,35-16.25-18.15-20105-21.55 
BLITZ MOI 3-D 
13.00-15.15-17.30-19.45-22.00 
CILANDAK 3-D: 

14.05-17.45 19.35-21.25 

BLITZ TK 


BCP3-D 
15.00-19.00 
CBD CILEDUG XXI 3-D 
15.55-17.45 -19.35-21,25 
BLITI CP 3: 
12.45-15,00-17.15-19.30-21,45 
LITZ PP 3: :00-15.00-19.00 
KALIBATA XXI 
1230: 1440-1650. 19.00-21.10 


21 
MEnOPOlE Na: 2100-1700-9100 
BLOK M 17.05 -19.15.21.25 


/AKTU-WAKT 


LENGKAP DAN 


JAM 


NONTON BARENG ARTIS "FALLIN IN LOVE" 
KAMIS, 211 SEPTEMBER 20012 OI BLIIK M SOLARE 21 CINEPLEX - JAKARTA, 
JI, ai aa 2 NE Loonninatn 


KHUSUS UNTUK DEWASA 
HARI INI 


KARAWACI XXI PREMIERE 
1245: 14.95-17.05: 1915-21-25 
STUDIO XXI PREMIERE 

PLAZA SENAYAN XXI PREMIERE - 
SENAYAN CITY XXI PREMIERE - 
KASABLANKA XXI PREMIERE - 
EMPORIUM PLUIT XXI PREMIERE - 
PONDOK INDAH 2 XXI PREMIERE - 
GANDARIA XXI PREMIERE - 
GADING XXI PREMIERE - 

LIVING WORLD XXI PREMIERE 
13.00-15.10-17.20-19.30-21.40 


PLUIT VILLAGE XXI 
BSD XXI - CBD CILEDUG 


PENATEN VILLAGE Xt» 
GANDARIA XXI » ANGGREK XXI » 
DJAKARTA XXI» METROPOLE XXI » 


SEMANGGI : CILANDAK - 
CIBUBUR - EKALOKASARI 
12.45-14.55 -17.05-19.15-21.25 


STUDIO KAI EX BINTARO XXI 
PLAZA SENAYAN XXI - 

SENAYAN SY 
IKA XXI - PUI 


MA PORioM pu 


/ASON Ci 
BOTANI XXI GADING XXI - 


Tune Word 
SERPONG RA KARAWACI XXI » 
MEGA BEKASI XXI 


BEKASI SGUARE XXI 
SETIABUDI “LA PIATIA » 
MARGO PATNUM 
GRAND MAL BEKASI 

.30 14.40-16.50 - 19.00-21.10 
BLITZ GI 

.00.15.15-17.30-19.45-22.00 
BELLANOYA 

14.30 16.30-18.30 -20,30 
LITZ TK - BLITZ BCP 


.00 -15.30- 18.00-20.30 
MAL. LPFO CIKARANG 
12.45-14.45 - 16.45 - 18.45-20.45 
BIT PP VELVET, 

-18.30-21.00 
PIN JuNenON Hi 
.00 - 15.10-17.20 -19.30-21.40 


BLITZ M6 
12.45 -15.00-17.15- 19.30-21.45 


MAIN 


-— In «BC 
PREMIERE 


RAPI FILM Mengesankan 


DAAN MOGOT - TAMINI 
1218-1425, 16365 NGMS-20155 
BOTANI XXI » 


ARION 
12.30-14.40 -16.50- 19.00-21.10 
PONDOK INDAH 1 XXI » GADING - 
PONDOK GEDE - CILEGON 
12.45-14.55-17.05-19.15-21.25 
CBD CILEDUG XX 
EA YALA 19.15-21.15 

17.05-21.30 


PAT BERUBAH 


FORMASI 


ch 


JARE XXI 
UBUR « DETOS - CINERE - 
KARAWACI « WTC SERPONG 


00-15. 
MAL rta CIKARANG, 
13.15-17.50 


FILM DAN 


BESOK 


VAI 


JONAH 


BIOSKOP KLIK « 


WWW 


lm 


“PREMIERE 


WAR” 


2, 2 ma 


SENAYAN CITY XXI « 

FX PLATINUM XXI - 

PLUIT VILLAGE XXI 

PURI XXI » GADING XXI « 

PONDOK INDAH 1 XXI - 

GANDARIA XXI - 

ANGGREK XXI » 

AARTHA GADING XXI - 

STONE XXI » SEMANGGI 
30-14.40-16.50-19.00-21.10 

BUITZ PP « BLITZ TK 

15.00 -17.15- 1 

BUTZ MOI: 15.15-20.45 


GADING - CIJANTUNG « 
BUARAN - GALAXY - 

DEPOK » METROPOLIS « 

BTC » CILEGON « 

PONDOK GEDE . 

BOGOR TRADE MALL - 
GRAND MAL BEKASI 

12.30- 15.15-18.00 20.4! 
PLATINUM SININONG s0 Suar 


MAL UPPO CIKARANG 
Pep 
Tata 1230-1815-2100 


PLAZA SENAYAN XXI 
16.50-19.25 -21.25 


um thewateh-mawa.com 


PLAZA SENAYAN XXI » 

HOLLYWOOD XXI - 

KASABLANKA XXI - 

KUNINGAN CITY XXI 

EMPORIUM PLUIT XXI » 

TIM XXI » KARAWACI XXI - 

BSD XXI - MEGA BEKASI XXI 

12.45-14,55:17.05-19.15-21.25 

STUDIO XXI EX - SETIABUDI - 

UVING WORLD XXI 
00-15.10-17.20-19.30-2140 

BUITZ GI - BLITZ BCP 

14.15-1630-18.45-2115 


Baca SGUARE XXI « 
BLOK M SGUARE » 

SUPI - DAAN MOGOT - 
'ATRIUM - SUNTER - 


BIO 


PLAZA BLOK M 
12.30. 14.40-16.50 -19.00-21.10 
MARGO PLATINUM 

Da2 1e1221718-19/15-2115 
METROPOLE 


KE re 


PLAZA INDONESIA XXI » LA PIATZA « 
PLAZA BLOK M : GRAND MAL BEKASI 
1315-1515-1715 19.15-21.15 
BUARAN : 12.45 16.45-20.45 


IF YOU ARE 
GOING DOWN, 
TAKE EVERYONE 
WITH YOU. 


PLAZA SENAYAN XXI - 
KUNINGAN CITY XXI 
PEJATEN VILLAGE XXI 
METROPOLITAN XXI - 
BSD XXI - EKALOKASARI 
12.30-14.40-16.50- 19.00-21.10 
HOLTNOOD. XXI» TIM XXI 
3.00 10-17.20-19.30-21.40 
MEaA BEKASI XXI - 
ISIAN XXI MATA BLOK M 
2.45 14, 15-21.25 
KJA MAL 
AIA SETRASN 
RENT KSO 


TA 20 AL 


NA 0 Kaca 


Ae MP mu 


CBD CILEDUG XXI - 
MEGA BEKASI XXI » 

BLOK M SAUARE - 

DAAN MOGOT - DETOS - 
GADING - WTC SERPONG - 
CINERE - KARAWACI - 

PONDOK GEDE - CILEGON 

12.30 14.40-16.50. 19.00-21.10 
MALL LIPPO CIKARANG 
16.30-18.30-20.30 
SETIABUDI - SUNTER 
12.45-14.55 -17.05 21.25 


BELLANOVA 

12,30 - 14.30-16.30 18.30-20.30 
BLOK M SAUARE : 12.45-14.55 
MALL UPPO CIKARANG : 12.30-14.30 


PONDOK INDAH 1 XXI 3-D » 
CBD CILEDUG XXI 3-D 
12.15- 14, 


WITH ATU KE 


STUDIO XXI EX. 
KASABLANKA XXI » 
PLUIT JUNCTION XXI 
PLUIT VILLAGE XXI « 

PURI XXI » GADING XXI - 
PONDOK INDAH 2 XXI - 
SEASON CITY XXI » 
(ARTHA GADING XXI - 
UIVING WORLD XXI « 


2 youre my Baby 
Hu Tan am: ARION - 


MALL « 
GRAND MAL BEKASI 
12113 1425-1638 1845-2055 
CIJANTUNG - DEPOI 
METROPOLIS - BTC uaRai 
1230. 1430 1630-1630, ag 
CITRA X) 


PLAZA SENAYAN 

12.30 14.40 - NI Igoo. 21.10 
PONDOK INDAH 1 

babak ea Sa 


PLAZA INDONESIA XXI 
.00-15.45 18.90-21.15 
BLITZ GI » BLITZ TK » BLITZ BCP 
12.45-15.30 18.15-21.00 

PEJATEN VILLAGE XXI 
15.30-21.00 


15. 19.00 245 


(200 "2010 Avangard AT Hitam 
Ckp Byr 111,8Jt Bw Mbl Pjk Br 
Nopol 3agk:30013988-33143179 


(200 CGI 'O11, Silver Km Arb 
(asli) spt barutE260 '03/04 sil 
Ver sgt trwt 285jt ph 92992700 


200 CGI facelift pk 2012 hitam 
km 900 serv record dijamin spt 
br C/K Axel Cars 081361136888 


C200/250,E250/300 Brand New 
ATPM,Serie lain Ikp bng Ok Bs 
trade In : 0817886999 Adji 


(230 Elegance'08 Hitam tgn I, 
kmlbrb srvc retex wnt ors mis 
pik ping Cash/Krdt:0816 948209 


250 CGi AMG Style'2010 Black 
On Black Km.6Rb. Hub:Grand 
Auto Ph.68300111 


300 Avantgarde Th 2010 Hitam 
Interior Beige,KM Llrb, Tan 
1,Spt Baru:0816.199.6970 


CL 500 th'2008 hitam interior 
beige, like new, 1000 miles, ex 
kedutaan. Hub 0811-849978 


CLS 350 AMG White/Blacl 
LK 250 Black,Silver" 
“E250 AMG Coupe Black,Slvr: 
ss Autohause Imports' “tw 
Pluit 66601313/Sntr 29450773 


mrioperkoran @ 


E 260 Elg Hitam '05 ATPM, 
Service Record,Mulus,SiapPakat 
Hp: 0856-915-11111 


E 260 Elg'2003 black, Tgn I, intr 
rapi, kond trwt. Auto Royal BOS 
B1 n0 16-17 HP 0813 9999 8618 


E 260 th'2004 bin 2,Silver,Tan 1, 
Km 61tb,Terawat,Hrg 285it nego 
Hub: 99159911 


E 300 "11 AVG Panoramic Silver 
Km7rb Seperti Baru Hub 
0813-1945-1859 


E 300 AVG -Panoramic/ 2009 
Hitam,ATPM Krey,DynamicSeat 
masih grnsi.Hp:0856-915-11111 


E 300 Elg11 Ex display, blm nm, 
pildm on black,km 1200.1D1 PRO 
Motor 4507941, 0813 8180 3668 


E-280 Elegant 7G'2008,2Unit 
Msh Sgt Bgs Km Dikit Krdt Mct 
Mtrh 468Jt.085710859537. 


E200 kompresor 2005 VR'19 Km. 
30rb H 285jt nego Radio dalam 
168. 72791646, 085691904722 


E200 Kompresor 2003 Tdp 15jt 
Angs 7,5jtx47 Asuransi All Risk 
“th Hub 0838-7158-8811 


E200K/05 Htm Mengkip In Begi 
Km53Rb Lht Sgt Bgs S'Prkr CD 
S'System 285Jt 56163381. 


E230 Edisi 9 Th 2009 Silver 
Interior Abu-abu,KM 13rb,Tgn 
1,Spt Baru Hub:0816.199.6970 


E250 AMG Coupe B.New'2012 
Merah Hrmn.Kardon,Panoramic, 
Camera, 7GtronicVR.A9 
E250 CGI AVG Estate'11 Htm 
Pano  Kmlrb,3TV,ATPM,F.Ori 
Valentino Mtr 75903390/2 


E250 AMG Coupe'12 White Red 
Black Silver Velg 19 HK Full 
Option Ready Stock "Selamat 
Motor-BOS" Ph 021-29450837 


E250 Coupe & Cabrio, Black/ 
White Tahun 2012. Contact: 
“Gizelle 08577 111 2888” 


E260 Black On beige 2005, A/T 
Triptonic,  Jk.Elekt Kulit, 
Istimewa, Pjk Pjg 085777770686 


E260 Tiptronik Th 2001 Hitam 
Interior Abu-abu, Tgn 1,Kondisi 
Terawat Hub:0858.8090.9099 


E260'03 Elegant Htm Mengkip 
CD S'System S'Prkr Mis Km46 
Rb Krdt Mct 279Jt 33808458. 


-E260el905 slv kmS5Orb 339it tdp 
61/114C210elg 03 bick on beige 
sroof#A150 07slv it 32068988 


E280/08. 7Gtronik,Mtm,Facelift, 
Elegant,Int — Beige,Wondsteer/ 
bixenon/Low KM:08569884257 


E300 AVG CBU Limited ATPM 
Hitam/beige 2010 maret km 
10.000 hub 0217653366, 
0818901803, 08128832208 


E300 Th'2009 Indium Grey 
Panoramic Km.14Rb Grs ATPM 
Hub:Grand Auto Hp:0811105007 


E300AVG Silver Panoramic CBU 
2009 Brg mis ex Direksi ATPM 
Mercindo Used car 7982304 


GL500 Th'09,4-Matic,Black,Km. 
16.000,Spt Baru,P-2000.JI.Batu 
Ceper no.12C.021-93417878 


ML350 "10/11 Black Grand 
Edition Km10rb Spt Baru Ph 
021-29450837 


WIRA PRIHANTO 


New Eyes E260 Elg'06 Pmkaian' 
07 Hitam A/T Km62rb Jrg pakai, 
Trwt 360it Nego 081378570419 


New GL500 99/Baru Fclift 2012 
1,5M(HB 2M)Off # New E280 Ni 
ne Edition pk2010,Km.30rb,560 
it.Hub:0888 135 1818 / 6620338 


S 3201 '03 Silver Met Built Up 
TV Pajak Pajang Terawat Raya 
Jatiwaringin Ph.8660 6287 


5280 Th'O1 Hitam # ML320'02 
S 320L/97 Hitam,ors cat, istw 
Gunung Sahari 3/5 Ph 4259084 


5300 new Atpm 2008 black on 
beige 3tv orl km 14rb rec serv 
FORI prfact cond:08119910800 


5350 '09 Black-Beige, Like New 
Foptory 2Tvwacum,facelift'12 
«Hubungi : 0817.1859.127 


15350 Th 2004 ATPM Hitam Intr 
Abu-abu,TV,Koyless, Sunroof, 
Vacum 475jt 0858.8090.9099 


'S500L "01 Hitam, KM Antik" 
STNK Pning,Trwt,Brg Simpanan 
"JB Motor" 3808232/3808786 


SL 300/2010 Black ja Blak” 


Sep: 
Matro Kisbibaa ai KUA 


SLK 200AMG'11PalladiumSilver 
Km.1rb,HarmanKardon,Spt.Baru 
5350 RSE"10 Htm Km.10rb 3TV, 
Cam,Sun | Roof,H.Kardon,ATPM 
Valentino Mtr 75903390/2 


011, Silver 
Mila, Atprm 1 
ondicall:0t 5006 


INAL MO 
kn 


MP wrsusisai 


II New 2.5 Pajero Sport 2WD 
Ready Stock Hub Dewi Hp 
0816-1119296 


II New Lancer EX 1005 Baru 
Merah met, Cash / Kredit Mobil 
Jarang ada, Ready 1 Unit Hub 
5090ra:081213389689,92985279 


AII New Outlander&Pajero Sport 
Restok,FreeVkool, Bunga Ok.Hub: 
087589494733 - 081398950363 


AII New pajero sport bungadti 
/vkool/ bonus/outlander sport 
ready stk&mirage081218161780 


Grandis (GT) 2.4 A/T'08 Hitam 
No Pil,Kond Terawat,Istimewa 
Vista Motor Ph.021.9292.9668 


Lancer Evo 1.6 SE-i AT 2002 
Biru Metalik Radio Dalam 168 
72191616 / 085691904722 


Outlander” tx,mounroof,hitam 
2012 km 800 ful original H.315jt 
DP47jt a98,9t Hp:08567777656 


Pajero Sport 4x4 A/T Exceed 
Slver'09/10 tgn | km42rb No.1A 
pjk pjg ors mis C/K:0816948209 


OTOMOTIF | Mobil Bekas 


Pajero Sport Dakar 4x2 AT,Free 
V.coolkHadiah Langsung Yang 
Lain,Selama Persedian msh ada 
Kredit s/d 5th, Cicilan Rp.5,5jt 
Ready Stock Hub 0812133896 
89, 92985279 


Pajero Sport Excd AT White'09 
Good Condition JlJanur Elok Ry 
Bik PE1/2(Klp Gadin9)68566699 


2010 Abu: 


SuperGreatTruck BU Wbox form. 
A 2008 ex.Jpg type 6D24/6D40 
082112930709- 082122116789 


Hvssan 
AUTO ONE SLIPI 
GTR 2012 Track Pack, Reds“ 
##VR 19, Bose, Warrants 


Auto One Premium Cars Btg- 
021-29308685 / 08170707122 


Elgrand 2008 Hitam Black 
Leather Km 59rb, 
Tlp:92073692/37776777 


Elgrand2.5 Pth 2010 tg1 kmlow 
serv rec 2TV Acam sroof otoman 
vacum H.669jt: 085693956898 


GT-R "L1.White,Facelift 530HP, 
CBU Japan99sNewtisg nama 
pembeliyAlvin 081310888555 


Serena (2.0) CBU'06/07 Silver 
KM 48rb,STNK 1Thn,2 Sunroof 
Vieta Motor Hp.0855.111.9668 


Serena CT 07 Silver. PSB Auto 
SPBU Tanah Kusir ph 68383636 
1 72895801 Minggu Buka 


Serena HWS 08/09 silver ful ors 
3TV harga 189jt nego DP.39jt 
ang.ditan Hub:0856 7777 656 


Infinity G 375 Coupe New 
11SOM Jual Rugi Lsg.Nama 
899Jt ATPM BU Peminat Serius 
Segera Hub: 08777-009 3888 


Serena HWS A/T'08 Silver#CT 
AVTO8 New Mdl Abu2 tua met 
Istw Mulia Mobil.021-99023206 


Serena HWS'10 Hitam 3TV Krey 
Bagus Sekali — Hub” HP 
0878-7820-7722 


SIRAJAKREDIT 
GL Xtrail Srn March Ev Dp Kecil 
Klik Aplikasi Online 3 Jam OK 


Teana 2010 New Mdi Warna 
Ungu Km Krg Ibh 30 ribuan Tlp: 
92073692/37776777 


THE DJAKARTA AUTO 
.. GTR Black edition 08 
sll 08159555269/021 6310617 


X-Trail 25 CVT Autech 2011 
Silver4X Trail ST 09 siap pakai 
Ph 72798485-0821.12795967 


X-Trail Autech 2.5'2010 AT Htm 
VR22 F.Ors Whole Te Mg.2 Lt.3 
125 Ph.98855777-0812.9955577 


XTrail XT Putih'086ST Hitam'09 
kmSOrban tgn | Stnk ping mis 
Cash/Krd Hub:0816 948209 


If peuceor 


207 SIN Automatic'11 Putih kon 
-disi baik Hub: 0818712292, 
081905013029:081905026096 


Ji suzua 


Escudo 2.5 XL 7 AT'2004,Silver 
Jl murah 102jt,Tdp15jt,ang3,ditx 
35bln:5860.555/0813.8955.2078 


Grand Vitara, Thn 2007, Ungu 
Metalik, STNK Bln 4, Hub (021) 
28820011, 0811102838 


Grand Vitara'06/07 At JLX slver 
Swift'08 AT ST silver Tangan 1 
087885928000 MobilLand K.Gdg 


Karimun GX'05 silver 03-2013 
KM 73.500,R/T,AC dingin,mesin 
kering,trwb.jrg pk.HP:9590099 


APV, Pick Up, 100#baru, Angsrn 
Rp.100ribuan/hr Hub: Suzuki 
Radio Dalarn 7398213 


IL tovora 


IM MOBIL 
Prado 2.7 TXL,Black,Maret 2010 
Good Condition,tvtcam,Km17rb 
Call: 9190 7337 / 5422 0555 


AII Alphard X, SC, G HDD”" 
Vellfire X, ZG, V HDD New 
Alphard & Vellfire Wel Chair" 
Lexus "Facelift" RX 270 HK: 
“Harrier 2.4 Whita / Black" 
Land Cruiser 4.5 Ds UK Facelift 

& Prado 2.7 TKL / TX New #" 
ti FT 86 CBU White / Black ““ 
We receive ur car in best price 
'Arron'z Auto BOS 02165837777 


/NII New Alp / Vell X,5C,6 “ 
L.Cruiser UK Facelift 
Layus RX 270 “sx 
Garansi 2Tahun # 6 Bulan “ 

“Robby Jaya AutoCar “s4 
021: sooodet 7 021-70367088 


AI New Avanza,Frtnr,Inv,Rush, 
Yaris Disc Bsr.DP101/Bng 3,58'4 
1-5th, 99222979/085695573735 


Mphard 07 Facelift,TV Jepang, 
Kulit,Krey Velg 18,Mulus,STNK 
Panjang. Hub: 0816.810592 


Alphard 24 AS 2006 Silver. 
Radio Dalam 168. 72791646, 
085881182920 


Alphard 3.0 Facelift Th 2007 
Abu-abu Tua Met,Tgnl,Terawat 
M15Jt Hub:0858.8090.9099. 


Alphard 3,0 VG MZG '2005 war 
na Silver, Kondisi Mobil Bagus, 
Siap pakai, Hub:021-6827.6686 


Alphard AS'08Htm,Silver435,5jt 
HM2G/05/06 Htm380,Sjt (Nego) 
ph:58356865/5801264/66 


Alphard ASG 2007 2TV 2camera 
jok kulit ori KM 38rb service 
record Hubungi: 021-70636705 


Alphard AXL 2005/2006,8scat, 
2mntr,Ithr,bdykit,krey, Nett320jt 
081288519198/085710030882. 


Alphard G 18 Spkr "09/10 Black 
Vellfire V 18 Spkr "2010 White 
7263777ChristianAuto70774701 


Alphard G 18spkr new colour 
Pearl Gold, white,black, Facelift, 
'AlphardXAudioless Black, White: 
Vellfire V 18spkr DVD Facelift 
Black,White:RX270 Black,Silver. 
William Mbl 7269999/45877777 


Alphard G 2009 AT 2.4cc, km 63 
rb, putih mis, tgnl, STNK Feb 
18, no ctk, jual nego, Hubungi : 
08557807177 jam kerja 


Alphard G 2010/2009 Putih 
Silver PS,Km Rendah,kondisi 
bagus, DBS Auto 72786814-6 


Kiat Aman Beli Mobil Bekas 


BAGI warga Ibu Kota, ada banyak alasan untuk 
memiliki kendaraan pribadi. Jauh dari niat untuk 
bergaya, kendaraan pribadi dibutuhkan untuk 
kemudahan dan kenyamanan transportasi. 
Maklum, angkutan umum sulit diandalkan dan 
kalau pun ada, kondisinya sangat tidak nyaman. 

Jika dana belum mencukupi, tak perlu kecil 
hati. Mobil bekas dapat menjadi pilihan. Jika 
beruntung, Anda bisa memperoleh mobil bekas 
dengan kondisi prima dengan harga yang 
terjangkau. 

Agar tak salah beli, tentu saja mobil bekas 
tersebut harus dijajal. Tak perlu malu dicap 
cerewet. Lebih baik dianggap tidak tahu malu, 
tetapi tidak menyesal kemudian. Jika Anda 
merasa tidak pede atau tidak paham hal-hal 
yang harus diperhatikan, tips berikut dapat 
membantu. 


Untuk urusan mesin, serahkan pada ahlinya. 
Jika Anda tidak benar-benar mengerti jeroan 
mobil, sebaiknya ajak orang yang Anda percayai. 
Namanya mobil bekas tentu saja tidak akan 
semulus dan seprima mobil baru. Namun, 
setidaknya, Anda mendapatkan mobil dengan 
kondisi terbaik untuk setiap rupiah yang 
dikeluarkan. 

Selesai urusan mesin, berikutnya adalah 
kenyamanan berkendara. Pastikan Anda benar- 
benar nyaman dengan kondisi mengemudi. 

Ban alias kaki-kaki adalah bagian berikutnya 
yang perlu Anda perhatikan dengan saksama. 
Bagian ini menentukan keamanan dan 
kenyamanan berkendara. Pastikan tidak ada 
bunyi-bunyi yang tidak normal dari kaki-kaki. 

Untuk mengecek kondisi ban, cobalah 
membawa mobil melalui jalan bergelombang 


atau polisi tidur. Jika mobil terlalu mengayun, 
bisa saja shockbreaker sudah lemah dan mesti 
diganti. 

Cek pergerakan tuas transmisi. Jika 
bantalannya aus, biasanya pergerakan tuas tidak 
presisi. Rasakan juga tingkat selip di kopling. Di 
jalan, saat perpindahan gigi tak boleh ada suara 
berderak yang menandakan keausan transmisi. 

Satu lagi yang perlu diperhatikan adalah 
kondisi rem. Lakukan pengecekan dengan 
menginjak rem secara perlahan. Kalau ada bunyi 
berdecit, kemungkinan kampas rem sudah tipis. 
Di tempat aman, lakukan pengereman sembari 
melepas setir. Kalau membanting ke satu arah, 
kemungkinan distribusi kekuatan rem sudah 
tidak merata, bisa disebabkan master rem 
lemah. 

L/ACAJ 


AZA SENAYAN CP 101 BP 
IL. ASIA AFRIKA NO.8 JAKAR 


nonolog-coffee.com 


@ rasuion 


VOSTOK EUROP 


VOSTOK 
EUROPE 


Vostok Europe untuk Berbagai Aktivitas 


Vostok Europe 


wwwredarmywatchescom 


DOKISTIMEWA 


Namun jangan , Vostok 
Europe juga menyediakan bera- 
gam model lain yang juga cocok 
untuk digunakan untuk aktivitas 
sehari-hari tanpa mengorbankan 
karakter desainnya yang unik. 
Model NI Rocket GTLS sebagai 
contoh. 

Model dengan mesin otomatis 
tersebut ' mempunyai perpaduan 
warna yang serasi dengan elemen 
hijau muda dan abu-abu sehingga 
mudah dipadankan dengan berbagai 
tipe busana, formal ataupun sporty 
sekalipun 


Lain halnya lagi dengan Model 
GAZ-14 Limousine, yang mem- 
punyai karakter desain klasik ala 
Russia. Dengan kotak jam sebesar 
2 mm yang elegan, model GAZ-14 
juga dilengkapi dengan fungsi 
dual-time, dan merupakan salah 
satu model Vostok Europe yang 
masih menggunakan mesin oto- 
matis kaliber Vostok yang berasal 
Vladivostok, Russia. 

Bagi yang mencari jam tangan 
tidak biasa, tengoklah koleksi dari 
Vostok Burope, apa pun bentuk 
aktivitas Anda. P/ASPJ 


KOMPAS URBANA | JABODETABEK 


N1 ROCKET 
NH25A-2255149 


ANCHAR CHRONOGRAPH 
JS06-5104170 


Dari namanya yang “sangar, kotak 48,5 mm lengkap dengan 
Vostok Europe, orang mungkin fungsi stop-watch dan mesin 
berpikir bahwa jam tangan guartz tahan goncang sehingg: 
pabrikan di Lithuania ini mem cocok dikenakan untuk aktivitas 
dimaksudkan sebagai jam tan ekstrem. Going For Extreme, moto 


tif dan ek 


nal 
yang kedap air dengan diameter 


seperti 


trem, 
gi dengan model terke- 


tersebut. 


terbaru dai 


ai dengan ciri kare 


yang te 
lah satu identitas merek 


Vostok Europe 


as dan mask 


DOK ISTIMEWA. 


TIMWIGRANT) Jaa 
AA ——3 


VOSTOK. 
EUROPE 


GRAND INDONE: 


WArcHEs 


SENAYAN CITY 


Alphard G "2009 hitam “ss 
Vellfire V'2009 silver, Cool Box 
Alphard ASG '20064'2007 hitam 
Harrier L Pram'2005 silver 

Cygnus 4.7l "2004 black, n, view 
Auto Royal BOS blok B-1/16-17 
081973443756 / 085693721000 


Alphard MZG '2007 Black -- 
Kondisi Sangat Terawat,Full Ori 
7263777ChristianAuto80200698 


Alphard MZG 3.0 V6 Th 2006 
Tan 1, KM62rb, Warna Silver. 
Hubungi: 0815.511.6969 


Alphard S Gold Edition 2012 Hi- 
tam km rdh J.klt,Cold box,pwr b. 
door,nopil spt br. 0811936280 


Alphard type G 10.18 spkr, 
hitam, an sndr dr baru,km 10rb 
Hub:081381883788 


Alphard V 3.5 htm/08/'09 ATPM 
KM Low,Pjk Pjg,Cool Box,F-Opt 
"JB Motor” 3808232/3808786 


Alphard Welcab (Kursi Roda)/12 
Putih Hitam ..... Ready Stock....... 
Metro Mobilindo 021-65861571 


MlphardNewG garansi 3th ATPM 
J.kit 807,5Jt type X,7 seat 665Jt 
Kredit/TT.Star M.02170788977 


Altis 20 V A/T. Putih "11 
Leather, ESeat. KmJirb. Istw 
Pakubuwono VI/7.. ph7251893 


AT TOPCARS 


G,SGpacksIv,blck,white 


Mphard 


36 "GT" Awi 
10 White,Vllfir 


Sunter 
Panjang 


AUTO ONE KLP GADING 
LC A:5Uk 60 Anniversary Edition 
#eeBlagk, G.Condition 
021 458 585 189/ 021458 585 86 
SHP, 0877 7557 2286“ 


AUTO ONE PONDOK INDAH 
GT 86 A/T Lmtd White Km 1800 
zAuto One Premium Cars Btg- 
021-7203011 / 081389109131 


AUTO ONE KLP GADING 
LC UK 4.5 Facelift Black/White 
“RX 270 Facelift Black/ White 

WAFT 86 GT Red/White “si 
Alph 2.4 SC/G/S/X Black/White 
Velifi 2.4 ZG/V/X Black/ White 
Harrier 24 sIvedvd, 3cam,a.cond 
021458 585 89 / 021458 585 86 

kiki HP, 0878 8025 5549 “vii 


AUTOHAUSE IMPORTS 
RX270 Facelift wht,gry,slvr,bick. 
Pluit 66601313/Snter 29450773 


Avanza 1.3G Mnl'11 awal Hitam 
F Bgr istw ski km19rb 145jt 
Cash/Krdt :Agis 0857 82537202 


Avanza G 1.3 AT'11 hitam met, 
tgn 1 Ex.Org Asing,Sangat Trwt 
Sprti Baru. Hub: 0817.4859.127 


Avanza Veloz AT, Bunga 3,881 
Promo. September!!!” Ri 
Bonus Free Gps, Do 
Mub:(021) 29001090/ 


68966925 


(vanza/ G /1.3/ A/T/ Thn 2011 
Grey metalic/ Tgn 1/ mulus/ 
Hub: 088 1138 2439 


AAYUN JAYA MOTOR BOS 
Alphard SGG, Vellfire ZGV 
“#3iLeyus RX270 Facelift 
“Bursa Otomotif Sunter 
1921-6523555 


Camry (24) V,Facelift,A/T'10 
Hitam Mot,Tgnl,Spt Baru,Vieta 
Motor Ph.021.9292.9668 


Camry 24 V AT'08 Silver Met 
Tan | Bdy Mis skl Msn trwt Spt 
br Hub.Mulia Mobil.70978882 


Camry 24 V'2010 Slvr Km7Rban 
Byr Saja 94,LJt Bs Bw Mb1 Kond 
Istw Ph.30013988-33143179 


Camry 24”06/07 New Midi, 
Hitam, Full Ori,Km Rendah,Tgn 1 
Hubungi:0818773800 


Camry ZAV A/T th 2007 Hitam, 
tan I, km 70 rb, cat 1001 ors, 
bagus sekali Ph 6405217-18 


Camry ZAV AT'12htm met,tan1 
Ex org asing,sat trut,kond.mlus 
spt baru,jrg pakai 08174859127 


Camry 24V Matic Th 2007 
Silver Intr Abu-abu,Tan 1,Kond 
Terawat Hub:0816.199.6970 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Camry 3.50 hitam 08/07,new 
model,1005 Orsinilkm 26rb 
pake dr baru Hub:082161555569 


Camry V24 A/T'2008 Hitam 
asuransi J.Garuda 29 Jakpus 
Ph:02170845607081315088029 


CHOSEN AUTOCARS 
Lexus LX 570, Thn 2011, Putih 
Km.15Rb, Garansi, Mbl Istmawa 
K.Gading 29385555 / 70078198 


CHRISTIAN AUTO 

“#48 Alphard G 3.5 V6 “ sh 
«aw Alphard G 185pkr 2,4 “# 

kabar Alphard X 2.4 “tie 

Vellfire V 185pkr 2.4 
"# Valifire X 2.4 
" Landeruiser 200 4.6 BI 
# & RX 270 Facelift “ 
24 FT 86 GT Limited ““ 
17263777 - Call - 99931800 


CNN BOS - 6525888 
Alphard & Velifira All Typ4 


KCUK Diesel Va 


EXOTIC AUTO 
4 ET 86 GT Limited 
Lexus RX 270 Facelift 
“ik Prado 2,7 Audioless “ii 
« Harrier 24 L-Prem 
Land Cruiser 45/46 « 
Alphard SC A YAI LG 


PG 
pi: 7200099 - Ko, Yan 15846140 
Mei PRICE 
elift 


FANTASTIC PRICE !!! 
MphardSC,Velifire ZG Facelift 
Alphard G,Velifire V Facelift 
Alphard X, Vellfire X Facelift 

Mphard X Welcab 
Harrier 2.4 PL 
021-452. 


FJ Cruiser 4. 


Bra cw 
Mobilindo 021-6! 
Fortuner 2.7G AT 2006 bin 10 


Silver Facelift 2010 Full acces 
230it. Hub.0818 888 078 


Fortuner Diesel 2.56 A/T Black 
Tan-1 JlJJanur Elok Ry Blok PE1 
n0.ZKlp Gading)085219859494 


FANTASTIC PRICE !!! 
Lexus RX 270 Ultimate HK 
Facelift” Ready:Black, White 
Supremetar1524585/15866535 


Fortuner 2.5 G AT Dsl 011 Putih 
Velg17” Cush Ctrl, Panel wood, 
TVI,Estep,R.rack Fog LampJl. 
Tanah Abang 11/66 Ph 38433131 


Fortuner Diesel M/T'2008 Silver 
Pajak Bln 7,Bgs Skl,Tgni dr Baru 
TT/C/K, Jaya Mb1:0816.4844449 


Fortuner Dsl Turbo mt diskon 
spesial,Frnt TRD a/t putih ready 
10014 br Krd/TT.0816802477 


Fortuner G Dsl 2010 A/T grey 
IKI TV low km pjk pjg OTR 298it 
TDP.69it angs.9,Lit BRN Auto 
Whole TC M-2 # 081807705329 


Fortuner G Lux At'10 Hitam Mot 
315,5j4G Lux At'09 295,5it 
Nego 58356865/5804261/66 


Fortuner G Lux bsn,AT'05 Hitam 
silver#Harrier 24 Lorem'08 trwt 
globalAuto0816997809, 70771618 


Fortuner G TRD Sportivo Dsl AT 
2011 Silver VR17,TV,Jkit,R.rack 
Bodykit Perempatan Radio Dlm 
(PN15) No 59 Ph 7211118 


Fortuner Th.2010 Warna Hitam 
2500 cc Diesel, Matic Dijual 
Cepat Hub:0817 0163 298 


Fortuner,G Lux09,Slw,bns,tgnl, 
TV/DVD3,km60rb,pik pjg,Ori,Dp 
35I&C/K,0817767000,70670633 


Harrier 2.4 Alcantara 07 Hitam, 
PDB,TV,3Cmr,DTS,HDD,Jok Kit 
021-99687193-0815.9988.138 


Harrier 2.4 L Premium 05 Silver, 
TV Ori,Cam,MIs,Trwt,Siap.Pakai 
AutoMax 4585.7731-4584.6849 


Harrier 24 Lprem '09 Htm Km 
11Rb SrvRec SptBr, Heater Full 
Lexus,CSAuto 0812 108 1828 


Harrier 24 PLP "11 Silver 
Kmi0rb, Bagus Sekali Hub Ph 
021-29450837 


LC UK Diesel Black, White “ LC 
Diesel, ATPM, Black, Ready 
Stock " Selamet Motor - BOS " 
Ph: 021 - 29450837 


Harrier 2007 L-Prem Htm PBD 
Sensor Parking,Pik 1Thn,Murah 
0858222.22266, 08131958.0015 


Harrier 3.0 Airs Th 2003 Biru 
Tua Metalik, PowerBackDoor, 
3Camara Hub:0858.8090.9099 


Harrier L.Prem'2008Silver,Pajak 
Ith,Tgnl dr Baru,Kond Spt Baru 
TT/C/K,Jaya Mb1:0816.4844049 


Harrier Th'2004 2.4 AT Abu Met 
Khusus Pemakai,Hrg Nego,Jual 
Cpti. #4 0838 9093 3305 


Harrier2005 24 G, L-Prem, 
Hitam Mulus,Harga Nego. Hub. 
021-95238983 / 08979312561 


Innova 09 type V diesel AT 
hitam 'an sendiri hubungi 
087885257700 


Innova G mt,Luxury putih G mt 
grey "12 Ready 1005 baru Star 
Mobil. 02170788977 


Innova Type G AT'2010 Hitam 
Metalik,tgn 1 dari baru,mulus, 
trwt,pemakai hub:0816707981. 


Innova V A/T '2005 Hitam Met 
Mulus,Jok KIt/AC/TV/RadiorPo 
wer/ Jual Cpt"0812 8087 927 


Inova G AT th/06/05 Silver rnet, 
mulus,jok MB-Tech,Km 90rb,Hp 
Rp. 138jt Hub: 085719030625 


LC 200 4.7 Th'2008 Hitam New 
Model 3Camera E.Seat Cool Box 
Hub:Grand Auto Ph.6546952/53 


LC 200 Styling Package 2009. 
Putih Full Option Radio Dalam 
168. 72791616 / 085691901722 


1g Tebal TX'2011 Hitam km26rb 
Seperti Baru.......... 
Mate indo 021-65861571 


LC VX Limited 2006 Hitam 
“Touring, Hidrolik,Cool Box, Nego 
Hub:0813 9457 9813 


Lexus LX 570 AT 2010 Putih 
Km23rb VR18, TV2, Cmr, Jkit, 
Eseat dpn blkg, Air susp, C.Box, 
PBD,Sroof,Xenon,F-ors.Jl.Tanah 
Abang II no.66 Ph 34835051 


Lexus LX470 th 2000 Australian 
Style Vela 20 kondisi terawat 
DBS AUTO 72786814-6 


Lexus RX 270 HK Black White 
Ready Stock "Selamet Motor- 
BOS" Ph 021-29450837 


Lexus RX 270 Th'2011/2012 
Putih ATPM Grs 5th KM.3000 
Hub:Grand Auto, 6546952/53 


Lexus RX 270 Ultimate, 2012. 
Putih, Km.Srb, seperti baru. 
Pakubuwono VI/7... 725.1893 


Lexus RX 270 Ultimate”11 Putih 
Toni Ass AlIRisk Whole Te Mg.2 
Lt.7 Blok.D 26-27 Ph.70458685 


LX 570'08 Hitam Km.24rb” “5 
larranty ATPM. 
Mistro Mobilindo 021-65861571 


New Alphard & Vellfire Form A, 
"12 ReadyStock,TDP.104Jt Hub 
Olleya “65866879/65867427 


New Harier V6/3.0 airS pk05 Sil 
ver,3Camera,ful spec315jt:New 
Vellfire V,Full spec 2009:660it.: 
08881351818-6691102-5816187 


New LC 4.5 Facelift UK Version 
New Alhpard 24 Face Lift “ 
New Valifira 2.4 Face Lift ““ 
Accept Trade in Good Price “#4 
Valentino Mtr 75903390/2 


New Royal Salon pk.2002:175jt 
4 pk.2006(jenis MbI Mentri) Km. 
sdkt 100xori:425jt:08881351818 


PAKUBUWONO CARS 
Alphard 24 Wellcab. 
Vallfiro 2 


Rstock(021)72 


Prado ” TXL / TXL DVD” #57 
£ Call Us @ William Mobil 
K.Gdg 45877777/ PI 7269999 


Prado 2.7 TXL VVTI '05 Hitam 4 
WD Kulit TV DVD Bagus Sekali 
Hub 0878-7820-7722 


Prado TX-L '10,Htm,ors,Heater, 
Camera,Pjk Ith."Buana Sumber 
Auto”,Fatmwti 37, 0811118181 


PREMIUM MOTOR 
. New Lexus RX 270 Facelift .. 
/ogue Luxury & Dynamic Plus 


Previa 2.4 GL'2007 silver, Tgn |, 
pajak pjg. Hub : Auto Royal BOS 
021-26715296, 0852.8711.0100 


PRIUS HYBRID PTH ATPM 
Alphard V, bng 3,854,bsTT, dir 
tesmi, Mub: 02! 01816 


Rush th 2010 type G AT silver 
a/n sendiri tan 1 mulus 
Hub:081281224005 


SANNY AUTO GALLERY 
GT86 Limited, RX270 Facelift 
“##New Alphard X,,5C,6G" 

“New Vallfire X,,26 0574 
Landcruiser UK 3TV,Prado TXL 
Kgd 021-45853188/Str 6525678 


SIMPRUG CBU CENTER 
-Leyus CBU & All Toyota CBU-— 
-Best Price & Borgaransi-—— 
—Kredit & Tukar Tambah 
Surat Surat Terjamin — Service, 
S.Part, Body Repair 739.1513/ 
726M024/ 722.6383/ 72799999 


SIRAJAKREDIT 
Alphard LexusFtnr Inv Avz Yaris 
Dp Kecil Aplikasi Online Cepat 


Velifire 24 ZG / V// Z, PS / 
Aless “ Alphard 2.4 SC/ G/ S, 
PS / Aless " Selamet Motor - 
BOS " Ph: 021 - 29450837 


Vellfire Z'10 Hitam km 14rb asli 
tgn 1,2TV,Cam,VR18,x- wnt,full 
ors pjk pjg Cash/K:0816948209 


Vios (15 G) TRD'2012 Matic 
Silver,KM 100,Tdk Jadi Pakai 
Vieta Motor Hp.0855.111.9668 


Vios 1.5G M/T'09 Silver Jok kit, 
spoilerbdykit VR,km19rb Hg 
17dit nego C/K:0857 8253 7202 


Vios'07 AT hitam “Ist'04 hitam, 
full ors. Fan's mobil, PM Kema- 
yoran W no 6 ph 021-93336855 


WJMGKLP GADING 
Alphard 3.5 18 Speaker Black 
Alphard 2.4 G/S/SC/X Blck/wht 
Vellfire 2.4 V/Z/ZG/X Blck/Wht 
RX 2.7 Ultmt Felift Black/White. 
L.Cruiser UK Facelift Blck/Wht 
45843333-91668581-92120611 


Yaris Silver Metalik Akhir thn 
2010 Mulus Manual Tangani. 
Hub: 08158536000 


Menurun A5 Makan 8 Pen Mm 
Velifire Amazing aga 


16 aless Only 815jt 
900jt-Direct Bonus: 


6506666/ 1524070/ 


IN vowo 


XC 90 T6 AWD 05, 3.0cc S/M 
Roof,” Hitam,Telpon.JI.Gunung 
Sahari 3 No.5 Ph 4259084 


HW 


Caravelle 2.0 TDI'12/LongPartisi 
7 Seat/Full Home Thaatar/Km 
500. Hub : 0818.074.333.60 


Caravelle V6'02 hitam 1lseat, 
TV,JkIEC box#GL'00 TV,Cbox 
istw. Gn Sahari 3/5 ph 4259084 


CHOSEN AUTOCARS 
-New Beetle TSI, Pnoramic Roof 
Elec.Seat.J.Klt, Turbo, Koyless, 
Black&Red, F. Opt, Ready Stock 
K.Gading 29385555 / 33522239 


Golf GTI 2.0 A/T 2007 Hitam 
Metalik, Mulus,Trwt  AutoMax 
Gallery 4585.7731-4584.6849 


Golf GTI'07 Silver Low Km C/K 
Wijaya Auto Car's Jln Alternatif 
Cibubur No8: 082136134636 


Sciroceo 2.0 A/T 2011 Hitam, 
ATPM, Full Opt Mahal Hi i: 
“ir Hp 0813.1610.1979 " 


Sciroceo 2.0 AT,Grey th 2010 
Sroof,Eseat,Leather,Km7rb,R19. 
Gall...(021)725.1893/727.90162 


Scirocco 2.0 Th'2012 Putih 
Km.1300 Panoramic Grs ATPM 
Hub:021.97979763 


Toureg 3,2 A/T 2004 Hitam 
antik trwt jkit,lux,siap pakai jl 
cpt 385it nego:085711130383 


MOBIL DISEWAKAN 


IA2,A3,Alphd,S,Apv,T.avzjlnv, 
Nt.tr/mg/bin/bdr. Smart.” 9808 
1101/20613191/081932005110 


A.A2, A3 Alfa, BMW, T.Avz, Inv, 
Kjg 3 jtan. Binan/thnan.WM RC: 
71122331-47884275-68739971 


MAzalphd 12jt, avz, inv, xtril 
8jam225 12jam250,bln/thn prsh 
disc Sinar 4500099, 83932888 


AA4, New Alphard 2012, 
Vellfie.V,Fortuner 1 jt Nabila RC 
081280070140 / 081281877877 


Avz,xna,rush,trios,apv,Ivina , dll 
Asaco: 0811189259/70593957/ 
4716390. Trma Titip Joelbonjo 


Hyundai H1, Pregio (12seats), 
N.avanza, Corporate welcome. 
call 2707-1112 / 085693770078 


T.Aphrd,Cmry,Ftner,Avz,lnv. 
Xtrl,Mrc,Jgr,Prgio,Wedd — Ttpn 
Mmpng RC:7973703/93035546 


T.Avanza,Inova,APV,Nirmala RC 
7423063 / 7409467/74715030/ 
08551021922 R.Stock B.Price 


Tell 2012 putih 2,5jt wedd car 
no OLcmry,invnew bmw,mrcy, 
new avz, 70537429, 96267384 


NwMIVT.kig,Inova,avnz,S.apv 
12jam27SrbwdriverZamus24jam 
7266118, 70487507, 93681031 


MOTOR DIJUAL 


Sporter XR1200 Km.3rb,09(ma 
bua)silver doft tgn! drBr,konci 
serve Lkp istw hb 60555981 Bks 


otomotif Pansus 


Untuk Informasi lebih lanjut 
hubungi bagian iklan Kompas 
2567 6000 


38 


KOMPAS / KLASIKA / 


Rabu, 19 September 2012 


PROPERTI 


9 


PENTA 


SINCE 1992 


nga 


Mmirvat 


MELBOURNE 


PAMERAN PROPERTI & FINANCE 


UN 


Yogyakarta 


(ereremea CY awnvcemrs 


BAHAN BANGUNAN 


Itap baja Bluescope ZA/GI 
floordeck,almfoilpbrk Isg Ma- 
Jatruss 6269177,buktikan 


Atap Baja Ringan Unimitra Ke- 
kuatan Ganda, Kokoh, Bergaransi 
Ekonomis Hub:17885085 


Bala, Ringan & Renovasi Atap 
Australia Design “#4 
KaryaTruss86610537/68799558 


JL. Laksamana Adi Sucipto No. 00 Dl Yogyakarta 


» JL Matraman Raya No, 160 Matraman, Jakarta Timur 
» JL Laksamana Adi Sucipto KM 7 (Utara Fiy Over Jantil 


Hari : Sabtu & Minggu 

Tanggal : 22-23 September 2012 

Waktu : 10.00-18.00 WIB 

Tempat : SHANGRI-LA HOTEL » 
Bandung Room (Lt. 3) 
Jalan Jendral Sudirman Kav.1 . 
Jakarta 10220 


(021) 300 29 388, 


0813 8181 8128 


info@pentaproperties.com.au 


PREMIRA 


Kunjungi Pameran kami di 
BTN Property Expo 2012 
(Booth No. 25) 22 s/d 30 SEPT 2012 
Jakarta Convention Center 


investasi PALING strarecis 
DI YOGYAKARTA 
HAK MILIK STRATA TITLE 


OPERATOR HOTEL ACCOR KELAS INTERNASIONAL 
FREE 30 STAY POINT SETIAP TAHUN 


SUN Mi 


men sungramaraLam 


Dinding/ Lantai/ Beton Ringan, 
@uipanel,3mx60cm,mrh,cpt prak 
tis,thn gempa. Hub: 0815 8503 
2287/ 0818989368/82196895 


Gipsum Murah t'psg 50rb/m 
Rangka Hollo,List Profil. 021851 
3339, 99465817, 01283616235 


Jual Material Baja Ringan 
(75,C60,C50, Bersertifikasi dan 
diakui oleh Pemda DKI Hubungi: 
021.17861618 / 021.37577688 


For mare information & Marketing Cannultant: 


02 
@9274-487474 


« Tidak ada larangan kepemilikan properti bagi orang 
asing & tidak ada batasan unit yang dibeli 

Penta memiliki projects di Sydney & Melbourne 

« Apartemen dan rumah dengan 1, 2 dan 3 kamar tidur 
Dekat sarana transportasi, universitas dan sekolah 


« Harga mula 


Kantor Jakarta Kantor Surabaya 

Bellagio Mall Ground Floor OG-28 Pakuwon Trade Centre 

Kawasan Mega Kuningan Barat Lower Ground #A6 -06 

Kav E4-3 Jl. Puncak Indah Lontar No. 2 Surabaya 
Jakarta Selatan Phone :(62-31) 7392207 

Phone :(62-21)300 29888 Hp.:0819 3863 1273 


OTOR 


1-70709271 


Pintu Beton ringan, tahan rayap 
1 air 210x62xMcm warna solid / 
kayu 33kg 690rb. T: 82496895 


DESAIN INTERIOR 


Jual software design Interior. 
Bsa decor ruang sndri, baik 
tuang ksong/decor ” ulang.Tdk 
prlu ahli komputer, Praktis, 
mudah & cepat.Ccok utk usha 
furniture, keramik, dll. Hub: 
021-3502345/08129000500 


i dari AUD 450,000” 


» Free 3 bulan fee untuk management baru 
« Free konsultasi properti & finance 


Kantor Melbourne 
Level3 

480 Collins Street 
Melbourne 

Phone :(61-3) 8610 6962 


www-pentaproperties.com.au 


Kantor Sydney 

138/418 Pitt Street 
Sydney Australia 

Phone :(61-2) 92125522 


“conditions apply 


Berminat Hub : 0816791995 


Gratis,DesainArs.Modern/Mnim 
alis, Bgn/Rnov Rmh, Ruko,DII.Mu 
Iai2jt/m?PT,MP 0813.1424.1383 


Knp Desain Interior Yg Biasa klo 
bs yg luar biasa?? Hub. 5384848 
Free Consultation! Term & Condi 


Luks Decor 087781177117Sedia 
& Pasang: Wallpaper, Mural 
Carpet u/ Rumah & Apartment 


INDEKOST 


Cipete Raya,1BR split level 45m 
Studio 56m,Room 25m,FF5min 
fr Citos sdg Disc:085287593131 


Kost bln850rb,hrian75rb,AC,TV 
Sbed,kmd,pt bbs-ampera 6/20,6 
sahari sbrg Mg2sguare 6411885 


Trima Kost Krywan/Karyawati 
JlLautze Ps.Baru, Keagungan, 
GjhMada Hi 60959,6390344 


(duwaL 


Nirlangga Mega kuningan880m” 
xidra na 51401000 

812 1000 1002/ 

lovinajakartaGgmail.com 


Belleza" 3BR,156m,PrivateLift 
Kintamani'“3br,140m,sewa/jual 
Teras':0817 730 225""750 9553 


Casablanca Mansion Apartment 
Dijual, 3kt, Full Furnished Lt 
76m2. Hub: 081 131 6020 


CBD Pluit/Emporium,3Br,69m', 
Lt5, FFSelatan,Ppjb,Rp.950jt. 
ProRealty/Adjie Liu 70907515 


Essence Dharmawangsa Apt.2 
BR, fully furnished lux marmer 
hrg 1.9M nego 081213878788 


Green Central Gajahmada 2BR 
63m,Lok strategis Jual Murah 
Hub 0817191133/08164809409 


Mediterania Palace Kemayoran, 
3KT,full furnish, LS.73m?,800it 
19.081286286313/ 0818798966 


MOI Apt Gading Resort, Klp 
Gading,RayWhiteSguare,Posma 
0878 0878 9040/2791 9222 


Pesona bahari apt Is:127/115m 
3kt#1,3kt hub: Century21gading 
0818785870-93528978-1517272 


St,MoritzApartment SeptPromo 
Tanpa DP,Cicilan 20jt /Bln, Sunit 
Pertama, Hub: 0817.01,99278 


Syailendra,333 Mega Kuningan 
Sudirman Park 3br bagus murah 
Jual cepat "“ 0816-1889947 "“ 


The Mansion @Duku Golf Maha 
karya terbaru @Asg,hrg perdana 
hnya 4jtan/bln. 081510087082 


(DISEWAKAN 


Casa Grande Residences, Kota 
Kasablanka, New, 18R, 51M, FF, 
sgt Igkp sekali, Hub 0811114747 


Hamtons Park Twr B/23G,2KT 
5bm2,FEView TB Simatupang 
082123075176 eralaks7394510 


Kemang Mansion Apt for Rent 
18R BrandNaw Fully Furnishd 
SgtMewah T.0818-06-18-18-18 


Sudirman Park — Apartemen, 
disewakan 2 Kamar fully Furni 
shed, 2AC ,LCD TV.7it/bln Nego 
min Lthn,Hub: 0818 0898 8009 


RUMAH DIJUAI 
| BODETABEK 


AI.Sutera-Renata480/349,Onyx 
250/200, Olivia 20/20, BSD 
Caspia 12/73, Puspita 350/250 
ta CB Gracia: 53158200 ““ 
#Ewi:0819.0898,0000"""“ 


PROPERTI | Kamar Anak 


RUMAH DIJUAL 


DIPASARKAN 


RUMAH 
EXCLUSIVE 
HAK MILIK DI 
CAWANG, 

3 KAMAR TIDUR 
HARGA MULAI 
2 MILYAR 


AR 


Di FD 


08179 980 089 


| BODETABEK 


BSD“Frangipani,8U! New,3#1Kt 
210/185,F.Furn, G.Invest “Lisa 
33330001 DreamTeam29211700 


BSD,Ritzone,J.Cepat! Limited, 
250/175,Kt.3#1,G.Invest"“Gitta 
93855660 DreamTeam29211700 


Grand Duta, Hot!! Invest@Tgr 
Rmh 2Lt, 460jt-an, Lmtd, strgs 
Heri 99970739 “DH 54202290 


Grand Galaxy City, Miliki Rumah. 
2kt, 3KT/Angsuran Rp 434/Bin 
Bng 08, DP 6x, Hdh Lasy Mtr 
Honda Scoop 5500 


SumBek Maple It/1b144/125m? 
Rp1,8M Nett,Surya RWHI 0819 
30113155/68/50266/88387130 


Suvarna Padi(Atsut Group) Rmh 
LtMulai, 160M2 & Kavling 
Rp.836 Jtan.Good Invest.Grhaki- 
ta: 021-5389968/085814972261 


(JAKARTA BARAT 


Duta Mas 12x24,211:3,65M:Ruko 
Psr Baru 4,5x22,44t:2,95MSwh 
Bsr 4,5x15,314t:2,25M,Ng.Sauta 
6611888-08158318999 (Ny.Tan) 


Golf Lake,uk.8x15:8x20:10x20m 
Mrh:V'Bgs:Danny 082160601992 
"#Century21 Mediterania2”" 


Jl.Hemat 1-Jelambar,7x18m? 
24t, SHM" Jack-RayWhiteM2 
0855 116 5552, 6126969 


Mutiara Palem. Murah! Pan 
2ltsFull RenoviHdp taman, 
House LN apado1 en 11000222 


Permata Buana J.cpt rmh mwh 
321/820m2 dpn tamans.pool & 
200/500m? “0815 8744 066” 


Puri Indah " Jual Cepat " Lt/Lb, 
300/240m2  SHM,Pam,lokasi 
bagus “ 0815 8744 066 


SYNERGY HOUSE PROPERTY 
Permata buana new 160/370,3It 
Mewah, albert 0817.787.151 


SYNERGY HOUSE PROPERTY 
Puri indah tanah 264m 16,5jt 
Permata buana144m 21t & 3It 
New & 2nd 0852.11.57.58.59 


SYNERGY HOUSE PROPERTY 
Puri indah 344m 3lt jrng ada! 
Hub. Albert 0817.787.151 


T.Ratu,Bikg Grj.S.Jordan (BU) 
murah,mewah(12x15)SHM,baru 
2Lt,Kt'9r1, Hub: 08161159003 


Tanjung Duren, “Rumah Baru' 
1lx1l, 2,5it,jual cpt, peminat 
Serlus Hub:Fendi 0816 1821290 


Villa Meruya,Dijual Rmh Baru, 
Developer, Indent, Ls 160m2 / 
168m2, 2Lt, 4#1KM, HGB. Hub: 
68997878 / 58902565 


(EC JAKARTA PUSAT 


Cmpka Putih,Tmn Lagura Timur 
5#18R,21t,250/350 Jual Cepat 
3,2M 08164809409/0817191133 


Ji-lembang742m JI.malang658m 
Jl Mangunsarkoro 60770963 / 
0818311110 / 081283223627 


Kartini 3 Ps.Baru jual cepat 
Rumah Kost 33 Kamar,terisi 
Tull, hub: 087887696966 


Kemayrn-Springhill-TownHouse 
(10x25) 3Lt#1 Bsmnt,AKT,6KM, 
2KP,Lift#Pool#Grsi 6 Mbl, Golf 
View,H:6,8M:08123333 3378-TP 


Menteng/Kuningan daerah elit 
bbrp rumah/kantor jual/kontrak 
08128136080 / 0218620985 TP 


Rawasari Barat Raya/Cempaka 
Putih,413 / 400,SHM,Cck kantor 
sbrg lap bola,hub:081510617777 


(C JAKARTA SELATAN 


Ada Pro Bintaro sek.5 fugah, 
res. 382/400m new 
bagus hrg 2,7m - 0816 26001 Fa 


Aditiawarman 1450-Brawijaya 
620 B.New,sepi&320 htg tanah 
Wolter 400-Radio Dalam Ry 650 
Wijaya 750-Polim 300-Laksana 
360-Cipaku 600-Gandaria Tah 
100 sepi-Singamangaraja 1350 


Cikajang Ry 290-03118881298 


AIRLANGGA 320M 
Ciniru 200m, Cipaku 380m, Hang 
Jebat 300 m. 081288554555 


Alam Asri“PI# 298/300, S.Pool 
Duta Permai,426/525,5.Pool,3Lt 
Pinang Perak,120/85,Hrg Nego 
Regina Realty-081.310.54.2007 


AAndil Pro“JI.Nangka-Jagakarsa 
1005/600 SHM S.Pool jual cpt 
0817.150.172/0812.8300.8090 


Andil Pro“Loka Indah-Buncit 
Komplek 444/300 SHM Jual BU 
Maliki”"0812.949.6887 


Asemdua Cipete Rmh Niaga 3 
It,Lt/b.128/230,Tlp,Pam, SHM 
1087771186903/08176476146 


Bintaro 5, JlPuyuh Timur II, 
90/130m2, Dekat STAN, HGB, 
Jual Cepat.08129066348(TP) 


Bintaro Permai, The Butterfly 
Residence 25unit, Ready 21t, 
1LOASM 2kt Lt148/81,Fas S.Pool 
C.House,SHM 02170770991 


Brwjy 350, 450 & 700pl,pangPol, 
drmwgs 17.5m,700210,krtngara 
3708470, srwiya, gluh, adtwrmn 
1300m,trtysa nw650,cpku,cbber 
7.5m,2400-30 bgs0818902323 


Cipaku Area 220/300m 7.5M 
Ciomas 240m 6.75M “Gandaria 
Satu 240m 7M “Tulodong Kav 
300m 35jt/m “Hangjebat 300/ 
400m 10,5M “0812 13878788 


Cipete "370" dalam komplek 
5kt/3km,garasi 2 mbl,aman,asri 
"RWGandaria " 0816 869 482 “ 


Cipete 140047jt, Bdn, ghru1800 
mwr 400,tp Sirng5,5,L.bls5500 
@4jt/7Rb-1ha 0818902323 


CIPETE 200M1,320M,500M 
1000m Murah semua ada 
Bangunannya Hub081287258737 


Cipete 940/800-2Lt Spr lux,Lux 
ury pool sauna full jati,marmer 
Italy Jrg Ada Ph.087777928932 


Cipete, Cldk, Ftmwti Ry //150m 
200m, 300m,400m,500m,1000m 
Prime Property“021.92586349" 


Cipete,JICptKos2n300/450:Kt11 
Kmll: klm rngslpaviliunylrwan 
081933030663 Lihooker5388899 


Cipete,Sawo,Lt.330/348,21t,shm 
5kt5km,hdp utr,bas,jrg ada,jlcpt 
IntitamaProperty081311404193 


Daksa 850,Lamandau 845 & 500 
Tirtayasa 900,Ray White KD 
7263456" “0813.1500.5394 


Dempo 270,Cipete 400/730(BU) 
Mampang 1200 ( Bs u/ Usaha ) 
Kalibata 320, RWG 0816874162 


Gandaria,265/200 Hitung Tanah 
MPR, Cilandak, 415/300, SHM 
Regina Realty - 0816.1719.5453 


JlAntena VINRadal) Ls 649/300 
1 line, HM, listrik 4400, Rumah 
Tua hdp Tmr/Brt, 0816737788/ 
93068168 / 08176499632 (NB) 


Kby Baru,Blok A-Rumah Kos? an 
200/400 rmh ok, basement, 2kt 
Income 27it/bin, Hrg 4,6M Nego 
Radio Dalam 150/500, ALT,L2KT 
Tmh ok, income 30jt/bln Harga 
Rp/AM Nego “ 0812.984.7722 


Kby Baru-Panglima Polim Raya 
1050/1000m-Komersil-Area Cck 
U/Hotel/ DII—--Hub:0816780788 


Kby-Baru, Ahmad Dahlan, 480 
Jrg Ada--Stratgs—-cck utk usaha 
ELITE: 7257828/ 0812 1068 632 


KbyBaru,Sinabung Il,Lok-bagus, 
Strtgs,Cck rmh tinggal,900m2, 
SHM.Ph:7210101,71688289/90 


Keb Lama"Kbn Dea 
Jalan Lebar "“Murah"“BU 
Regina Realty-0815.118.911.47 


Kemang Dalam 800-Kemang Sel 
1050 bestloc&900 lux,expatloc 
Ampera Raya 120052000m BU 
Kenanga 1000-TP-08118881298 


KEMANG DALAM 800M 
1000m, 600m, 500m semua ada 
Bangunannya. 081287258787 


ColdwellBanker Radiant7501889 


Sanaba 850/450-resort style 

oo: -0858.8550.8115 
ColdweliBankerRadiant7501889 
Pancoran ““ pengadegan ““ 
203/350" Rmh Cantik J'Cpt 
Dina:081311361541 ERARadian 


Pancoran Rmh Kos,21t, 633/394 
7e1kt Se1km,6M nego,hub 0815 
13885599,88487130,90288996 


Pejaten”Pejaten Ry"315/270” 
SHM" B/New'" Lok.Bgs" J'Cpt 
Dina:081311361541 ERARadian 


Perum Casamora,Cilandak,219/ 
330,KT3#1,KM3-1,Rm.Br,5,2M 
n6g0,0817767000/02170670633 


Pi-Alam Asri--300/450m---SHM 
Full Jati-Dpn Tmn-—Prime Loc 
Siap Huni---Hub:0818 1037 88 


Radio Dalam Rmh ada Kos Lt373 
/1b400, Shm,Jalan2Mobil, Strata 
-gis 400m PIM 0853 1025 8815 


RAY WHITE MLAWAI 
Dkt | cipete"210/350”192/175 
300/450komp,B.new “pool Jcpt 
Cipete390/500“pool''strategis 
Cipete“298m“Rlama"Tng”Jcpt 
Gandaria”413”Jln bsr'u/usaha 
Shinta“7202929,081288071130 


Simprug Garden, 756m?, SHM, 
Investsi Bgs!-—19 Juta/m? Nego 
ELITE: 7257828 / 08161952286 


Simprug Golf----782/400---pool 
timur—jarang ada-08118075875 
ColdwellBankerRadiant7501889 


Sinabung, Keb-Baru, Lt.306/450 
7kmt,3kmd,Shm,bbs bnjr,strtgis 
IntitamaProperty081319669281 


THOMAS MURA 


Kemai 


0-1, 
Dodo"0816.164, Teng: Tata 


THOMAS MITRA 
Cipete 
281/260-—sTw. House-—Asri-— 
114/300-——-5.Huni-—Lingk.Bgs 
930/1000--B.New-Lux—-Tenang 
Dodo"0816.164,76897211221 


(JAKARTA TIMUR 


DurenSawitJIMesjid AlWustho 
dibangun komp marbah Jasmina 
Residence 16unit rmh lux baru 
hub 8621882-92273601 


JtWrngin Pd.Gede trwat tdk 
banjir 400/200 sdh renov 2lt 
SHM 1L6M (Ng) 081808189189 


Komplek AL Jatimakmur Pdk 
Gede Lt94m/Lb60m SHM Jual 
Cepat Hub 0816-745-177 


Kota Wisata Jual murah Cluster 
Coastvile blok SC 1 Ls.220m2 
ti bagus hub:0852-2238 3323 


TmnDuren Sawit RmhBr,Lt180 
Lb300m 4#1KM,FulFurnish AC, 
2.2M :36767156/087876634728 


(C JAKARTA UTARA 


CENTURY21 MEDITERANIA 
PIK-Walet 15x17, 2,5Lt, Kon Ok 
S.HunijJ.Cepat,Murah,Rmh PIK 
Disewa 15x17, 2Lt, S'Furnish, 
Disewa Rk gandeng 10x24scck u/ 
ktr,bank,showroom.0818498513 


CENTURY21 MEDITERANIA 
Pluit Putra Kencana 270m, Utara 
Bgs Hrg Ok !!0821 2525 7080 


CENTURY21 MEDITERANIA 
Sunter Danau Indh 12x25jLok OK 
Murah, Jual Cpt,BU/0818498543 


ERA MAX KG” Mitra Gding Vila 
7x15,8x18,2Lt,Clust“ "Mei Mel: 
0812.8111.889""021-68767989 


K.Gdg BGV rmh420-970m&Kuta 
1040/2000,huk,superlux Klasik 
Furn,BU 52M. hp:081283170375 


Ip Gading,Cengkir Brt rmh baru 
6x17 1b,225m dkt 3km hdp 
utara,shim,hub:021-32621011 


KIpGdg”JI.Summagungl“Lt.225 
(9x25)2tkt,Marmer,dkt Jln Raya 
Murah 0818701179 / 71158911 


Pselok6x20 2lt,nirwanagardn tr 
sewaplumpangsemper 18103"08 
158128735/32252250/45845325 


Sunter Danau Indah Barat Raya 
12x25m,2Lt,4#1Kt" RWhiteM2 
Yoppy 085289899910,6126969 


IM TANAH DUuAL ——) DIJUAI 
| BobETABEK 


Alam Sutera Buana 5 LS 350, tlg 
gading serpong LS 160 mtr 
081317111138 - 97111138 


Bks,tnh L819m2 daerah Prgu 
dangan Industri Estate, Cipenda 
wa Baru,Narogong H.800Jt 4 
toko&Kontrakn 08577213590 


BSD TGiriloka 592m? -7,5it/mv 

A.Sutera 1000m?-1lit/m, view 

danau“CB  Gracia:5315.8200 
AE RIKO:0B16 1818 605" 


Jasinga 60 ha buat perkebunan 
ada sungal, hrg 20 rb Sugi 
081213382202 


JlMustika Sari,Bksi Brt,5000m, 
SHM,Tanah Sdh Dipagar Beton, 
cek utk prumahan 08568637777 


Kampung Melayu, Kecamatan 
Teluk Naga, Desa Pangkalan, 
pinggir jalan rayajkolam renang, 
£ 1.25Ha.Hub:0812 888 9299 TP 


Krwc" Kav ImamBonjol,1405m, 
Blvd,SHM 10jt/m nego" Dewita 
97721417 DreamHome54202290 


Metro Permata 1 blok F 1 / 48, 
16x25,Tmr.Lilyan 0818 147887 
Informasi Properti 581 1991 


Modernland” “jual cepat Grand 
Golf 4 uk.14x22 hadap sela 
ttan'"192709579/08164816079 


Ry Parung,dkt Perum Bit Dago 
2Ha,SHM,5km dr BSD,sdh dipgr 
47210099 / 0816.1918.1064: 


| JAKARTA PUSAT 


Csterra"KavPsrBaru 618m,SHM 
cek u/Hotel,Gedung,IMB u/ 6Lt 
Toni 085692938787 / 5874333 


(JAKARTA SELATAN 


/Antasari1000m“SHM,Cck utk 
usaha/ruko'istrtegis, Ray white 
mlawai7202929,0815132016 


BSD 12Ha Shm''hanya 5km tol 
Parung 4Ha"Shm“0811871641 
Professionals Kemang 7195522 


Cinere dkt Cinere Mall Luas 
Tanah 2819m2 SHM Pinggir 
jalan Hub : 085218129990 


JlBeo Bintaro Permai, luas tnh 
830m?2,SHM,Hubungi :021 681 
96 338 / 0813 8612 0009 


Permata Hijau-Terusan Zamrud 
810m-—-ngantong--08129775705 
ColdwellBankerRadiant7501889 


"In JAKARTA TIMUR 


JlKayumanis Jatinegara Jual 
Tnh/rmh bangunan lama 600m? 
SHM Hub: 081286135430 TP 


IC JAKARTA UTARA 


Kav Tampak Siring Raya 30x40 
Kotak, RayWhiteGading 4515993 
Meiliana08128062828/68894826 


Muttiland BGM, Crystal : 15x30 
Utr/Walet 10x30/Jrg ada/Murh 
Hub : 56983557 / 08998375115 


Pantai Mutiara ,kavling darat, 
13x36m,1500m2,hadap taman, 
Jual TP, hub 081617117527 


RayWhiteGading Cacing Raya 
Lt:27Ha,Tnh Darat berpagar 
Hub :Lia 0818 193 719/4515993 


RayWhiteGading DjlKavindustri 
Marunda75x400Tnh Darat Hub: 
Lia 0818 193 719 / 4515993 


Sunter — STS,6x27:7x27:9x17,5 
Mernawati Ray White KGB" 
0816 131 8881 / 95901638 


RUANG US| 
S duuat 


Bang.pabrik&tnh di pulogadung 
KIP Jaktim It/Ib 7.416/2.743m3 
SHGB s/4'2023 Hub. Iwasaki/ 
Samsul Ph.085890883849 (TP) 


Bangunan Pabrik Jababeka II 
LT / LB : 3.862 / 949m, HGB 
Rwblkm 7398833”08159443736 


Berdikari G.Serpong,Rk-Bolsena 
A4,5x15m,3Lt"Henny 0818 98- 
6788 / 7079 6788 / 54216555 


CENTURY21 MEDITERANIA 
Rk.Central  Parks4,5x15,4LtHrg 
12,5MsErni Chang OB! 1882 832 


ERA Susila “““Open House" 
10-29 Sept 2012” Epicentrum 
Walk Office Lt.7 Unit 7038 
Komp,Rasuna Said, Jkt“ Hub: 
08161941409“"081316212628 
##KWIN:0812.1942.8874" 


Gdg Bizhub Komp Pergudangan 
Lok Stras Puspitek BSD Harga 
Mnrk PPS 54215678--51212188 


Gdg kbn Merunda5170m/4300m 
9600m/10390m,lok.stgs,dkt tol 
087780030372 eralaks7394510 


GdngGrahaSimatupng 360/2985 
LILtsBasement,200 KVA,LLAC 
HGB,RayWhiteGading 4515993 
Meiliana08128062828/68894826 


Ged,baru4,SIt“Simatupang area 
1800/3600“Ged.Pondok Pinang 
1000/2800, Hub “0812 9900 457 


Gud Ekonomi 3inl B/T 375/150 
Jl.Raya Pantai Dadap, 990jt 
(water front City) 08126080578 


Gudang 2 Gandeng.Tmn Tekno, 
BSD. Lt/Lb. 1.080/750. Jrg ada 
“Hubungi : 0857-7704-2005" 


Gudang Dijual Jababeka Tahap 1 
Lt800m Hub Yizreel Property 
0813-8100-9009 


Gudang Plat Besi/ex pabrik baja 
Dijual Murah strgs di Kawasan 
Industri Modern.L.Tanah 1,5HT, 
Ls.Bangunan 9000m? PLN 1,Sjt 
Watt,ada tolp,mess 12kmr,siap 
pakai.Serius hub.0815.8151118 


Gudang w'shop,Duren Swt 7300 
/1000,Akses Bus,JI.Lebar"ERA 
Graha 765.3888/0817.999.2383 


Gudg Tambun City 305m 1,5M 
ruko54m 1,5m,SuryaRWHI 6875. 
0866/081932113155/88387130 


Pabrik Cikembar Sukabumi Lt. 
10Ha, Bngunn2Ha, Rp.850rb/m 
Ray White Gading 45855656 
Melliana08128062828/68894826 


Pabrik(Ex) Pasar kemis 1h/5000 
Cikarang 31000/7000,Cikupa 
6000/4000 Sugi:081213382202 


Rk Balikpapan 1 Cideng Tmr 8ys 
& Meh.iRwan 0819 1617 1888 
Informasi Properti 581 1991 


Rk Daan Mgt Prima.Huk,ex.bank 
Mewah, Alt, 176m2. “RWMK" 
6627007 / Fen: 083898989268 


Rk.Arteri Pdk Indah” “8x18”5Lt 
lift mbl,cck S.room,tdk und.pass 
ReginaRealty-0815.118.911.47 


Ketika Si Kecil Meminta Kamar 


SI kecil mulai beranjak dewasa? Tentu pada hal-hal yang baru dilihatnya atau Anak yang sedang bertumbuh 


menyenangkan melihat anak Anda cerita teman-temannya. Mungkin mereka — biasanya mencari-cari sosok yang ideal 
tumbuh dan semakin besar, Namun, melihat film di televisi yang menampilkan bagi dirinya. Jangan heran jika anak 
seiring dengan perkembangan fisik dan kehidupan anak-anak di luar negeri. senang mengidentifikasikan dirinya 
mentalnya, Anda pun berhadapan dengan — Tentu tidak semuanya sesuai dengan dengan tokoh-tokoh idola. Alhasil, 


kondisi kita di Indonesia. 

Tugas utama seorang anak ialah 
belajar. Oleh karena itu, tempat belajar 
yang memadai harus mendapat prioritas. 
Anda dapat membuat sebuah ruangan 
khusus untuk belajar yang terpisah 
dengan ruang tidur, Jika tidak 
memungkinkan, Anda bisa memasukkan 
meja belajar ke kamar tidur. Yang penting, 
atur agar meja belajar memperoleh 
cahaya yang cukup sehingga tidak 


kebutuhan-kebutuhan mereka yang kian 
beragam. 

Jika sebelumnya mereka tidak rewel 
harus tidur sekamar berdua, kini mulai 
ada yang menuntut untuk memiliki kamar 
sendiri. Padahal, tinggal di kota besar 
seperti Jakarta, setiap jengkal lahan 
harganya kian melambung. Tak ada 
pilihan, Anda harus pandai-pandai 
memanfaatkan ruang yang telah ada. 

Sebelum Anda mulai menuruti kata si 


dinding kamar pun akan dipenuhi poster- 
poster aneka ukuran. Sebaiknya Anda 
memperhatikan hal ini agar tidak sampai 
mengganggu kenyamanan ruangan. 
Ruang yang dipenuhi terlalu banyak 
pernik-pernik akan terkesan gelap dan 
dapat memecah konsentrasi ketika 
sedang belajar. Agar kamar terkesan 
lebih luas, Anda dapat memilih perabot 
yang bahan dasarnya memberi kesan 
ringan dan terang. Misalnya perabot yang 


kecil, sebaiknya perhatikan dahulu melelahkan mata ketika sedang belajar. terbuat dari bahan teak plywood atau 
kebutuhannya. Bukan apa-apa, anak- Arah cahaya datang sebaiknya dari kiri kayu ramin atau kayu peti kemas yang 
anak yang sedang dalam usia karenatidak akan tertutup tangan ketika telah diserut halus. 


pertumbuhan sangat mudah tertarik sedang menulis. IACAJ 


WIRA PRIHANTO 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS / KLASIKA / 


Rabu, 19 September 2012 


PROPERTI 


RUANG USAH. 
(Dua, 
Rk.Gandeng JILRy Srpong,It.259 


35At,Hdp Jin utama” CBGracia: 
53158200,Kukuh081313280802 


RK-Gj.Mada Komp.219, 512m? 
ALt,HGB,Jual Cepat“RWhiteM2 
Jack 0855 116 5552 / 6126969 


Ruang KantorSiap pakai @CBD 
Thamrin,Hrg 16jt/m?,Free Over 
time,bbs 3 in 14(021)3929988 


Ruko 1 unit di JlGunung Sahari 
Raya no.26: 5,5x30m, dit.minat 
Hi 21-380M161/ 32767093 - 
021-99166272 Imelda/Yetti 


Ruko 34 Lantai di Jl, Mangga 
Besar Ai Hub : 90582761 / 
081313935722 


Ruko 4M,Margonda Depok Bisa 
Langsung Usaha Laba Rp. 
60J6-80J1/BIn.Hub:0815137294 
88,081281823030,021 77215959 


Ruko br @3lt, JI.TaliRy no33slipi 
Uk 4x15m, Strgs,dkt Wsma Asia 
&Htl MnPsla jicot 08121829988 


Ruko Gandeng dpn Psr Kopro-Tj. 
Duren Brt 3 No.2.uk.5x21x3Lt & 
6-8x2113Lt. Hp.0816.115.9003 


Ruko Grand Plaza Blok.A Tange- 
rang, 2Lantai Jual Cepat Hub: 
0877-8054 5092 


Ruko Intercon Plaza Alt (5x18) 
Taman Kebun Jeruk Jak-Bar, 
Hub, Bryan 0818 766 170 


Ruko JI.Ry.Moh.Toha,uk.5x30m? 
lokstrgs,cck u/ktr,showroom,dll 
CityHome 08161476624,5371019 


Ruko Jl.Sultan Agung Menteng, 
5x32m, (160/400m?)/Alt, HGB, 
BU, Jual Cpt, Hub:08129066348 


Ruko Komp,Golden Plaza Fatma 
wati (Lotte Mart) 4 lantai,full re 
nov. 3,4 Milyar,2 ruko(Gandeng) 
'8M.nego. IDP Prop/Sri 7507504, 
08159819027, 0813 111 85 329 


Ruko Lt.512m,3 rukos3Lt, bikg 
ada Bgn 360m,Rp.4,5M,JI.Adam 
Malik,dkt Budi Luhur,Ciledug 
17374366,40000022, 10000066 


Ruko MOI, Hadap 
Ray White Sguare"“““Posma" 
40878 0878 9040/2791 9222 


Ruko Tol Blvrd Bsd, 5x15, Strgs 

3Lt, Jrng ada, Investasi tinggi 
«CB Gracia: 5315.8200 #" 

“itEvvi: 0819.0898.0000” " 


Toko di ITC jual/sewakan Lt.4 
Blok AB NO.49-64 (Toko Beauty 
Dream) 0811886669 / 70696088 


Toko Mangga Dua Mall Lt.3 No, 
228,strategis depan escalator 
Peminat lihat langsung lokasi 


(DISEWAKAN 


Bangunan 2Lt Cipete Ry 120m 
cck w/office,bakary,resto Hub: 
021-95600786 : 081901785011 


GUDANG - PABRIK 
dang Sewa Kapuk, 600/500 
« Yoyo 0818.961861 “31 


Gudang dikapuk Disewakan 
Lt.420m?,Lb.300m?,10 Menit dr 
Tol, PLN.Hub:021-5551555 


Gudang disewakan di Yos sudar 
so, Luas 512m & di Daan Mogot 
Luas 400m, Hub:30701800 


Gudang:Rmh Lt.1100 Lok Strgs 
Dkt Pnt Tol Bks Brt Cck u/ ush 
Hub.0813820111/9 


Kantor Lengkap di SCBD Pem 
bayaran Perbulan Hub:(021) 
52898099,5152363 


Kantor Mrh,Mwh,Strgs,Lok Gd 
di Pancoran Hanya Litan/BIn bs 
urus domisili Ph: 088809700886 


Ktr@Pd.Indah area, Hrg spesial 
Tsdia mulai kp.1-10 org,furnish, 
Free r.meet,park&wifi 7512038 


Plaza Semanggi,Ruang Kantor 
Disewakan Luas mulai 13-20 m2 
Hubungi : 25536360 


R.ktr Ready u/ Jan "13, Menara 
Standard Chartered,Ls 1,000 
sgm sdh Fit Out.Special offer Jl. 
Satrio Jkt, 0818 06485389 


R.Ktr/Toko, stras, JktPus, mlai 
50rb/m2, IS, ssuai keb, fas. Ikp 
free OT, Hub.3806511,99561225 


Resto &Ktr G Sahari ry/19 resto 
bg HsI&Mg bsr ry,cck m.market 
&Ktr Perlantai Kramat Jaya dpn 
Islamic Center Hub:0816901537 


Rk.Mayestik9x15,3lt,cck u/ush 
/ktr,min.sewa 3th,lok.b9s&stgs 
081314585438 eralaks7394510 


Rmh serbaguna paket ush, H- 
industri,prwakilan,mes,posko d 
kt bandra-sh 18jt/3bl 99753353 


Ruko 2 unit,JI.Gunung Sahari 
raya n0.26B6C,9x22m,4It:minat 
Hub: 021-3804461/ 32767093 - 
021-99166272 Imelda/Yetti 


Ruko 4,5 Lantai,Uk.4x6m,JI.AM. 
Sangaji No.9D Petojo Jak-Pus 
Hub:0818110935 


Ruko Dikontrakan di Pertokoan 
Green Garden blok Y3 no.18-19 
& Rumah tinggal blok Y1 no. 
17,Hub:0816825837(jam krja) 


Ruko dikontrakkan di Jl Raya Pa 
Jajaran Bogor.Strgs:0816632355 
081311220060, 081286811302 


Ruko Gandeng Green Dotcom. 
Strgs Hdp Apt.Aston Residence 
Disewakan Hub : 08111752525 


Ruko Siap Huni Business Park 
LT.75m? JogloRaya,Hrg120Jt/th 
Karunia,P6322319,08161898916 


Ruko strgs di Jl.Pos Pengumben 
Raya,Jakbar,dkt ITC Permata 
Hijau, Hub: 0813.1789.1563 


SOVEREIGN PLAZA 
law Office @TB,Simatupang 
Oecupancy 9515 Availablo Space 


For Resto fe @Grand Lobby 
Info : 08121374! 5760633 
( oicari 


Dicari: Lokasi untuk Cafe area: 
380M? parkir luas, untukdisewa 
3Thn,daerah Jakpus,diutamakn 
'eks Resto Hub :0856-60129086 


RUMAH DIKONTRAKKAN 


JI.Bangka 2,Rmh LT.950,LB.450 
3Kt,1STD room/klm renang,tmn 
luas,23000W,strgs.Ph:7191011, 
71791188,32821188,33001357 


TANAH DICARI 


Dicari Tanah di Pondok Cabe, 
Pamulang, BSD&sktr.dkt ke Tol. 
5Ha,u/ Gudang,Jln Lebar,Owner 
Lgsg sms ke 0858.8120.3338 
(maaf SMS Only,T.P) 


TANAH DISEWAKAN 


GUDANG - PABRIK 
Kpuk tnh ksong 5500m.sdi 
#3 Yoyo 0818.961.861 “" 


PENGUMUMAN PENGGANTIAN KURATOR PT, JAPELKOM (DALAM PAILIT) 
DAN PERUBAHAN ALAMAT KANTOR KURATOR. 


Dengan ini diumumkan penggantian Kurator PT. Japehkom (Dalam Pali) dan 
perubahan alamat Kantor Kuralor PT, Japsikom (Dalam Pali) bortasarkan 
Penotapan Majols Hakim Pengadilan Niaga No, 28/Pitv2015/PN Niaga.Jkt.Pot, 
Kg opor monokanaoabi 


“  Mongabulkan Permohonan Penggantian Kurator 


# Membatatkan tiger Kuat yang barjama Drs, PAUL apa Mn 


Hakim berdasarkan 
28 hai 201 


Dapatamon, Huum en Hk A 
Li D9 nan Me 20 bagi Kotor 
perkara kopaitan" 


aa En 


Ula, Data Tebang 
ane 


(Oleh karena Itu, kami berihukan perubahan'perpindahan alamat Kantor Kurator 


(PT. Japelkom (Dalam Pali) menjadi ke: 


Kantor Hukum BOSS & PARTNERS 
Patra Office Towor, Lantai 17, Ruang 1704 
“Jl Jend, Gatot Subroto, Kav, 32-34, Jakarta 12950 
Tolp.: 462 21 52520252, Fax.: 462 21 52900253 


kami mengundang Debitur dan Para Kreditur PT, Japelkom' 


Selanjutnya, 
Pali) untuk hadir dalam Rapat Kredtur yang: 


(Dalam 
“akan dilaksanakan pada Hari Rabu, 


tangga 28 Sutomo 012k 10.00 WIB brampat  Pagadan Naga pada 
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Gajah Mada, No. 17, Jakarta Pusat. 


Demikian pengumuman ini disampaikan. 


“Jakarta, 19 September 2012 
KKurator PT Japelkom (Dalam Pali) 
ti 


TONGGO P. SILALAHI, S.H, STP, 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


AGEN PERWAKILAI 


Dicari distrbtor produk2 per- 
ikanan.Jika bermnt hub kami di 
PO BOX 4139 JKTF11O Produk 
yg ditawarkan value added 
product sprtirebi furai,katsu, 
Tempura,skewer tentacles di 


Iklan Kompas,Pikiran Rakyat 
022-6021777/6044425/6021814 
Raka Adv.Pajajaran 112 Bdg 


JI Accu MbI Mutu Dijamin Sama 
Aki GS Bs TT Hg.Ns70-360rb, 
N120: 670rb.Ph:5818626/sewa 
papan cor mdi triplek Rp22rb dil 


AGROINDUSTRI 


Penawaran Krjsm P'kebunan 
Sengon &Jabon.Ls 1,5ha, Ditnmi 
rb Phn Sengon 2200 Phn jabon. 
Hasil Panen 41000m3. Cash & 
Krdt. Keamnan, Prwtan, Pok s/d 
Panen (Pkt Singkong 10 Bln,1 
Ha. Panen 56Ton. Sewa / Beli 
Lhn). PT, Panca Niaga Persada, 
0253 - 501836 / 081275511666 


ANTENA/PARABOLA 


Agar Bayang & Bintik ditv anda 
benar benar bersh, " ant 100rb” 
pabola 1Sit,Indudn,Top twcctv 
71443335-56958877-83311183 


Agar antena di TV Anda Bagus 
Ada Ahli Antena TV (L00Rb) 
Parabola (1,5 Jt) CCTV (3,5 Jt) 
Indovision, Top TV, DII Hubungi: 
Jkrt:56980784 Bekasi:83225656 
Tngrg:51202262 Dpok:711333M 


/Agar Antena di TV Anda Bagus 
Antena tv 100rb, Pabola 15it 
CCTV 3,Sit, Indovision, Top” Tv 
71115853-80333200-56181850 


BAHAN KIMIA 


Tambang Emas. Dijual Carbon 
Penyerap — Emas, — Standar 
International. Ready Stock. Hub: 
083849520001 


BIRO JASA 


/Acc & Jasa Penerjemah, Depkeh, 
Deplu, Notary Legal/Non Legal, 
mpt.85E 021 8281013,8352323 


'Agen,pt,pma,kitas,slup,tdp,Uug 
Idus,pwst,sbu,iujk,depkes, Pajak 
Paten.Hub:5669295,5649241/42 


Akta Cerai kawin Ihrptcv 
pmasslup tdp uug depkes PT 
VERBA(021)6916124/70540029 


Akta PT,CV,PMA,Merek,gpnsi,si 
Ujk, SIUP, TDP, NPIK,NIK.PT.Glo 
bal02168601235,081399263935 


Bpom.depks,pbf.kInik.alkes,obat 
kosmtk.pangn,export-import.dll 
Jl.kb.Jrk19/111H-081219174825 


Jmn Bs Cpt urus PT Lkp 6jt,CV 3 
it,PMA,Trvl,Kadin,Gapensi,Siujk 
.Migas,Api,5rp,087770970160 
sis byr pt ada dijual 


Penerjemahyreg-sworn,ATS,Ph: 
70703989:70701270:081314618 
137(2djam)bamiats'Ayahoo.com 


Speciat:Pgrsn Dkmn Prshan Br & 
P'pjg PT,PMA,CV,UD,Akte Not, 
NPWP Siup,TDP,DII 24Jam Antr 
/Jmpt Sibtbk Hub: PT JOTIRO 
SEJAHTERA 021-88965524 / 
88965547/081315555666 


Ac & Ampiy beli :A'Msik,S.Sytm 
Spkr, Kybrd, Cmra,Lptop,TV,686 
17703/081288282889 Dimas 


Beli Beks/Rsk:TV,Amply,Power 
Speaker,Keyboard Laptop DII. 
Munif:32399211,081513179277 


Beli.Keybroad.A mply.Power.Mi 
xer.Speaker.Drum.Laptop.Cam 
era.Tv Lcd.DII(Arief)70001573 


Ahli Reparasi Sofa Kulit Asli 
Oscar,Kain,Buat Baru Politur 
Ulang Hub:9565.5908 


Rapihsofa Spesialis Ganti kain 
jok sofa,kursi ukir,klt asli,im- 
itasi oscar,politur dll:85460829 


Domain, webhosting, website 
mudah editnya mulai 1,5jt. 
Alfaweb78.com 081314259139. 


JasaB.Sitter,Prwat Ls Governes 
gaji Lsg tnppot.02191877668/7 
698412.www.cendanaraya,net 


FOTOCOPY/LITCHDURK 


IR 28 - 3300 - Bit, 1570 « 5,6Jt 
Drum A 6570/5050 -14,Sjt 5075 
2 17Jt,5-6000 - 20,5Jt. MCM 
021 4602868 - 1605905 Jkt 


Rental Digital Copy 5 In 1 Scan 
ner Warna & B/W A8 Hrg mulai 
199Rb/bln PT.Mcm 6318655/63 
860575,Cikarang 29083323-24 


Rental copy mrh.Hny di Buana 
CitraAbadi datl,analog. b'kwali- 
tas,pglm8t'prcaya,layanan srvc 
arts,jangkauan jbdtbek 5666233 


SHUTTERSTOCK 


IR5-6000.5-6020 
13jt. | IR3-4570-5,75jt.IR3300 
,7)t,Kyocera 7,5it.Toner Super 
70Rb-Part Ori Komplit.Murah 
Wisuda 021-4700089-4897863 


3 Tipriwer 


Sales 
Rental 


-l8jt. 5-6570 


Ma aan da 


Wioomuo0 we VaRkban 


Visit us : www.mandiripawer.com. 
Telp :5407890/5407869 
15445938 Fax.(021) 
6196535 


vorvo 
PENTA 


TEHMIK UNGGUL 


TERSICAL SUPPLA 


$ CENTRAL Hd 
ag POM 23.000 KVA 
Ka 
9909 (f 
'Nirman Screw Compressor PDS 
50,90,125,175,390,655 CFM De- 


nyo Genset DCA 25,60,90,125, 
150,220 KVA 0818-731829 


Asphalt Mixing Plant: (800- 
4000 Ks/Batch),Batching Plant: 
(35-240 M3/H), Crusher Plant: 
(Cap.40-300TPH) 021-54370623 
108131071201. PT.Trisarana 


Dijual DEUTZ 226B Zeropack 
Engine, Gense OKVA, Rdy 
Stok, Wahana Dieset56971111 


Dijual genset cummins USA 500 
Kva th2005HM:500jam Kond9Mh 
081805897133/085711135417 


Disewa/Jual Genset "Murah" 
Silent/Open 80 - 2000 KVA. 
MP:08111 38189 - 0816 1845723 


Forklift ex Jepang 1-7ton, Nft 
3-6mtr,Mitsubishi 7ton th 2008, 
Hub 0812 84 95 319 


Intergen Genset Open & Silent 
5-1000 KVA, Garansi! Hub : 
1021-2900 6565 


Jembatan Timbang Rinstrum, 
Cap 60 ton, 9 mx 3 m, harga Rp 
139.700.000,- net. 0811984945 


JI Msn Ctk Oliver 52E th 9l, 
66EZ th96,72 th 90,258E Il th 00 
Ex Eropa Hub : 0813.106.28269 


Jual & Beli Genset#Forklift Truk 
baru&bks Cummins,dIl.Mediator 
Komisi 5-10Jt. 08777.1179727 


Jual Beli , Sewa Genset Merk: 
Caterpilar,Mitsubishi,Cummins 
Dgn Harga Murah. 021-5148833 
32 / SALA19S : Fax: 5442021 


Jual forklift recond bergaransi 
Dharma Jasa Prima 021-73442 
367, 083898094071 


Jual Mcm2:Mesin Mie Telor/In 
stan/Masin Mie Ayam(Ajarin Bi 
kintResep)Hub.Bayoran Teknik 
T.021-5321737-5351106-70600 

290-70836174 fax.021-5328376 


Jual MiniExcavator Dozer,Whell 
Loader,Bobcat, Sakai Roller ex 
Japan 71578038/0816712308 


Jual R.stock/ new wheel loader, 
vibro / tandem roller, Shan Bao 
StoneCrusher,hb.ProfMachinery 
T:021-54361044,F:0215013333, 

081311303001 / 082112 455661 


Jual/Beli/Rental (Open-Silent) 
Genset 25-1000KVA Hub:Megah 
Jaya 0215405887-08174899918 


Jual: Kompresor Sullair, Engine 
Cat 3306 th.2001, 300 HP,1600 
CFM, 80 BAR, 150 PSI # Dryer. 
Hub:081283223090 


Mesin Genset, merk Krisbow, 
SKVA/5000W,solar,silent.Blm 
prnh dipakai, SMS 08158103133 


Mining Services : Jembatan Tim 


-bang, Crusher, Conveyor, Belt 
Conveyor, Magnet Separator, 
Contractor 


Jetty&Pila (Piling) Construction 
Ph: 08111,20.20,22 All Indo 


Rental Genset, Free Pengiriman 
dan Perawatan, Solar Irit, Stock 
2010 & up. Call Now : Triana 
Bintang (024) 658.1760 


SALE!!! GENSET PERKINS UK 
20,30,45 sampai 500 KVA Hub: 
081805897133/ 081326119278 


HOTEL/PENGINAPAN 


Fas"R.rapat 180rbtbr'fast hotel 
Prima Indah,Gn.sahari dkt Ancol 
@pnM2sguare62203273,6591078 


Hotel Ciloto Indah Permai Pun 
cak,Weekday — 250rb,Weekend 
380rb,Paket Meeting mulai dari 


021-4212184, 425159 


Hotel Pecenongan,harga promo 
mulai dari 250rb, TIp:3856005 / 
3856006 


BY SEA CHINA JKT 
21jt/cbm.Sing Jkt 3jt, Taiwan 
Malaysia Korea Bangkok 3,9jt. 
Eropa,Amerika, Ausie, Afrika 
Sit/cbm. Hub 021-55963604 


Jasa FCL &LCL,Guangzhou singa 
pore-Jakarta by Sea &by air Hub 
Ph :021-5550124 / 5550130 


KARTU KREDIT 


Abaikan Angsuran CC/KTA ada 
Pmutihan/Bbs Byr.Legal, Blok M 
Clara 99050278,085710995773 


Abaikan Angsuran CC/KTA! Byr 
Dg Disc Besar/Bebas Byr(Pemu 
tihan).Legal.STC Senayan Budi 
97977279:081294145/18 


Bantu ttp cc/kta dg pemutihan 
(dibebas bayarkan) Legal STC 
Senayan P/Andre 02190108617 


Bermslh dg CC/KTA Anda? Km 
Bantu Pmutihan.Legal Cpt Tnts 
Lydia 94986428:087880523323 


Dicekik krt.kredit/KTA & Kolek 
tor? Disc 9Oti, Alin 9600 1797, 
Aldo 92834499, Imam 98990024 
Ine 9639 0910, Dea 9405 0050 
Jin. Gajah Mada No : 9, Jak-Pus 


Tutup K.Kredit/ KTA hny byr 
154 dr tt tgihan trakhir, hutang 
lunas 10014. 081802033247 


AALAT KESEHATAN 


Dijual USG murah kualitas 
Eropa,Pasien Monitor Made In 
USA hrg murah,hub 
081398193567, 08197666900, 
0217760209 


PENGOBATAN 


Mengalami ' Disfungsi Ereksi 
Pria? Man Clinic solusi nyadi 
tangani dokter yg brpalmn mno 
long ribuan psien,081288986555 


Jl Rolex Yach Master 2, Komb 
99,9h lengkap box besar, cert. 
10 jt“ Hub : 0815 1740 2383 


Jual borongan lukisan Interior & 
hendra.repro ukuran 3x15 Hub: 
0812 98839182-0812 8745 1359 


EKSPEDISI / KURIR 


China-Jakarta Ph.021.62203622 
Murah'16-20H Sampai" Servica 
Memuaskan "“Blueray Cargo" " 


SERVICE REPARASI 


AC, AC bgs dgn, dispsr, frezr 
K.Gas,kulkas, P.air,M. cuci, slhrt 
TehnikCool, 71457718-71481084 


AAC/Kulkas/W.Heater/Kompor/ 
Dispenser/Msn Cuci/Pompa Air 
King Servica 6331875 - 6337206 


Beli Semua Merk Alat Msk Kay 
board,Drum, Pwr, Mixer,Speakr 
:51218988-08151/245633,B0n0 


Petrof Piano Cdg,jI/beli:Vamaha 
Kawai,Petrofelainnya,JI.Cideng 
Timur 52.T: 38900602/3860200 


Piano cash/credit. Petrof House 
Fatmawati-dktCitos7691693-76 
94912:Klp6dg45879083,Meruya 
5850242/GrndMal Bks,88955510 
Kalimas8805936:B5D,53162204 


Piano — Yamaha — Berhadiah 
Voucher 2Jt" Sincere Music 


Telp: 29008010, 1203173, 0812 
8189 6188. Pendaftaran murid 
Baru Berhadiah Menarik 


PAKAIAN/SEPATU 


Jas/Safari/Psh/Pdh/Celana, big 
sale,9jam selesai.Isardas Tailor 
Pintu Air 33-D ph 021-3452908 


KULIT ASLI 
Fashion, Shoes, Furniture, Pro- 
motion,Car,Bag,etc Ph 612 8888 


Terima pesanan Kaos Promosi & 
pilkada, ada Stock Kaos polos 
hyget 90 grm, dan Terima Sabl 
on/Cetak kain Spanduk hub 021 
5640716/ 08129501654 Jakbar 


PEMBORONG/BIRO TEKNIK, 


AhliBocor:Dak:TembokeK. Mdizdll 
Renov:10011Grnsi&T9.Jwb6868 
6835, 081384099925Raja Bocor 


Arsitek As Karya Contractor 
Free Consultasi — Spedialis 
Rumah Mewah : 0811-805-365 


Bangun Rmh/ruko,kantor,brkwa 
litaspalm &10th Cv Hilmyjaya 
021-4255375,1223047 Garansi 


PERALATAN MASAK 


DijualFtyer Ayam Crispy Oto- 
mat Lemari Display Panas,Oven 
Mixer Greasetrap,Sink,Exhause, 
Kompor,Grill,Peralatan Cafe, 
Kapal, Pabrik, Hub:Indometic 


Telp:021-6313056, 6315788 


PERHIASAN 


Ahli Arloji & Beli Berlia 
Rolex,patek,P.Omega, beri 
dan Hrg tinggi & Beli sementara 
Joy Watch Mall ArtihaGading Lt, 
Dsr.Ph:68585788-081310223799 


Ahli Arloji " Arloji Antik Anda 
Arloji Mewah & Berliarv 
Jibli hrg tggi & trm bli smntara 


rolex, Patex,P,FrankM,piagat,AP 
VacheronC,chopard,cartier,dll 
center watchSTC senayan"It.G 

118,Ph57931561"57931581 

388800869 


Ahli arloji&berlian hrg tggi&beli 
sementara. Tk Goodwill Blok M 
Sguare Lt.UG Blok A No, 31-35 
Dpn Lift. Ph. 30107078,6338972 
Gajah Mada Plaza Lt.2 No.80-85 


Beli Berlian & Emas 22K - 21K, 
LM Dgn Harga Tinggi, bisa Dtg. 
Asiung 3812570-93004418Ps.Br 


PERLK. KTR & SEKOLAH 


Amano-Msn Absensi, sjk 1984 
Servis ditempat (garansi): Pita/ 
Kartu,dII-CS: 6901869, 6923272, 
Sidik jari-CS: 6905588, 6905858 


PERLENGKAPAN RMH 


Wwmbnemahia 


Kasa Tr Anda Sering 
Robek ? 


“ALFIN ra: KASA NYAMUK 


(CARANSi Seumur had) 


Anti Sobiok, Anti Karat, Tidak Luntur 
TELITI SEBELUM MEMBELI 


6311388 
2 709000039 


Amaris Interior & Gen.Cntractor 
KtchenSet,Frntur,Grdyn, Blinds. 
Wardrobe,Kasa Nymk,26880220 


Canopy polycarbonate stenlis 
pintu teralis,A.Maling,Fgate Tlp 
151350657,51350707,68529888 


Terima Pencucian&Pemasangan 
Gordyn,Carpet,Sofa, Wallpaper 
Furniture,K.Set.Hub.92871727 


SEKOLAH KURSUS 


Acc, Arb,Biss,Conv,GMAT,IELTS 
TOEFL, TOEIC, Mand 1 bin. BSE 
8352323, 8281013 TbtTmr 8J/1 


Acg,Bld/Ing,MatF,K,PRIMAtf,jo 
Mdr.gr,lukis,musik,comp,renang 
(ITBIKIP,UI) 74704110" Ophir 8 


English Conv./Toefi/Elts/Busins 
dgn guru NativeSpeaker di Rmh: 
/Ktr Hub.65305352 Snt Pdmr31 


Pembangkit Listrik Tng Surya 
#Angin Tgl 22 - 23/9, Jl. Perintis 
K98 Jaktim. Ph: 081311419974 


PEMBERSIH 


B.Cup,kramic km,closed,stnles, 
kmbli spt baru,tdk trbukti uang 
kmbli, (021)7511862,41622047 


TELEPON 


0818.89.2000 / 0817.88,2008 
08.1964.1964 / 0811.3311133 
08113131333ph:081703.081703 


Jual no cantik 081919191919 
hrg 560Jt Nego,Peminat serius 
harap hubungi 021-92709270 


Panasonic AII Type Jual#Service 
telpekeyphonerPABX. fax AC 
PT.Tritunggal Hub:021-8578414 


TOUR-TRAVEL 


Amazing Bk Pty 250ct615Nov 
Gullin  5H-$399v,paket akhir 
tahun.SamudraTours:158-76988 


Bali/Lombok Pkt 4D Mulai 2,5Jt 
iog/soc/sub/srg/plm290up9480 
bbpn bdj mes429sin kuMOOrb,bkk 
$150,cang290,hk9533916267322 


BangkokpattayaAH:250ct5,itall 
in/26oct univ studiorhardrock 
4,9it/ happytourindo, 56941717 


Halongbay7h8,9jtHkMacShzn7h 
8,9jt.KoreatJejugh 15,5jt.Sin 3h 
3,6 Jt.6402725/68373788 


Sin$73,kul$99,hk9$350,bkk$275. 
syd$610,mel$630,per$400” Tour 
dom/intprimavacation53676465 


Sedia Dana Cash/krd &Deposito 
8s (LPS):PT BPR Dana Usaha jl 
G.sahari Ry/6 yanti Ph:6299486 


DAERAI 


AER, 


J Banoar tampung 


Dijual Hotel di tengah Kota 
Bandar Lampung, sdg berjalan, 
Peminatserius.hub08161181008 


JB socor 


Dicari Lagi Rmh Ruko Tah Gdg 
Dijual/sewa/kontrakIndohouse 
Jl.Cikuray 23 Bgr 0251-8314376 


Dijual tanah Gunung Putri/luas 
$700m2SHM (masuk container) 
0813.8612.0009/021 6819 6338 


Hotel mulai Rp99rb,AC,TV,Hot 
water,meeting: 0251 8338899, 
8378658, 8901088, 8315769 


Jual cpt Jl.Meraktnh 800m, 
bagus,5kt,&furn,Jrg pakai/ libu- 
ran saja.hp:08161302850 


Di apanas 


'SewaVila dcipanas,u/klrga/outi 
ng kntrsfas dapur,R kel luas, WH 
00134314201 - 085811227711 


JI oempasar 


Djl nh tebing LS 33are di Bala- 
ngan,Tnh 146 are hrg Rp350)1/ 
are di Puncak Pesona peman- 
dangan tdk terhalang,Tnh 1.5 Ha 
Padang2 Toh Tebing 25are di 
Un- gasan Tnh are Berawa.Tnh 
1Bare Canggu hrg 200jt/aro.Tnh 
Sha Negara,Inh 28,8are di Un- 
gasan hrg 450jt/are.Tnh 1,2ha di 
Tnh Lot Hub Siti.087862822002 


Seminyak Prime Area Land: 
3000m(30 are),lang lease 25th, 
komplit izin Vilia « Hotel,lokasi 
sblhhotel Bintang S,walk Smnt 
kepantaijln Ibr 12wm,cck u/cond- 
otel bangun lt 150/unit jual, 
700Jt/unit/lease prica Rp.28M/ 
25thelzin & bs exten 15th, Aris 
081398806160 


Bali For Sale/For Rent:Villa diJl 
Melati Ketewel By Pass.1-8, 
Mantra Bali"03617401998 


Boutigue Condotel Seminyak, 
SHM,dekat Pantai,unit terbatas 
ROI 161 “#4 0811 956 327 "" 


CENTURY21 MEDITERANIA 
Ketewel 1ViewLaut,lebar pantai 
100m, Lt.8350m, Surat SHM 
HandyHo08161958034/70005298 


Djl Tnh 7000m2 Canggu,2400m? 
Batu Belig : 3200 m2 Ry N dua: 
2,3 ha Ngurah Rai 08123914910 


Jitnh 1,5HA Pinggir Pantai 
Tanjung Benua Area Villa Bali 
Psr Putih T:03617404295 


JualiKav di Seminyak (Villa 
Komplek) 3,5Are, Rp.15jt/m2 
Hubungi: 081910511012 


DP semeer 


Surya Kalimantan Regency Dkt 
Kampus Univ Jember. Hub: 
0331- 186960 / 08155938035 


Pworamayu 


Dijual Tanah Sawah 17Ha ada 
tambak tepi pantai, desa 
Tegal Taman, Kec. Anjatan Kab 
Indramayu, 7M. 0816993405 


Pouincan 


Sewa Apt By Owner Kuningan 
City Lt.11, 1br, Fully Furnishd 
KalCity Sttudio-087821068667 


JB pamerasan 


Kavling Madura di Camplong Jin 
Raya Sampang Lok Strgs 
240ribu m?,Kotak,Langka,cck u/ 
Pabrik/Pelabuhan,HGB 2028 1 
Sertifikat,Hrg 850rb/m2 nego 
Meiliana RwhiteGading4515993 
0812 806 2828 / 6889 4826 


JP semarana 


Kost Eksklusif dg Manajemen 
D'Paragon,Nett Income:70jtan, 
tdk usah pusing pngelolaan sd 
ada manajemennya,Lok nempel 
Perum Gr.Estetika” Semarang, 
H916,5M/Ng Hub:08122698882 


Kost Eksklusif dg Manajemen 
D'paragon, Nett Income : 9Ojtan, 
tdk usah pusing pngelolaan sdh 
ada mnjmnny lok JlYogyakarta 
/veteran,Semarang Smnt smp3 
lima 8,5M/ng ph.08122698882 


Tnh Dijual Jl.Majapahit Iha 
(68x147) bentuk bgs. LJHoo- 
kerCnd 8507555/08122926218 


( seranc 


Dijual Tanah Luas 36.226m2 
SHM Jl.Raya Anyer Carita KM 
137 Cinangka Serang Banten. 
Lokasi statgs,tepi pantai landai 
tnpa karang,pasir putih,bangu 
nan workshop,kolam renang,cck. 
utk Resort&Villa.Info Hub:Yani- 
0817119017, Igbal- 081912994 
180, Fauzi- 085323517755, 
Asep-087829023232 


PE surasumi 


Cibadak Jual Tnh,Kebun Ternak 
Ikan Masih Aktif,Air Nglir,SHM 
6500m,275Rb/m,0816913152 


JB surasava 


Dijual Kantor Raya Sepanjang 
Bekas Showroom Lt.5000m?,Lb. 
3000m?lok bgs.Hub0811316020 


JI ancerana 


Dijual Ex Pabrik Lt.1,5Ha Lb.600 
H5 5M Lt.3,5Ha Lb.1500 H.13M 
Lb.8000 H.20,5M 
h 5200 Lb.2000 H.7M Lt.7500 
tb.1500 H.AM Lt.1000 Lb:1000 
H.1,7M Lt.1500 Lb.1200 H.1,7M 
dan Tanah Industri/Perkebunan 
Hub:54205345-54200736-320. 

20868-68345257-081281795887 


JI voovararta 


Djl Tnh Lt530m? LD30m nempel 
UGM Dkt Jl Kaliurang.Cck utk 
Usha/kos.6jt/m.H:08112503735 


Inves di Kota Wates?(# 10km dr 
rencbandara baru).Dptkn di 
Hah 13 PENI,sertfkt/ Kav 

8,55Jt. H: 085228134 
“3, Ong Kas7N 0811257640 


Bantu Visa # Info Job:USA,Aust 
Knd,N2,Euro,Ing, Salak,Tj.Duren 
Agape:92992145,081387771029 


S'pore Kost Pelajar/ Kmr Harian 
Orchard, Novena brsh&nyaman. 
165 98510888/ BBM: 238e1cc0 


PEMBERITAHUAN 
— “PEMBERITAHUAN 
Kepada 
Tengku Muhammad Fahri 


Untuk datang ke Kantor P/ 


nyetesaikan permasatahan yp ada 
Bika dalam run wakhu 1 Minggu sh 


penerbitan In 
panggilan, maka prmsa 4 akan 
wetenanan otaku jane Mukum 


tak memanubi 


ora Kari 
(PT Darmatara mdoewa 


Huang, BPKB R4 No Pol: 
855-HG, a/n:Gan Nicholas 
Masi lan ttd:Agus Sriyanto 


LELANG 


Asset anda disita/dilelang oleh 
Bank? utk konsultasi/Take Over 
TpBI checking hub:0816.901.537 


PELUANG USAHA 


Bisa Buka Travel Sistem online 
hanya 3 jt.cetak tiket lgs. Ph: 
021-86612596/97, 98500730 


Carwash T-Over Sdg Brjlan.2M, 
Omset 150 s/d 200jt/bin.PI 
Hub:0816740700-082110656565 


Dicari Partner SPBU yg sdg ber- 
jalan penghasilan 1-1,2 #/bl.Pa- 
minat serius hub:081236777888 


RAGAM | Makanan 


Sudoku terdiri dari 9x9 kotak yang dibagi dalam 3x3 kotak 
kecil (sel) yang disebut area. 

Tujuan permainan Sudoku adalah mengisi sel-sel kosong 
dengan angka antara 1-9 (setiap sel hanya 1 angka) 

« Angka hanya dapat muncul sekali dalam setiap baris, 

« Angka hanya dapat muncul sekali dalam setiap kolom. 

« Angka hanya dapat muncul sekali dalam setiap area, 


Dilitcuy Lovel He 


Jawabat 
3 719 


8 
1 
p 
9 
5 
2 
7 


Memperhatikan Asupan Pemberi Rasa 


ORANG yang berpengalaman acap disebut 
“sudah banyak makan garam kehidupan". 
Mengapa garam? Pasalnya, garam 
merupakan bagian tak terpisahkan dari 


makanan sehari-hari, apa pun jenisnya 
makanan tersebut. Alhasil, jika orang 
tersebut sudah lama hidup, dapat 


dibayangkan berapa banyak garam yang 
sudah ia konsumsi. 

Garam memiliki rasa asin. Masakan 
yang tidak diberi garam akan terasa hambar 
dan tidak enak, Selain itu, garam membantu 
meningkatkan rasa sehingga masakan 
secara keseluruhan semakin sedap. Garam 
juga membuat pekerjaan di dapur menjadi 
lebih mudah, dengan menurunkan titik 
didih air sehingga membantu masuknya 
panas ke dalam makanan yang sedang 
dimasak. 

Sekitar 6.000-8.000 tahun yang lalu, 


para leluhur manusia mulai meninggalkan 
pola hidup berburu dan mengambil hasil 
tumbuh-tumbuhan di hutan. Sebagai 
gantinya, mereka mulai bercocok tanam 
dan memelihara binatang peliharaan. Pada 
musim dingin, mereka harus menyimpan 
persediaan makanan agar tidak kelaparan. 
Nah, garam dipakai sebagai salah satu cara 
mengawetkan makanan. 

Dalam kehidupan modern, mengonsumsi 
makanan yang sudah diproses atau 
diawetkan sangat lazim. Kesibukan kerja 
dan pola hidup serba praktis membuat 
makanan yang diawetkan menjadi solusi 
yang tepat. Jangan heran jika di negara- 
negara maju, hampir mustahil Anda 
mempersiapkan makanan di rumah tanpa 
menggunakan salah satu makanan yang 
diawetkan. Lagi-lagi, garam banyak 
dipergunakan. 


Garam juga diketahui memiliki manfaat 
kesehatan, misalnya garam beryodium yang 
dianjurkan untuk membantu mencegah 
penyakit gondok. Namun, ada juga gangguan 
kesehatan yang justru menganjurkan 
pengurangan konsumsi garam, misalnya 
gangguan tekanan darah tinggi (hipertensi). 

Konsumsi garam rata-rata yang 
dianjurkan oleh American Heart Association 
(AHA) tidak lebih dari 6 gram per hari. 
Namun, menurut Komite Nutrisi AHA dalam 
sebuah laporannya, penderita darah tinggi 
dianjurkan untuk mengurangi masukan 
garam lebih banyak daripada yang 
direkomendasikan dokter mereka. Sebagai 
tambahan, komite juga menganjurkan untuk 
menjaga berat badan dan mencegah 
minum-minuman beralkohol lebih dari dua 
kali per hari. 

LACAJ 


KOMPAS / KLASIKA / 


Rabu, 19 September 2012 


NUTRITION BIZ 
OPPORTUNITY 


Sebuah perusahaan MLM 
nutrisi raksasa dengan 
Bonus lebih dai 


Kami ingin 10 pemimpin 
ang untuk mengapa 


n Us US$10,000 
Fan UB830.0b0 sebulan 
Hubungi Kal di: 
Me012 222189 
email : 
lfestyle1189@gmal 
1 bertamu Sagora di 


Jual mrh master franchise Mar- 
tabakAlim seumur hdp,bbs royal 
tisbs bnykcab,openresep,drKrwg 
Jabar,sbgn Jateng,0816713356 


Kami Ahli mendirikan pabrik es- 
Krim mini di-rmh Andatcikal-ba 
Kal pebrie BESAR)dg 2-org pgw, 

Langs punya 7-usaha/ja 
sa/komisi,dg laba puluhan jt/bl, 
Omzet melimpah,dg sistem ti 
tip jualejualan keliling dg Frizer 
tnp Iistrik.sms:081-322-622-222 


Paket Usaha Es Krim Bakar 
PelatihansAlt Ush, Hny 3,5Jt. 
Call/SMS : 0877 288 949 88 


Profit Income Net 2"-5,48: tiap 
bulan dari hrg beli Emas Logam 
Mulia.min#1009r-max::10kg,am 
an/Syariah Hub: Mahfud/Afung 
0856 7828 405 / 0214168 8280 


KERJASAMA 


Ace Jam 
525rb, 100) 
Pt.Gaf K.Gdi 
15867819/2 
MbI Krdt, Bri 


M011193/ 
thntrm 


) (02: 


(Ace ,jam ada agunan BPKB acc 
ad aman bng 0,155 dn Isg cair 
tnp srvy undur 70hr, Platinum 
Blvd Raya Barat G65 45851381 - 
3 Isng cair sd 100M 


Ace 14 Jam ada agunan BPKB ad 
aman bng 01174, dn Isg cair tap 
Sry 25 pghrgn Pt.Prioritas 
Finance s.parman 0216 

-65228977hdh temMidtr fee2-Sit 


Ace 4 Jam Ada Agunan BPKB ad 
apple, BB, ipad2 & Iphone bng 
0,178 tnp Survei & bebas 
ready tunai 300mIyr-mega multi 
finance permata kota (0216825 
9333/ 66670698-59 “Grns mrh/ 
tunai 150jt4250.000 nasabah 


Ace 1 jam Cair/Agunan BPKB, 
tanpa survey,bs byr Bunga saja. 
Maju Artha 7980399 - 7980393 
Jl.Raya Psr Minggu no.5 Jaksel 


'Ace Ijam cairjminan BPKB Mbl 
/Mtr,tnp survey,bs byr Bunga 
saja.Terang Makmur Jaya Jl.KH 
Noer Ali ALA Kalimalang Bks Ph 
88950011-19770736-99198368 


Ace Ijam cairjmn BPKB Tnp sur 
vey,bs byr Bng saja.Tri Makmur 
Sejahtera Ph:6332006 / 2008 
JI.Hasyim Ashari 13-A Jakpus 


Acc Agunan BPKB 1 Jam Cair 
Bayar Bunga Aja 2,58 Hub: Oto 
Cash Rawamangun Ph.4712248- 
17868487 Bekasi 4712248 


Agunan BPKB Langsung Cair. 
Mudah, No Survey.Ph:7981911 - 
7994815 Maju Bersama Jaya Jl. 
Mampang Prapatan Raya no.82 


Dana Tunai prs cpt Ihr Cair.Pan 
ca Artha AM.Sangaji17:6303481 
82/83 Jmn bpkb mbl/mtr aman 


Hig BPKB No F5445525H Np 
F1302CC,An Anik R. nk:MHFE2 
(J3J8KO15281,ns:DBC1382 


REST IN PEACE 


pax 
2012, 


Anak: 

Hadi Purnomo (t) 
Liana Kwa Kosasih 
Leonny Kwa Kosasih 


Telah meninggal dunia dengan tenang, 
da hari Selasa, tgl. 18 

pkl, 
HUSADA, 
Emak, Emak Mertua, 
yang tercinta : 


GOUW HONG TJOE 


(Veronica Agatha ) 
Dalam usia 79 tahun 


Jenazah disemayamkan di Rumah Duka HUSADA. Lt. 3 
Ruang O - P. Jl. Mangga Besar Raya 

Jakarta Pusat. Dan akan dimakamkan pada hari Kamis, 
tgl. 20 September 2012. Didahului Misa 

10.00 WIB. Berangkat dari Rumah Duka pki. 11.00 
ke Pemakaman Gunung Gadung, Bogor. 


Kami yang mengasihi : 
Suami : Kwa Pwe Tek (t) 
(Valentinus Alexius Pim Kosasih) 


ber 
08.08 WIB. di RS. 
Mama, Mama Mertua, 
lak Co kami 


No, 137 - 139, 
ulem pkl. 
WIB. 


Menantu : 
Lily Tjandra 


Haryo Suryo Putro 


(Ma. Once) 
n dapat bekerja Indap 
4 heeountin pad 

31 Akunta 


DIBUTUHKAN SEGERA 


Barat 1610 
ud 


CARI KERJA 


Suster Balita :3-5thn bisa ajar 
tulis/baca, matematika,gambar, 
sdkit bhs.ingg Hb081283272652 


KEPALA PENBUKUAN| 


Wanita, 08/51 Akuntansi, mampu 


Lamaran kirim ke : 
Grand Ancol Center Blok B-21 
JIRE. Martadinata No.1 
Jakarta Utara 14430 
Telp. 0811.8200860 


IP taman 


Absensi Data Entry,Acc,Adm P/ 
W max5Bth tnp tas Isg krjlincm 
Bit sms Mona Sh 085718645931 


Adm BM Spv Data Entry P / W 
max.5Bmin SMU/K inc2-3jt sms 
data diri ke 085779799560 dony 


Artis cln pemula p/w cr utk mdl 
iklan & sinetron. H: 97355455 / 
081381817571 Jmn Lsg Shoting 


Bth mekanik Alat beratsKepala 
lapangan Min palmn 5 thn, min 
SMA ditmptkn di Skbm 0878 
78993005 Imrn: Jin. RA Kosasih 
Blok Crisan B No 16, Sukabumi 


Bth Cake decorating syarat : 
Pria, SMK, — berpengalaman 
021-7062 8328 Jl.Taruna Jaya 
"0.22 Cibubur Jaktim 


Bth Cpt Penerjemah Mandarin 
Rajin,Gaji Tinggi # Bonus.Hub: 
0858 10138617/ 0813 16172892 


1. Field Superintendent 


Kualfikasi 


Perusahaan Minyak & Gas Bumi Membutuhkan segera : 


2. Mechanic Heavy Eguipment Supervisor 

3. Road Construction Supervisor 

1. Pengalaman yg cukup dibidangnya 
2. Latar Belakang Pendidikan yg sesuai 


Lamaran & CV segera dikirim ke: PO BOX 8072 JKS 128104 


Bth Guru2,wnt U/playgroup&TK 
Guru2 Matematika U/SD,SMP, 
Pglm 5647890 / 087881393698 


Bth Krywn di Tar u/Bag: Adm 
HRD, Exim, Ka,Security, Driver, 
Syrt: P/W min.25thn, Kompt & 
Inga,Palm Ibh diutmkn,mau krj 
keras, Dom Tgr.Lmr: PO Box 258 
Tar 1501 / hrdGlakumas.com 


Bth Operator P/W max30th min 
SMA bs Mndrn& Komp basic jam 
kerja 18.30-05.00 # 0819877906 


Bth Pengemudi Rental.23-47th 
kontr bulanan,minSMA,SimA/B 
mesekink grts.Lgs Tes-JI.Mam- 
pang Raya 60,Ph:021.70343637 


Bth Segera Bartender / Waiters 
Pengalaman Ph.0816912699 


Bth sgr Helper GudangsPriay 
min,SMA: bisa admin/Lmr ka 
1Batutulis Raya No.BA Jakpus 


Bth sgr Ticketing SPV,wnt 
Int'l&Dom, Bs bhs 
Ing, Pglm.1.31937130, Krm 
CV&FtnurulGkartini.co.id 


Bth Sgr-Tng Supir/Logistikypnya 
SIM B,Pria,Max 28Th,Pglm 1Th 
dibidangnya.Lmrn Slbtnya 1mgg 
stih iklan, PO BOX 6005 JKBGG 
11950A /Otg Lsg: Komplek Kota 
Grogol Permai Blok A/14,JI-Prof 
Dr.Latumenten,Jkb (Ibu Pungki) 


Bth Supir b'peng,mpunyai SIM 
B1,max 30th.Krm Jl.P.Jayakarta 
129 Blok C41-42 Jakpus 


Bth Supir,Pglm( mengetahui jln? 
di Jakarta) max 35th, domisili 
Jakartak&sktrnya Sms 23657792 


Bth Tenaga Dinas Luarjujur, 
motor sdri,pny SIM,Max 35th, 
Dom sktr Ancol/Klp Gdg,kuasai 
daerah Jabodetabek & sktrnya, 
Lmr ke: Grand Ancol Center blok 
8-21,JI-RE.Martadinata No.1 
Jakut 14430, Tlp,08118200860 


Bth: Mktng LCL Import, Pnglmn, 
Kndr Sendiri, P/W, Gaji Pokok / 
Transport, Komisi Bagi Hasil & 
Bagian Admin Min.D3, Wnt, CV 
ke POBOX 4332/JKTF 11043 


Bth:1)Sales/Mrletg,D3 2) Teknisi 
STM/D3 Electro,syrt:pny kend 
max35thulet,kirim Imr Ikp ke 
Jl.Alaydrus 76C Jkt 10130 


Bth:1.Marketing-Pria/Wnt,max 
30th,min D3,Min 1th dibidang 
Marketing,SIM A & C,bersedia 
bertugas di JKT & Sukabumi. 
2.Sekretaris: Wnt,min D3,peng 
min 3th,max 25th.Lmr Isg dibw 
& interview ke: PT,Kidang Gesit 
Perkasa,JI.Daan Mogot Ry Km. 
13 No.32,Cengkareng - Jakbar 
11730. Telp.021-5451920/22 


Bth:Spv/mektatgj: Sit» 
trspt).Lsg ke: Rk golden 
serpong-tng)rabu-jumat pkl,1-2 


Butuh LKa Pabrik S1 Tehnik 
Max.45th 2)Pengawas Produksi, 
pglm 081585951717/5500511 


Butuh Cepat : Messenger,Punya 
Kendaraan « SIM C, Pend.M 
SMA/D3, Diutamakan Tinggal 
Jakarta Selatan. Mub:72799033/ 
email:lamaranjakselGgmail,com 


Butuh Driver Pribadi Hub Ochie 


Hp 0858-8168-8272 PT 
Bromelia 


Bs Entry Data,Rp 6 


Rp 9itP/F Time,Shari krj 
/minggu"0816 1707 3996 


document, Pria/wnt,Rp3it 
(Minggu“0813 1550 6127 


Cari Waitress Kasir Wnt Max23 
th MnrkU/RestJpnDtgLsgintarv 
Htl Crown Plz Jl Gatot Subroto 
Kav2-3 Akane Rest Ph5220735 


Bs Freelance Checking 


Cari Waitress Kitchen Wnt Max 
23th Mnrk U/Rest Jpn Dtg Lsg 
Interview Boci-Boci Rest Jl 
Melawai 8 No.4 Blok M Jaksel 


D': Entry, Min D3 / S1, 


5Hari  Kri/Minggu,tRp9jt 
10878 1526 0398" " 


Dcr Tiketing,SMIP/SMA max 25 
dom,JakBar/JakPus, Lmrn ke 
Mangga Besar Raya 85, 11170 


Dibthkan sgr teknisi,pria,max26 
thn.Jl.Taman Palem Lestari C5 
No.51cengkareng.082120108131 


Dibthkan Supir PribadiPglmnMa 
tic Jujur Kerja Keras Sim A Ting 
gal Dalam Krm CV Ke Jl Inspek 
Si Saluran No C9 Jaktim 13420 


Dibthkan teknisi brpglmn dibid 
crane mengerti listrik & kon- 
struksi, Lmrn Igsg ke: Kompi 
mutiara taman palem Block D1 
No.82 Cengkareng, 


DibthkanPria30th SbgAsistenPe 
nerjemah Bhs Perancis Segera 
Bekerja86602362/08129673834 


Dibthkm Import Staff,P/W, Max 
30th.Min D3 Bs b.inggris lisan & 
tulisan. Kem Lin Iko ke Gd.NLG 
JlMangga Besar 1 No,50 Jakbar 
/Email — hrdga@niagamas.com 
Ph:021-6256060/70 


Dibthkn Penterjemah Mandarin 
& Mrktng.Pria min 20th,lancar 
berbhsa mandarin,bersedia di- 
tmptkan di Sulawesi.PT Bruce 
Bright Mining.T:25532196.Krm 
CV: bruce bm@yahoo.com 

Bagian 


35th 


Dibutuhkan segera : 
Gudang,wanita,SMU,vi 
2)Dinas Luarpria,S 3 
(bermotor sendiri.Srt lamarat 
lokp krm:Jl.Jambatan Dua 
Komplek 16 No.(dokat sesulah 
A son), Jakarta 


/9 


dibutuhkan wanita,administrasi 
ringan, min SMA/SMEA,Dom 
Tangerang Hub:08889979739 


Dicari desain grafik berpen- 
galaman pria / wanita, hub 
Dicky Tlp 02127060707 


Dicari Wanita, SL Untuk 
Konsultan Keuangan. Hubungi : 
081311006588 


DicrBaguumum,pria,nlat bekerja 
Lmrn:PT.Sun Shine LieMangga 
Besar 9 No.2 DF. 021-6243531 


Drafter,Pgwas Lap,S1 Spl,Ars, 


STM."SmescoTwr Lt10”JI Gatot 
Subroto 94 Jkt/081310841233 


REELANCE Input Doc, 
F #Rp8Juta/Document(cash) 
"310877 8308 0972: 


Audit Dt corporate.25-50th 
hub:Magda 087788641108 


Kami Persh di JakUt sdg butuh: 
1Accounting 2.Sales diutmkan 
ya bonglmn Hub:021-97973333. 


Fama Market Analis 


Kepala Pabrik Koneksi min pglm 
Sth,Lmrm ke regency pen house 
unit 1802 Tower B Jl.Juanda | 
No.1 Jakpus 10120 T.3500386 


Kontrk Bth Sgr bbrp Supv&Mgr: 
(1)Stm Bngn/D3 sipil/S1 Tek.Si 
pil,p/w min26th,palmSth,u/ Pm 
,Smm,pengawas,Cost control, Es- 
timator,Surveyor, |” Drafter, 
Eng(S1' Arch Autocad)Safaty, 
@A/OC.C2)D3/ S1 Ak,bs mndrin: 
Ka keu,Adm keufpajak& stock) 
Gdg Proj PPIC,p/w minabth, 
palmSth .Comp,Jir,bs krj di bwhi 
tekanan,siap Luar Daerah, krm 
Lmr emailihrdGagratata.com 


PROJECT INPUTER 
3Mith Contract12-4Jt/week(PT) 
IRT/Pensiun "08568679929" 


Prshn Exhgintr Bth: 1. Designer 
Intr'e/Ars,pglm 3th,Bs.Autocad, 
3dmax:2.Adm Mrktg/Telemrktg, 
W,SMU/Sdrjt,Max.30thy3.Mrktg 
P/W, SMA/Ssdrjt, super,fasilitas, 
gajisbonus.Walk Intrvw:JI.Raya 
Kembangan No. 18 dekat Gardu 
PLN Kembangan, Kembangan 
Selatan, Jak Bar, T1p: 51393235 


Prshn Garment cari 6 kryw baru: 
Stiching,Courier,Supir,Shipping 
'Merchandiser,Operator tlp. Hub: 
(021) 70947148/ Kirim Email: 
'rni06 anm@yahoo.com 


Prshn Swasta Jkt mencari Ilsn 
Peradi/sinisnya selaku in house 
lawyer/partimes.yg — berminat 
#mail:kawula@hotmail.com 


Resepsionis/Kasir, Beautician/ 
Terapis, Pengalaman Min 1th, 
Salon di” Jaksel, Tip 
081352504567 


Staf Bag.Stock Bra,Wnt,SMA, 
max 30th,Pglmn.Limr 19 dta-J, 
Pluit Ry19 Komp.Sanken blk J1 


Travel Agent bth sgr LAdm, 
Wanita min. 20th bs Komp, 
2Tcktng, palm — menguasai 
Abacus, 3.Mesenger (P) mpy 
Kend sdr & tau wil Jkt. Krm 
Rukan Gading Bukit Indah Blok 
H No.2 LE, Klp Gdg Jakut 


RGENT! Data Entry cash 
U 42Jt/weekly Welcome IRT 
/ Pensiun 081219799860 


Acc Adm2org,wnt,diutm bs man 
darin,max25th:salam ry/10dado 
ng Rwbelong palmerah 5307454 


Adm Import,Min SMA/SMK,Bhs 
Inggris/Mandarin,CV Krm Ke Jl. 
Rukan Exclusive A-58 PIK Jak- 
Utr,Email: fa idtAyahoo.co.id 


Bth Adm & Penjualan,Syar 
P/W max.25th bs Komptr min. 
'SMU Dom.Jaksel 0889 1601 611 


Bth Akntsi wnt-D3 pglm min.2- 
3th,max35th kmptr,ngrti pik,jir 
siaplmbur dom.Jkbr:99922263 


Bth Sgr Adm (w), Single, Smk/ 
Sedrit, Krm CV Ke Ratu Plaza 
Lt,3 No.14-15, Jakarta 10270 


Bth Staff Adm Wnt,min SMA/ 
03,bs.Excel, teliti, Palm minith 
Krm Lmrn: Komp.Karang Anyer 
Permai 55 Blok C-34 Jak Pus 
1070, E 9m.hr33Ggmall.com 


Bth: Acc/Adm/Sales Off, P/W, 
max.25th,min SLTA/D3.Lmr tls 
ttan#foto:PoBox 2784 Jkt 10001 


Bth: Accounting&Adm,wnt,max. 
30thn, min.D3, mahir Ms.Office, 
pglmn 3th. Hub:JI.Danau Sunter 
Utara Blok G3 No.5 Jakut 14350 


Bth:Staff Adm (W)bs komp min 
SLTA sdrit,max 30th,Lmr ke PT, 
Sapporo Mestika Jl.Pluit Putra 
Raya No.148 Jakut,(66670530) 


Butuh : 1 Accounting “ Min.D3 
Lmm ke: JlTeuku Nyak 10 
Rk Simprug Gallery Bik G, Jaksel 
0856.9393.6922 : 021-68366888 


Butuh sgr ace staff, wnt, umur 
10-25 thn, smkes1, lokasi kerja 
tangerang sms 08389947977 


CarisAcct(W) MinD3,bs buat Lap 
Keu,Krm:TigaBintang Komp.Mu- 
tiaraTaman Palam Bik 83/7 Ckg 


Dibthkn Accounting Staff,P/W, 
Max 30th.D3/S1 Akuntansi 
Pang.Min 1 th.Kem Lmrn Ingkap 
ke Gedung NLG.JLManaga 
Besar 1 No.50 Jakarta barat/ 
email: — hrdgaGniagamas.com 


Ph: 021- 6256060/70 
Dibutuhkan sgr : administrasi 
Wanita smk/smu, men- 


guasai ms.office, pengalaman 
min.l thn, lamaran & pas foto 
terbaru kirim ke : jllpinangsia 
raya no, 61 c jak-bar 11110 atau 
email : hrdept57Gymail.com 


Dicari Adm/Acctg, Wanita, Min. 
SMA Lamaran&Pas Photo Kirim 
Email ke: novycitra@yahoo.com 


Dicari — Administrasi,Wanita, 
Daerah Jakbar.Hub:021- 
6316583 Jam & Hari Kerja) 


Dicari: Adm.PenjualanWanita, 
28-30 thn, SMEA/sdrit,palmn 
min 2 thn,lancar mengetik. Imm 
ke Po Box, 4853 JKTF 11048 / 
email: md.hrd.2012Ggmail.com. 
kode: Adm. 


Pembukuan,w,SMA,pglm.krm cv 
hrd.jayatamatayahoo,co.id / PO 
Box 1377 Jkb11013. T:2914561 


II marKerine & saues 


Aksesoris importir computer cr 
ex-Sales&Marketing, pglmn, bth 
pt. CV: kweekianGyahoo.com 


Bth sales bhn bangunan,max. 
35th,motor — send,dom.bekasi& 
sktrnya.T: 88878079-8877772 


Btih Sgr Mrktng/Sales,Pria/Wt 
Palmn di Cargo Door to Door 
Lmmn&pas photo Kirim Email ke: 
hendradi. hw@yahoo.com 


Bth: Staf Marketing, Min.SMU 
max 25th,bs komputer,menarik, 
JI.Alydrus 84, 0813 1606 7178 


Dcr Bbrp Sales brbakat,komuni- 
katif mtr sdr,SMK/A.Lrmr ke Jl. 
Klaydrus 748 Jkt.T1p.6343067 


Dibutuhkan sales barang” teknik 
,prla,Ma thn, SMU/03/S1, 
mnergik, barjiwa sales,tanggung 
jwb, disiplin, kem Ipen Inakp 
g NLG, Ji. Mangga 
0, Jakarta Barat/ 
Niagamas.com 


les Marketing 
n 2 tahun CV 
kesini Ile@yahoo.com 
info Hub: 0818474090 


Dicari Staf Marketing Garment, 
Pgimn, Max 35th, Dtg Lgs ke Jl, 
Jelambar Baru Raya/15FJakbar 


Mrktg P/W Pglmn/Non Pgimn, 
diTraining, Gaji 4 Uang Makan 4 
Komisi # Jenjang Karir.Samuel 
02192733010 / 65308671 


II Terwicerooursi 


Teknisi Listrik / Sarjana Listrik, 
Electric Engineering,Lmmn ke Jl. 
Kembangan utama BlokE6 No. 
31C Tmn Permata Buana Jakbar 


EDISI #10 


Cucu & Cucu Mantu : 
Andrei & Yenny Liauw, Astrid, Chloe. 
Cicit : Louis Aldrich 


Beserta segenap family 


POS & TELEKOMUNIKASI 


BERITA DUKA CITA 


Telah meninggal dunia dengan tenang pada hari Selasa, 
18 September pukul 01.35WIB di RS Pantai Indah Kapuk, 
apa, papa mertua dan kung kung kami yang tercinta 


DISCOVERY 
AMPLOP 
BROADBAND 
CDMA 
EMAIL 


BOEN KHI HAP 
(Wahab Budiawan) 
| Usia 72 tahun 


—rONOwc 
Z00mMmrm4 


BERITA DUKA CITA 


Telah meninggal dunia dengan tenang, pada hari 
Selasa, tgl. 18 September 2012, pki. 02.50 WIB. 
di RS. Mitra Keluarga Kemayoran. Istri, Mama, 
Mama Mertua, Nenek, Makco, Saudari kami 
yang tercinta : 


Bia 


KURNIA INDRAWATI 


Dalam usia 87 tahun 


Jenazah disemayamkan di Rumah Duka Gatot Soebroto. Lt. Dasar 
Ruang A - B - C. Jl. Abdul Rahman Saleh No. 24, Jakarta Pusat. 
Dan akan dikremasikan pada hari Jumat, tgl. 21 September 2012. 
Berangkat dari Rumah Duka pkl. 10.00 WIB. ke Krematorium 
NIRWANA - Marunda. 


Kami yang mengasihi : SA 
Suami : Kaharudin B Xx LEPON . 


Jenasah disemayamkan di Rumah Duka Abadi ruang D & E, 
JI, Daan Mogot No.353, Jakarta Barat. Akan dimakamkan 
di Pangkal Pinang Bangka pada hari Jumat tai 

21 Sept 2012. Berangkat dari rumah duka pukul 11.00 


Kami yang berduka cita 
Istri 2 Ku Mery Jim ( Jinli) t 


Menantu : 
« Tjandra Widjaja 

« Takahashi Tetsuzo 
« Ml Pin Djunaidi 

« Lioe Khin Bun 

« Arifien Hardianto 
» Wira Widjaja 


0O204110Z»YUPO07U 
AS» 170wOMOCA-KXIO 
OUMPA-TYOLOOMNKX 
-DKAMXC-—-DUPAHOH 
rocszsSoxp«-z0-«z3m 
Mc OM-APKIPU4H0P Z2 
SbTmPO-UTMNCNOLXPXM 
r30vxXpa2- 

-YwOMOAOP,SOMmX-—-SC2 
TmPAKK- Tr m$Scz20.- 


TCrurLXM2 
)bMm XUwur-—» 
Z10CPLMAM 


“Inggriani 
Cucu Cucu: 
Rosabella Natasha Widjaja, Agatha Zaskia Widjaja, 
'Naoya Takahashi, Mayuka Takahashi, Arftena Hardianto, 
Deviana Hardianto, Helena Eleonora, Klemens Bennedict, 
Kevin Widjaja, Wilsen Widjaja, Steven Widjaja Ah 


Dra". 1G) 


HIDDEN WORDS 


Temukan 15 kata yang tersembunyi, Huruf-huruf dalam kotak dapat membentuk 
kata-kata seperti tercantum pada daftar kata di sebelah kiri. Rangkaian huruf dapat 
tersusun secara mendatar, menurun, serta diagonal ke atas atau ke bawah. Susunan 
huruf juga bisa dari depan ke belakang atau sebaliknya. 


Ingkari rangkaian huruf yang membentuk kata tersembunyi, 


“Aku telah mengakhiri baik,aku telah 
utk mengakptadnganpan i ku t 
(@Timotius4:7) 


REST IN PEACE 


Telah kembali ke Rumah Bapa disurga pada Hari Selasa, 
Tanggal 18 September 2012 Pkl 06.00 WIB di RS St. Carolus. 


Suami, Papi, Papi Mertua, Opa, Saudara karni yang terkasih : 


Anak: 


Setiawaty Kusuma 


Liwaty 
Ermawaty (t) 
Erwin Latief 
Liana 

Herni Waty 


Anak Angkat : 


Menantu : 

Halex Halim 
Johnny Susanto 
Eveline Linawati 
Rudy Tedja 
Mathali Jusman 


Jawaban edisi #9 


2, Gunting jawaban, masukkan ke dalam amplop, dan tempel kupon di sampul luar. 

3, Cantumkan nama, alamat jelas, lengkap dengan kode pos, dan nomor telepon 
kedalam amplop. 

4, Jawaban hanya dikirim melalui pos ke PO BOX 4612 / JAKARTA / 12046, dan 
tidak menerima pengiriman jawaban melalui Faksimile. 

5. Jawaban diterima selambat-lambatnya tanggal 8 Oktober 2012. 

6. Nama pemenang dan jawaban akan diumumkan tanggal 10 Oktober 2012, 

7. Hadiah: Paket berlangganan Nexklasik selama 6 bulan untuk satu pemenang 
setiap edisinya, 


PEMENANG EDISI 9: 
“ Djumadi 0877-75622xxx 
Keterangai 


1. Pengambilan hadiah mulai 26 September 
2012, dengan membawa FC kartu identitas 


FRANSISKUS XAVERIUS TEDDY SUBALI 


(LIE SIAN TJAI) 
Dalam usia 79tahun 


Gatot Soebroto, Lantai | 


Jenazah disemayamkan di Rumah Duka: 
Ruang O-P, JI. Abdul Rahman Saleh No. 24, Jakarta Pusat. 
Danakan dimakamkan pada Hari Junn'at Tanggal 21 


2012 di TPU Pondok Kelaj 


pa, Berangkat dari Rumah Duka pukul 


10.00 WIB di dahulul idaran Misa Pelepasan pukul 09.00 WIB. 
Kami yang mengasihi 


Anak: 

1. Grace Subali 
2. Gary Subali 
3. Ronald Subali 
4. Robert Subali 


Menantu : 
1. Emillmmanuel 


2- 
3. Sulastri R.Alamsyah (Anet) 


4. Meriy Simapatti 


Cucu: 


Mario Immanuel, 
Suwarto, Theresia 


nerlmmanuel, Kevin Suwarto, Kenneth 
bali, Dionysius Subali, Natasha Subali 


Beserta Segenap Famili 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Susan Iskandar 


Cucu & Cucu Mantu : 


Ketty Halim & Bernard Hartstein, Petrus Halim & Cherry Priatna, 
Lenny Halim & Robert E. Kusnadi, Jimmy Halim & Susan Kasna, 
Julianto & Tina Purnama, Agustiane, Purwanto & Feni Himan, 
Denny (t), Adi Saputra Latief & Koh Ying Ying, Asteria Latief, 
Febiana Tedja, Ryan Sukmana Tedja, Adrian Hartanto Tedja, 
Sudatta Jusman, Harsa Wardhana Jusman, Michele. 


Cicit : 


Jason, Sharon, Shella, Sherafin, Kevin Halim, Nicole Halim, 
Nadya Halim, Nathan Halim, Nicholas Erizo, Humphrey Erizo, 
Keona Halim, Leroy Halim, Kiseki Halim, Kaylee Sandra, 


Grace Cella Purwanto. 


Beserta segenap famili 


DAPATKAN 1 PAKET BERLANGGANAN NexKLASIK SELAMA 6 BULAN 


dan bila diwakilkan melampirkan surat kuasa 
dan FC identitas pemberi dan penerima 


kuasa 


2. Pengambilan hadiah dapat dilakukan di 
kantor Nexmedia, SCTV Tower Senayan City 
15th Floor, Jl. Asia Afrika Lot. 19 Jakarta 


10270 


3. Untuk informasi dapat menghubungi 


021-27935600 (Bpk. Michael — 


Nexmedia) 


HIDDEN NN ORD 


EDISI #10 


4 


KOMPAS / KLASIKA / 
Rabu, 19 September 2012 


41 


ke mpasiana — 


Nana Arlina 


(CG nanaarlina 


ahun 1990 ibu memperoleh beasiswa 
pelatihan ke Australia saat saya masih 
duduk di bangku SD. Prestasi ibu ini 
menjadi titik balik saya agar suatu saat 
bisa sekolah ke luar negeri juga 

Di tahun ketiga perkuliahan, saya mulai men- 
Cari informasi tentang universitas di luar negeri, 
Banyak cemooh yang saya terima karena keingi- 
nan bersekolah ke luar negeri melalui beasiswa. 

Di akhir perkuliahan, saya mulai berhubun- 
gan denganjuniversitas-universitas di berbagai 
belahan dunia, Dimulai dari mempelajari informasi 
tentang cara menjadi mahasiswasstrata dua (S-II) 
di luar negeri hingga syarat pengajuan beasiswa. 

Banyak surat pengajuan beasiswa yang saya 
kirim, tetapi banyak juga yang ditolak. Dari peno- 
lakanitu, saya belajar menyempurnakan penga- 
juan berikutnya. Setelah'hampir dua tahun, akhir 
tahun 2002, saya diterimaldi tiga universitas luar 
negeri, yaitu Wageningen University (Belanda), 
Curtin University of Technology (Australia), dan 
Chalmers University of Technology (Swedia). Saya 
pun memutuskan berkuliah di Swedia, program 
Management of'Logistics and Transportation. 

Selepas dari'Swedia tahun 2005, saya'kembali 
ke Tanah Air. Tahun2006, saya kembali.mencari 
beasiswa. Hal pertama yang saya lakukan adalah 
mencari profesorpembimbing dammengitim surat 
pengajuan beasiswa formal ke universitas luar 
negeri. Setelah berusaha satu tahun, penelitian 
saya diterima oleh profesor'dari Asian Instituteof 
Technology (Thailand), University of Woolongong, 
(Australia), dan Lincolm University (Selandia Baru). 
Sayangnya, saya hanya memperoleh "partial 
scholarship" Jadi, saya membutuhkan beasiswa 
tambahan jika ingin lanjut kuliah: 

Di penghujung tahun 2007, saya menerima 
buletin dari kampus di Swedia yang menyatakan 
dibukanya beasiswa untuk para alumnus yang 
ingin melanjutkan pendidikan di bidang Manage- 
ment dan Law. Saya pun memutuskan untuk 
mengirim surat pengajuan beasiswa bersamaan 
dengan bukti bahwa saya diterima di Business 
Management and Law Group, Faculty of Com- 
merce, Lincoln University, Selandia Baru. 

Di bulan Maret 2008, saya sukses memperoleh 
beasiswa Rune Andersson dari Friends of Chalm- 
ers, Swedia, Sepulang dari Swedia, saya langsung 
melanjutkan pendidikan S-III di Lincoln University 
dengan bidang studi Aviation Safety. Penelitian ini 
sukses membawa saya memperoleh beasiswa dari 
Women in Aviation International dan International 
Civil Aviation Organization untuk melakukan 
"traineeship" di Markas ICAO, Montreal, Kanada. 

Dari beasiswa-beasiswa ini, beberapa ujung 
dunia sudah saya kunjungi. Jadi, siapa yang ingin 
mengikuti perjalanan saya? 
Ihttp://kom.ps/AC@alET 


kicauan 


sel @klinikgratis 


@permatajkt 


@gustiayusinta 


Beasiswa ternyata bukan milik 
mahasiswa PTN atau PTS saja, 
kami yang kuliah di UT juga bisa 
mendapat beasiswa dari Dikti. 
Alhamdulillah selama kuliah di UT 
saya sempat beberapa kali (3 atau 


Agoeng 4 kali) mendapatkan beasiswa tsb. 


Widodo 


Tips nya adalah bercita"lah 

| setinggi mungkin dari cita” yg 
teman” kalian punya, berusahalah 
sekeras mungkin dan satu lagi 
Igan pnah puas menjadi orang 
yg biasa jadilah orang yg luar 
biasa sehingga orang lain dapat 
menghargai kita.. 


Anggia 
Rosalina H 


Nekat daftar kuliah meski cuma 
punya modal tes TPA, TOEFL dan 
formulir. Jurnal dan makalah tak 
ditanyakan, malah tulisan artikel 
saya di koran (kompas) yang 
saya sertakan. Dapat telepon 
dari sekretariat prodi. Nama saya 
tercantum sebagai penerima 
beasiswa 


Junaedi Jun 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


GG kompasiana 


esensi bukan sensasi 


Negara 
“Gigi Palsu” 


Oleh: 


Gustaaf Kusno 
(03 Gustaatkusno 


Anda pernah mendengar nama negara 
Liechtenstein? Mungkin, secara samar-samar 
Anda pernah dengar atau membaca, atau bah- 
1 kan tidak ada sama sekali. Siapa menyangka 

bahwa negara monarki yang sangat kecil ini 
adalah salah satu negara yang paling makmur 
di dunia. 

Dengan luas wilayah sekitar 96 kilometer 
persegi dan terletak di puncak Pegunungan Al- 
pen, Liechtenstein merupakan negara terbesar 
di dunia sebagai pengekspor gigi palsu. Peru- 
sahaan bernama Vivadent AG yang berlokasi di 
kota Schaan memproduksi beragam bahan- 
bahan pengobatan gigi, termasuk gigi palsu. 

Ihttp://kom.ps/ABksOBI 


Siswa sekolah me- 
nengah atas antre 
untuk mendapatkan 
beasiswa 


adget 


Haruskah 
”Upgrade” iPhone 
4S ke iPhone 5? 


(OS) yang menyertai 
iPhone 5 ini adalah 

IOS 6. Ia tetap berjalan 
dengan baik di iPhone 
4S, kecuali penyesuaian 
"display" yang tentunya 
akan lebih menarik bila 
menggunakan iPhone 5. 

Peta ("map") yang 
baru, Siri dengan tam- 
bahan kemampuan baru, 
dan kamera dengan 
kemampuan semua 
panorama juga akan 
berjalan baik di iPhone 
4S, dan mungkin juga di 
iPhone 4. 

Akan tetapi, bagi 
pengguna iPhone 
3GS dan masih meng- 
inginkan iPhone sebagai 
pengganti "smartphone" 
berikutnya, iPhone 5 
adalah rekomendasi 
terbaik di samping per- 
timbangan harga. 

Selain memerhatikan 
kualitas, keterlambatan 
hadirnya iPhone seri 
baru di Indonesia juga 
menjadi penolong saya 
untuk menahan diri 
memiliki iPhone terbaru. 
Biasanya saya menggan- 
ti "smartphone" dalam 
kurun waktu dua tahun. 
Pilihan saya akan jatuh 
pada iPhone dengan 
akhiran -S karena 
adanya perbaikan dan 
penambahan fitur. 

Jadi, tidak ada 
salahnya menunggu. 
Namun, sekali lagi, 
jika Anda termasuk 
orang yang selalu ingin 
merasakan yang per- 
tama dan memerlukan 
kemampuan spesifikasi 
lebih tinggi, silakan 
meluncur ke Apple Store 
terdekat Singapura 
mungkin? karena jadwal 
ketersediaan iPhone 5 di 
Indonesia masih belum 
jelas). 


KOMPAS/WISNU wABJANTO Oleh: 


Syarat dan Tips Lamaran Beasiswa 


utama. Jadi, pastikan 
tingkat penuturan baha- 
sa Inggris (atau bahasa 
yang disyaratkan) sudah 
berada di tahap yang 
diminta. Ini bukan hanya 
masalah skor karena 
skor The Test of English 
as a Foreign Language 
(TOEFL) atau Interna- 
tional English Language 
Testing System (IELTS) 
yang tinggi tidak 
menjamin kemampuan 
berbahasa Inggris yang 
profesional. 

Ada universitas yang 
melakukan tes mandiri 
atau hanya melakukan 
seleksi administratif. 
Keduanya sama berat 
Tes mandiri belum tentu 
lebih mudah daripada 
syarat administratif. 
Ketika melamar ke 
School of Civil and En- 


Didik Djunaedi 
ik) didik. djunaedi 


Vironmental Engineer- 
ing (SCEE) di Nanyang 
Technological University 
(NTU) Singapura untuk 
jumping program, saya 
bisa memilih dua opsi, 
yaitu tes akademis 

atau menyerahkan hasil 
tes "graduate record 
examination” (GRE) dan 
IELTS. Karena saat itu 
ada "walk-in interview” 
dan "technical test” di 
Surabaya, maka saya 
pilih opsi tes akademis. 


dari sanalah mereka 
menilai perjalanan 
pendidikan kita, bukan 
semata masalah nilai. 


menjadi urusan penting, 
terutama bagi mereka 
yang melamar beasiswa 
dengan penelitian dan 
ingin lanjut ke S-III. 


etelah iPhone 

5S diluncurkan, 

Kamis (12/9), 
banyak teman yang ber- 
tanya, apakah kelebihan 
iPhone 5 dibandingkan 
iPhone 4S atau bahkan 
iPhone 4? Apakah mer- 
eka harus "upgrade" iP- 
hone 4S-nya yang baru 
berusia beberapa bulan 
dan masih bergaransi? 
Pertanyaan yang wajar 
saat muncul iPhone 
model baru. 

Sebagai pengguna 
iPhone, saya termasuk 
golongan yang tidak 
terburu-buru untuk 
memburu telepon selu- 
lar pintar ini. Hadirnya 
iPhone model baru me- 
mang selalu membuat 
air liur menetes untuk 
memilikinya. Bagi peng- 
guna iPhone tipe 4S 
seperti saya, sebaiknya 
menahan diri dulu. Mari 
kita lihat perbedaan 
utamanya. 

Setidaknya, ada tiga 
hal utama yang membe- 
dakan kedua iPhone ini, 
yakni "display" iPhone 
5 lebih besar atau lebih 
tepatnya lebih tinggi (4 
inci untuk iPhone 5 dan 
3,5 inci untuk iPhone 
AS), prosesor iPhone 5 
(A6) yang diklaim dua 
kali lebih cepat, dan 
iPhone 5 mendukung 
teknologi LTE untuk 
"browsing" internet 
lebih cepat. Meski lebih 
& tinggi, iPhone 5 lebih 
. : tipis dan lebih ringan 
dari pendahulunya. 

Sejauh ini, iPhone 
4S menurut saya masih 
memadai, kecuali bagi 
Anda yang memang 
membutuhkan spesi- 
fikasi yang lebih 
seperti iPhone 5 di atas. 
"Operating system” 


Ga KAMIS DEPAN 


Berobat di Indonesia 


Kenyamanan berobat di Indonesia tidak 

kalah dengan berobat di luar negeri. Bagikan 
pengalaman nyamannya berobat di Indonesia di 
Kompasiana (www.kompasiana.com) dengan tag 
“nyamanberobat”, Anda juga bisa berbagi lewat 
Twitter (tambahkan hastag #nyamanberobat 
#freez) dan Facebook (tulis di www.facebook.com/ 
KOMPASIANAcom). Info selengkapnya, klik http:// 
freez.kompasiana.com/guide. 


» Indeks prestasi kumu- 
latif (IPK) 

IPK biasanya bukan 
persyaratan utama. Ha- 
sil tes seperti GRE atau 
"graduate management 
admission test” (GMAT) 
lebih diutamakan. Jadi, 
belajarlah serius untuk 
mendapatkan skor yang 
diminta. 


Marlistya Citraningrum 
« Surat rekomendasi 


Ketiga universi- 
tas yang saya lamar 
mensyaratkan surat 
rekomendasi minimal 
dari dua pengajar 

yang pernah berinter- 
aksi dengan pelamar. 
Surat rekomendasi ini 
sifatnya tertutup dan 
disampaikan langsung 
kepada universitas yang 
bersangkutan. Biasanya 
pelamar beasiswa men- 
cari pengajar yang telah 
memiliki nama besar. 
Untuk mendapatkan 
rekomendasi yang baik, 
mulailah berinteraksi 
dengan pengajar karen 


am Sitraningrum 


Kk 


ebelum 
memutuskan 
untuk kuliah 
di Taiwan, 
saya memi- 
liki dua pilihan negara 
lain, yaitu Singapura 
dan Australia. Ketiga- 
nya membuka peluang 
dan memiliki prosedur 
lamaran beasiswa yang 
berbeda pula. Berikut 
prosedur dan syaratnya: 


“ Wawancara 
Setelah tes tertu- 

, berikutnya adalah 
wawancara mengenai 
penelitian yang dilaku- 
kan saat strata satu (S-I) 
dan bagaimana kandi- 
dat mendemonstrasikan 
potensi penelitian. 

Potensi penelitian 


» Kesiapan biaya 

Kesiapan biaya ini 
bukan untuk kuliah, me- 
lainkan untuk mengam- 
bil tes-tes seperti IELTS 
dan GRE, yang jelas 
tidak murah. 

Ihttp://kom.ps/ 
ACAJE7) 


“ Kemampuan bahasa 
Kemampuan ber- 
bahasa memang syarat 


bagian yang sangat ra- 
mai karena petasan dan 


pun datang menggu- 
nakan mobil. Pengantin 
kembang api akan bunyi disambut dengan bar- 
Oleh: bersahut-sahutan 

Di depan pintu 
menuju rumah disiapkan 
meja altar atau disebut 
meja "sam kai". Meja 
'sam kai" adalah meja 
yang di atasnya terdapat 
dua lilin, dua gelas, serta 
sebotol minuman ang- 
gur dan beras. 

Selain itu, pernika- 
han ini juga mengguna- 
kan "master of ceremo- 
ny” (MC). 

Bersamaan dinyala- 
kannya petasan dan 
kembang api, pengantin 


ongsai, Ada juga yang 
melempar kertas warna- 
warni dicampur permen. 
Anak-anak terlihat 
senang sekali, rebutan 
mengambil permen 

Menuju meja "sam , 
kai”, kedua pengan- 5 - abal 
tin melewati karpet IP” .aka 
merah, sementara musik isi 510 3 
barongsai tetap men- Sisa kembang api 
galun menambah ramai dan petasan di jalan 
suasana. 

Sesampainya di 
meja "sam kai”, kedua 
orangtua menghidupkan 
lilin, menandakan ke- 
hidupan setelah pernika- 
han menjadi terang. 

Kedua orangtua 
mempelai kemudian 
menghidupkan dupa 
dan memberi penghor- 
matan tiga kali kepada 
nama marganya. Hal 
ini dilakukan secara 
bergantian dengan sang 
pengantin. 

Selanjutnya, kedua 
orangtua mempelai 
yang diwakili oleh sang 


Syasya 


(C9 Lakeisha 


idak sengaja 

saat keluar dari 

apartemen, kami 
menyaksikan upaca- 
ra pernikahan orang 
China di Gingdao, China. 
Karena beda budaya 
dengan Indonesia, acara 
pernikahan itu menjadi 
sangat menarik 

Hal pertama yang 
saya perhatikan, di 
sepanjang jalan menuju 
tempat pernikahan, 
banyak ditempeli tulisan 
huruf China pada kertas 
merah. Lubang atau 
gorong-gorong di jalan 
serta kotak sampah juga 
ditutup menggunakan 
kertas berwarna merah. 
Petasan serta 

kembang api menyam- 
but kedatangan kedua 
mempelai. Ini adalah 


Ihttp://kom.ps 
ACTIVOJ 


Lubang gorong- 
gorong ditutp kertas 
merah 


ayah meletakkan 
angpao. Menurut orang 
sekitar, angpao melam- 
bangkan uang untuk 
modal usaha mereka 
setelah pernikahan. 
Pemberian angpau 
ini diiringi ucapan terima 
kasih dari pengantin. 
Bagian terakhir, orang- 
tua menuangkan minu- 
man anggur ke dalam 
gelas kedua mempelai. 
Hal ini dimaksudkan 
agar kedua mempelai 
berani menghadapi ke- 


hidupan berkeluarga. 
Setelahnya, orangtua 
mempelai melemparkan 
kertas warna-warni yang 
dicampur dengan per- 
men dan uang kepada 
tetangga-tetangga yang 
menonton. Setelah itu, 
kedua mempelai dan 
keluarga, masuk ke 
dalam rumah. Dari sini 
saya tidak bisa lihat lagi. 
Maklum saya kan tidak 
diundang. 
Ihttp://kom.ps, 
ACOglel 


42 


KOMPAS / KLASIKA / 
Rabu, 19 September 2012 


ETALASE 


SANKEN 
Nikmati Kehebatan Teknologi Teranyar digitalSWH 


SEGERA temukan 
kehebatan teknologi 
tenaga surya teranyar 
pada seri SOLAREX 
dan PREMIA Digital 
SWH, seperti kolektor 
surya  Thermozoom 
BlueTube dan tangki 
stainless steel 
Duratank yang berda- 
ya tahan lama, serta 
kecanggihan Digital 
Solar Controller dan 
rangka Aluminext 
yang kokoh (tersedia 
kapasitas 100-300 
liter), SANKEN Digital SWH adalah solusi terbaik, hemat, dan men- 
guntungkan. Nikmati kemudahan memiliki SANKEN SWH melalui 
program cicilan nol persen tanpa DP. Dapatkan sensasi kesegaran 
alami dan kenikmatan mandi air panas gratis yang sehat. (“/GPWJ 


SANKEN Digital SWH 


SANKEN LUMINA LED TV 


Sensational Crystal Clear 


LUMINA LED TV berstandar visual High Definition sanggup menyajikan 
kualitas ketajaman gambar terbaik. Terdapat terminal HDMI untuk 
dapat terhubung dengan beragam perangkat audio video canggih di 
rumah. Produk ini mampu memutar berbagai format film-video, 
gambar, dan musik Mp3 secara langsung dari koneksi penyimpan USB 
maupun ponsel. Dilengkapi dengan fungsi sebagai monitor VGA bagi 
PC, laptop, maupun netbook Anda, Teknologi DNR ampuh 
meminimalkan gambar bayang ataupun buram yang disebabkan oleh 
lemahnya sinyal transmisi, Segera hadirkan kecanggihan Lumina LED 
TV dari SANKEN ke rumah Anda. (#/GPWJ 


Info lebih lanjut, silakan hubungi Sanken Customer Care (021) 6626487, 66691234. 
Faks: (021) 6685248. E-mail: help@sankencorp.com. Website: www.sanken.co.id. 


Me ulu 


KLOSET pintar dari OULU 
menawarkan kecanggihan de- 
ngan berbagai keunggulan, 
Di antaranya adalah menggu- 
nakan sistem siphonic, hemat 
air (3/6 liter), dan hemat 
listrik dengan daya 90 watt, 
Produk ini tetap dapat 
berfungsi walaupun listrik 
padam, Bodi lebih putih dan 
lebih kilap. Dilengkapi pula 
dengan green washer dan 
dryer (pengering).  OULU 
kloset pintar memberikan 
garansi 10 tahun untuk meka- 
nisme dan garansi satu tahun 
untuk elektrikal. Dapatkan di 
seluruh toko dan supermarket 
bahan bangunan di sekitar 
Anda. (“/GPWJ 


AM 42-Perekat Ubin Homogeneous 
Menyempurnakan Keindahan Lantai Anda 


PEMILIHAN granite/homogeneous tile 
sebagai ubin lantai belakangan ini menjadi 
semakin populer. Didukung dengan desain 
yang makin beragam dari sisi warna, 
ukuran, motif, maupun tekstur yang dapat 
disesuaikan dengan konsep ruangan atau 
bangunan Anda. Namun, masalah yang 
sering terjadi setelah pemasangan ubin 
adalah terangkatnya ubin (popping), 
disebabkan perekat ubin yang konvensional 
(semen dan pasir) atau perekat ubin lain 
yang kurang berkualitas, Hal ini tentu 
mengganggu kenyamanan dan keindahan 
ruangan atau bangunan Anda. AM 42 hadir 
sebagai perekat ubin homogeneous untuk 
lantai dan dinding. Mengandung Polymeric 
Binder sehingga memiliki daya rekat kuat dan mencegah ubin 
terangkat (popping). AM 42 tahan air sehingga cocok untuk area kering 
dan basah (tidak terendam). AM 42 juga praktis karena merupakan 
campuran siap pakai, cukup dengan mencampur air sehingga hemat 
waktu dan tenaga. (“/GPWJ 


Multi V III 


@a 


AC Hemat Energi 


GREEN BUILDING menjadi tren dalam 
dunia konstruksi masa kini dengan 
menerapkan teknologi yang ramah ling- 
kungan salah satunya dari air conditioner 
(AC). LG Commercial Air Conditioner 
memiliki AC Multi V III yang ramah ling- 
kungan karena mengunakan refrigerant 
R410A rendah karbon. AC LG Multi V III 
merupakan AC yang hemat energi karena mempunyai COP (Coefficient 
of Performance) pendinginan tertinggi 4,27 dibandingkan dengan pro- 
duk lain yang sejenis, Multi V III memiliki kapasitas per unit terbesar 
20 HP, dengan kapasitas kombinasi maksimum 80 HP sehingga lebih 
menghemat tempat outdoor unit, Memiliki kemampuan elevasi pipa 
tertinggi 110 m dan jangkauan pipa terjauh dari indoor sampai out- 
door unit maksimal 225 m. Hal ini memungkinkan Multi V III untuk 
diinstalasi pada gedung-gedung tinggi. Merupakan outdoor yang dapat 
dipasang hingga 64 indoor unit, dengan berbagai macam tipe indoor 
unit seperti ceiling concealed duct, cassette, dan wall mounted, 
Menariknya lagi, AC ini juga bisa diintegrasi dengan Building 
Mangsa a St ENG) 


Info lebih lanjut, hubungi (021) 5302414 ext. 111, faks: (021) 5363345, dan 
e-mail: customer.care@ambpi.com atau kunjungi situs web: www-ambpi.com, 


Tangki Air dan Kimia Penguin Besertifikat SNI 
Aman, Berkualitas, dan Tahan Lama 


TANGKI Penguin diproduksi meng: 
gunakan metode cetak berotasi untuk 
menghasilkan dinding tebal berlapis, 
bebas tegangan, dan tanpa sambungan 
dengan masa penggunaan terpanjang. 
Metode cetak lainnya (blow atau inject) 
menggunakan tekanan untuk pro- 
duksinya, menyebabkan tegangan da- 
lam material dan ketebalan dinding 
yang cenderung tipis dan tidak ter- 
kendali. Tangki Penguin hanya meng: 
gunakan bahan polyethylene murni besertifikat FDA (food-contact) yang 
tahan sinar ultraviolet (UV), korosi, dan kimia, Didukung pula dengan 
lapisan dalam putih Plascobrite yang tahan lumut. Dengan kapasitas 
produksi lebih dari 1 juta unit per tahun yang diproduksi di kota-kota 
besar di Indonesia, Anda dapat memiliki tangki aman dan berkualitas 
dengan harga ekonomis. Tersedia dalam ukuran 300 hingga 30.000 
Ilter. Ditambah garansi hingga 20 tahun yang didukung perusahaan 
besertifikasi ISO 9001:2008 dengan pengalaman lebih dari 30 tahun, 
Gratis Penguin Switch untuk pembelian tangki berkapasitas 1.000 liter 
ke atas. (“/GPW) 


Informasi lebih lanjut hubungi Penguin customer service: 0807-1112222 (pulsa lokal). 
E-mail: Info@penguin.co.id. Situs: www.penguin.co.id 


Sahitel S99 


Fitur Canggih Perekam Percakapan 


KINI telah hadir telepon generasi 
terbaru dengan fitur-fitur canggih. Di 
antaranya, dapat merekam percakap- 
an, meninggalkan pesan, membuat 
memo digital, mendengarkan musik 
yang dapat dijadikan nada dering, 
dan mendengarkan pesan dari jarak 
jauh. Sahitel S99 tidak memerlukan 
kaset untuk menyimpan rekaman, 
hanya butuh satu keping SD card 
maksimum 4 GB. Telepon ini juga 
mampu menyimpan rekaman sampai 
120 jam, Dengan tombol angka yang besar, memudahkan Anda 
menekan nomor tujuan tanpa salah. Layar lebar yang dilatarbelakangi 
cahaya memudahkan untuk melihat jam, tanggal, dan temperatur, 
Bahan rubber yang melapisi bodi dan gagang telepon agar tidak licin. 
Dilengkapi lampu indikasi yang menyala jika ada yang meninggalkan 
pesan, Fitur lainnya adalah OGM, alarm, dan musik dalam format WAV 
dengan garansi 1 tahun, (““GPW) 


Info lebih lanjut silakan kunjungi www.sahitel.com. Dapatkan di Asia Pasifik 021- 
91894173, Abadi Makmur 021-6252684, Berkat Abadi 021-31907937, Bukit Mas 
021-33173838, Berkat Jaya 021-6594274, Citramas 021-6256725, Dwijaya Elektrindo 
02170232130, Tk.Enam Lima 021-6593991, Jayakarta 021-6009123, Yasmin E 021- 
70339969, 28Jaya 02131900380, dan Sahitel Call Center 021-5323688. 


Hakasima Amazing Blender 
Alat Revolusioner Pengolah Makanan dari Korea 


HAKASIMA Amazing Blender adalah 
alat pengolah makanan berteknologi 
tinggi dari Korea dengan mesin yang 
besar dan kuat, Alat ini dilengkapi dua 
mata pisau berbentuk S dan lurus, 
serta terbuat dari bahan special titani- 
um coated blade. Memiliki 10 fungsi 
untuk memproses segala jenis 
makanan, mulai dari menghaluskan 
daging, membuat aneka makanan ola- 
han, jus buah dan sayuran, aneka 
bumbu dapur hingga fungsi yang luar 
biasa, yaitu membuat adonan cake, 
Inilah produk yang mampu memenuhi 
kebutuhan rumah tangga modern, 
hanya butuh satu alat revolusioner 
untuk banyak fungsi. Dengan ini, Anda 
bisa berhemat dalam membeli produk 
rumah tangga lainnya, tetapi hasil yang maksimal untuk segala jenis 
kebutuhan rumah tangga Anda. Alat ini memiliki daya 220VAC/50HZ, 
650 W, dan berkapasitas 2.000 mililiter. (“/VTOJ 


Honeywell Solar Water Heater 
Pemanas Air Berteknologi Tenaga Matahari 


HONEYWELL Solar Water 
Heater, adalah pemanas air 
dengan tenaga matahari 
untuk kebutuhan rumah tang: 
ga Anda sehingga hemat 
biaya. Perangkat ini didesain 
menggunakan Double Glass 
Vacuum Tube dengan tiga 
lapisan metal untuk penyera- 
pan maksimal. Bebas karat, 
perawatan mudah, dan pe- 
makaian hingga 15 tahun, 
Alat ini dilengkapi dengan 
Special Insulation Storage Tank 
Pa berbahan polyurethane, mem- 
buatnya mampu menyimpan 
air panas dalam jangka waktu cukup lama. Dilengkapi dengan module 
control untuk menjaga temperatur air sesuai yang keinginan, Produk 
ini bergaransi lima tahun dan gratis instalasi pemasangan. Dapatkan 
diskon sampai dengan 25 persen untuk pemesanan sampai bulan 
Desember 2012. (“/VTOJ 


Call Center 500-510 Pulsa Lokal. Showroom dan customer care Jl Radio Dalam 
Raya No6A, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Telp(021)7264512,7264535,7265179. 


Untuk pemesanan lebih lanjut, hubungi Customer Care: (021) 5810259. Sales Service: 
(021) 71584760, 32997773, 49120591, 49120590. E-mail: sales@kohlerindo,co.id, 


HYDRO Alat Penjernih Air 
Menyelesaikan Masalah Air Keruh dan Berbau 


APAKAH air di rumah Anda terlihat 
kotor, kuning, keruh, dan berbau? Atau, 
apakah Anda menginginkan air jernih 
seperti air pegunungan? Jika iya, 
segera dapatkan HYDRO penjernih air 
dengan promo spesial bulan September 
2012. Setiap pembelian satu unit 
penjernih air tipe HYDRO 6000, 
berhadiah TV LCD 24 Inch. Gratis pula 
untuk cek air senilai Rp 500.000 di 
laboratorium Hydro. Jika masih ragu, 
Anda bisa lakukan uji coba gratis 
sebelum membeli dan tanpa dipungut 
biaya. Dapatkan pula garansi 100 hari, 
uang kembali 100 persen, Kunjungi 
counter HYDRO di Mangga Dua Mall 
lantai dasar (depan ATM Bank BRI), 
dan MITRA 10 Bintaro. HYDRO solusi 
air untuk hidup sehat Anda. (“/VTO) 


Call Center: (021) 64 7000 96 (hunting), 021 7076 6008, 021 413 88928 atau SMS 
0812 8155 1300 website: www.hydro.co.id, e-mail : info@hydro.co.id. PIN BB 
2879 3666. 


Ariston Solar Water Heater Platinum Series 
Pemanas Air yang Bersahabat 


ARISTON mempersembahkan 
kembali pemanas air yang 
peduli lingkungan dan hemat 
energi, yaitu pemanas air 
tenaga surya dengan teknologi 
indirect system. Panas matahari 
akan diserap panel tembaga 
yang dilapisi titanium oxide dan 
kaca prismatik antipantul 
sehingga dapat menyerap 
panas matahari hingga 95 
persen dengan kisaran suhu 
pada kolektor 167 derajat 
celsius. Kolektor pada tembaga tersebut akan memanaskan air murni 
yang besirkulasi untuk memanaskan air pada storage. Karena media 
penghantar panasnya merupakan air murni yang besirkulasi, pipa 
kolektor terbebas dari penyumbatan dan korosi, Pada akhirnya, 
efisiensi maksimum penyerapan panas pada kolektor selalu terjaga. 
Indonesia merupakan daerah khatulistiwa dan panas matahari 
tersedia sepanjang tahun. Oleh karena itu, pemanas ini cocok, hemat 
energi, serta efisien untuk digunakan. (“/GPWJ 


Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi modern outlet, toko-toko sanitari atau hubungi 
081286286227. 


Wasser Jet Shower Exclusive Series 
Tawarkan Fungsi, Kualitas, Kenyamanan, dan Kemewahan 


MELEBUR dalam 
filosofi perpaduan 
yang sempurna 
antara fungsi, 
kenyamanan, dan 
kemewahan, 
Wasser Jet Shower 
Exclusive 
menampilkan ino- 
vasi untuk para 
pecinta keindahan. 
Inovasi desain 
yang ergonomis 
memberikan kenyamanan fungsional serta performa pancuran air 
yang merata untuk kepuasan pemakaian sehari-hari. Koleksi Wasser 
Jet Shower Exclusive dengan beragam pilihan warna berkelas optimis- 
tis menghadirkan keserasian yang harmonis dan menambah keindah- 
an interior ruang idaman Anda. Menggunakan komponen dan material 
kuningan berkualitas nonkompromistis seperti pada aerator, noozle, 
dan bushing, Wasser Jet Shower Exclusive adalah pilihan yang tepat 
dan bebas permasalahan. (“/GPWJ 


Dapatkan pilihan keran Wasser Aesthetic Series selengkapnya di toko-toko sanitary 
terdekat di kota Anda. 


ETALASE Hadir setiap Senin dan Rabu di Klasika Kompas 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Kyocera FS-1135 MFP 
Mesin Multifungsi Sampai Ukuran Legal 


PT Komindo Bizolusi sebagai distributor 
premier produk  Kyocera Document 
Solutions. Memperkenalkan mesin multi- 
fungsi terbaru 2012 dengan tipe mesin 
FS-1135 MFP, area copy sampai ukuran legal 
dari kaca. Dengan kecepatan 35 ppm, 
produk ini dirancang khusus untuk meme- 
nuhi kebutuhan copy, print, scan, faks ukuran 
legal dan volume tinggi. Dengan umur drum 
bergaransi 100.000 lembar, user hanya perlu 
Gea membeli toner selama kurang lebih tiga 
tahun sehingga biaya per lembar menjadi lebih terjangkau. Kyocera 
FS-1135 MFP dilengkapi dengan ARDF (pengumpan otomatis bolak. 
balik) dan auto duplex (hasil cetak otomatis bolak-balik). Dilengkapi 
pula direct print dari flash disk, fitur standar network printer, color scan, 
dan super G3 fax. Garansi suku cadang, servis oleh teknisi berpengalam- 
an, serta kunjungan perawatan rutin tiap bulan yang membuat peker- 
jaan lebih lancar. Tersedia juga tipe mesin copier dan multifungsi A3 
hingga AO ukuran besar, monochrome, dan full color. F/GPWJ 


Untuk Informasi dan demo produk, hubungi (021) 63854333 (hunting) atau 
kunjungi showroom: Kyocera Jalan Kaji No 23C - Jakarta Pusat 10130, E-mail : 
sales@komindo.biz. Website: www.komindo.biz. Untuk pelayanan luar kota 
Jakarta, hubungi: 0812-8167-7601. 


FAAC Automatic Gate “Made in Italy” 
Untuk Keamanan dan Idaman Rumah Modern 


FAAC Automatic Gate adalah salah satu merek 
ternama yang berasal dari Italia. Produk-produk 
FAAC pertama kali diproduksi di Italia pada 
tahun 1965 dengan sistem yang sudah modern 
dan telah digunakan oleh perusahaan-perusa- 
haan industri, baik secara mekanik, hidrolik, dan 
digital elektronik. FAAC tersebar ke seluruh dunia 
termasuk Indonesia, PT Biru & Sons telah diper- 
caya menjadi distributor tunggalnya sejak 1994. 
FAAC memberikan jaminan garansi 1 tahun 
untuk spare part, serta memberikan kemudahan 
jaminan bagi penggunanya untuk keamanan dan 
kenyamanan di perumahan, perkantoran, dan 
industri. FAAC Sliding Gate 741 memiliki fasilitas 
seperti maksimal berat pintu 900 kg. Untuk 
produk FAAC selain Sliding Gate, terdapat juga 
Swing Gate. Produk FAAC sendiri sudah 
mendapatkan sertifikat untuk kualitas desain 
dan inovasi. Dapatkan produk FAAC ini selama promo harga diskon di 
Biru Home and Security terdekat di kota Anda. (“/GPWJ 


ae 


Untuk Informasi lebih lanjut hubungi outlet terdekat: JAKARTA (021) 6909893, Pluit 
Village (021) 6610737, Gandaria City (021) 29053279, SURABAYA (031) 7391079, 
MEDAN (061) 4569907. Atau klik www.biruindonesia.com, 


untuk pemasangan iklan hubungi 021-5367 9599 ext. 6025/6026 


